Perkenalan kepada... 


Hai. Kenalin nama gue Susi Aryanti, panggil aja sesuka hati 
lo. Soal nya gue udah budek sama gedek buat ngoreksi 
orang-orang manggil nama gue, bagus banget dah emak 
bapak ngasih nama tapi malah dipotong-potong jadi gimana 
gitu ya denger nya. Emang dasar gue aja kali yang kurang 
nyaman atau bahkan beneran gak suka, tapi ya mau gimana 
lagi. 


Sus, berasa jadi kue tau gak sih lo kalo dipanggil gitu. Dan 
cuma ada satu orang yang selalu dan akan selama nya 
manggil gue dengan nama itu, siapa lagi kalo bukan boss 
sialan yang bikin gue ketar-ketir tiap hari. Tatapan matanya 
itu yang bikin gue pengen tenggelam aja kedasar bumi, 
suara nya nyaring banget lagi sama kayak toak masjid pas 
orang lagi ngajian. Berasa dunia cuma berpusat sama dia 
aja kalo lagi buat salah, gue beneran dibuat kayak 
terdakwa. Parah! 


Gue anak bungsu dari lima bersaudara, emak bapak gue 
masih hidup alhamdulillah. Kakak perempuan gue yang 
sulung udah nikah, dan tinggal sama suami nya. Abang- 
abang gue juga udah pada bekeluarga, cuma gue yang 
belum dan memang gak berniat nikah dalam waktu dekat. 
Utang gue masih banyak, ditambah kebutuhan yang 
semakin menumpuk. 

Secara gue cewek masa kini yang perlu skincare, perawatan 
lengkap ala-ala, ya walaupun cuma lotion marina tapi 
lumayan lah dari pada gak ada yakan! 


Emak sama bapak gue bukan asli orang jakarta, kita semua 
perantau. Tapi mencoba kehidupan baru dengan membuka 
usaha yang lumayan lah untuk mencukupi kebutuhan 
sehari-hari, emak gue dulu cuma tukang cuci upahan sama 


setrika baju. Bapak gue tukang becak, dan sekarang beralih 
jadi ojek pribadi gue. Alhamdulillah, kehidupan kami 
semakin membaik sejak gue kerja di PT. Adhiaksa T.sb yang 
menjadi penopang. Meskipun banyak pengalaman dan 
kejadian yang sering kali bikin gue dumel dan kesel sampe 
ubun-ubun dan turun kepantat, tapi tetap gue harus 
berterima kasih sama pak boss yang selalu ngasih gaji tepat 
tanggal setiap bulan. Jadi gak perlu gue khawatir soal telat 
bayar motor dan segala angsuran yang ada. 


Dan semoga boss gue yang ngeselin itu gak baca cerita ini, 
kalo gak bisa berabe hidup gue yang hampir berantakan 
gegara dia sering ngerecok! 


Nama boss gue itu Ari Setiawan, orangnya ganteng banget 
secara visual. Rambutnya panjang lurus, tapi kalo dia ngibas 
beuhhh damage-nya luar biasa meng-ambyarkan gue yang 
kalah jauh dari dia. Badannya wangi, tinggi idaman para 
ciwi-ciwi jaman now, belum lagi kulit yang gak terlalu putih, 
gak juga hitam. Tahi lalat dipelipis nambah kesan kalo dia 
tuh pemikir keras, pekerja keras, dan pekakas keras. Upss! 
Gue sering khilap juga sih liat-liat aset rahasia si-boss yang 
lancang nyembul, apalagi pas dia pakek celana bahan yang 
sedikit ngetat. Kan otak gue yang kotor ini jadi travelling, 
secara gue normal dan sehat walafiat. 


Boss gue bukan blasteran, tapi emang dasarnya dia udah 
cakep sejak orok jadi banyak lah fansnya. Sampe kepala gue 
pusing kalo kadang-kadang ada aja cewek bego yang 
datang kekantor, entah siapalah mereka -bukan urusan gue 
juga. Tapi kalian tahu lah ya, gimana rasanya digangguin 
pas lagi fokus-fokusnya kerja terus ada lalat gatel yang tiba- 
tiba ngamuk mau ketemu boss padahal mereka bukan 
siapa-siapa. 


Helo mbak! Gue capek kali ngadepin lo lo lo semua. 


Sampe sini aja lah kenalan nya, capek gue jelasin gimana 
tabiat dan keburukan boss kampret itu. Nanti juga kalian 
bakal tau gimana dia. 


Oh ya, satu lagi. 

Asal kalian tahu, Ari Setiawan-boss gue ini adalah temen 
kuliah dulu. Cuma karena gue gabut dan asal jeplak, 
makanya gue harus selalu berada didekat dia selamanya- 
maybe. Tapi yang jelas, gue senang berada diposisi 
sekarang. 


Halo! 

Selamat membaca cerita ku yang absurd ini, semoga 
kalian menyukai kisah mereka. Hati-hati banyak plot 
kampret! 


Hari-Mau mengaung itu dia 
"SUSI ARYANTI!" 


Suara bariton itu menggelegar diseluruh ruangan, hingga 
beberapa pekerja yang sejak tadi fokus melirik kearah 
sumber suara tersebut ngeri. Malang sekali Susi, ya semua 
orang tahu kalau sudah memanggil dengan suara yang 
lantang hingga bergema itu artinya tidak bagus. Sangat 
buruk! Diantara mereka bahkan menatap kasihan kearah 
gadis berambut sebahu yang tergopo-gopo mendekati boss 
besar mereka itu. Raut wajah Susi memang tidak 
terpengaruh pada umpatan, kemarahan atau bahkan 
lengkingan suara boss mereka tapi setelah itu Susi pasti 
akan menjadi atlet taekwondo dadakan. Segala barang yang 
berada didekatnya ditendang brutal. 


"KAMU KEMANA AJA HAH? GAK TAHU JAM KERJA YA SAMPAI 
HARUS TERIAK MANGGIL KAMU YANG ENAKAN DIBELAKANG 
SAMBIL NGOPI?" 


"Saya kan cuma ngopi pak, ya kalo itu keliatan santai. 
Berarti bonus buat saya dong." 


"Bonus kamu bilang?! Kerja aja gak beres, mau ngobrol soal 
bonus! Minta potong gaji kamu ya?" 


"Aduh pak, kalo mau marah-marah jangan dipagi hari yang 
indah ini. Rusak gendang telinga saya kalo dimarahin terus, 
nanti saya jadi idiot pak!" 


Ari Setiawan -si boss kampret, melototkan matanya sambil 
mendengus. Ngomong sama karyawan satu ini butuh 
tenaga, sama seperti Susi yang harus menyediakan jawaban 
keren setiap kali Ari memarahinya untuk hal sepele. 
Contohnya sekarang, bukan dia saja yang berada 


dibelakang untuk ngopi tapi juga anak keuangan pun ikut 
bergabung. Lagipula jam masih menunjukkan pukul sepuluh 
pagi, cari gara-gara aja teros pak! Hati Susi udah kebal, 
Kayak baja. 


"Gak saya marahin juga kamu sudah idiot Sus, udah sana! 
Kerja lagi, saya mau laporan pemasaran bulan ini sekaligus 
jadwal meeting satu minggu kedepan." 


Belum sempat Susi menjawab, Ari sudah meninggalkannya 
dengan mulut yang setengah terbuka. 


"Kampret!" Umpat Susi kesal, kebiasaan yang sering kali 
bikin darah tinggi gadis itu. Orang mah dengerin dulu ya, ini 
seenak jidat aja pergi. Kayak dikasih harapan, disayang- 
sayang terus ngilang gitu aja. Anjrit! Jadi curhat ke mamah 
dede. 


Sepeninggal Ari, Susi merasa ada yang kurang dengan cara 
berjalan nya. Mengernyit bingung saat merasakan kasarnya 
karpet diruangan ini. Menundukkan kepala dan menggeram 
kesal menyadari bahwa ia tak sempat memakai sepatu kala 
mendengar panggilan iblis itu. 


"Sampe gak sempat pakek sepatu ya mbak, saking takutnya 
sama bigboss." Kepala Rani tiba-tiba muncul dari bilik kerja 
nya yang mungil. 


"Gue bukannya takut, cuma udah bosen ditindas sama tuh 
kampret! Kerja rodi mulu gue dah." 


Rani cekikikan mendengar panggilan Susi terhadap Ari, 
baginya Susi adalah senior yang sangat kompeten dan juga 
supel. Sangat professional dalam urusan kerja, tidak pernah 
mengikut campurkan masalah pribadi. Rani sudah dua 
tahun bekerja diperusahaan ini, dan sangat menyegani 
sosok Susi. 


"Gak ada niatan berenti gitu mbak? Secara udah separoh 
umur kerja disini, dampingi siboss. Gak bosen apa?" 


Rani tidak merasa ada yang salah dengan pertanyaannya 
barusan, hanya saja perubahan wajah Susi menimbulkan 
rasa bersalah. 


"Cicilan gue masih banyak Ran, belum lagi tabungan buat 
nikah. Ya walaupun belum tahu siapa jodohnya, paling gak 
kan udah ada persiapan." 


Mendengar ucapan itu, Rani kembali tertawa meski 
sekarang lebih bebas. Pasalnya Susi memang tak pernah 
terlihat dekat dengan lelaki mana pun kecuali boss mereka, 
bahkan dulu saat pertama kali kerja disini. Rani mengira 
Kalo Susi dan Ari adalah sepasang kekasih seperti dalam 
novel-novel yang sering ia baca, namun kenyataannya 
bukan. Kedua orang itu tak lain, boss dan karyawan yang 
saling membutuhkan satu sama lain. Kalau dilihat dari sudut 
pandang manapun, mereka cocok. Apalagi Ari yang kadang 
terlihat sangat memuja Susi, tapi pria itu pandai 
menyembunyikan raut kagum nya. Rani hanya beruntung 
beberapa kali pernah melihat ada sesuatu diantara orang 
ini. 


"Kalo gak nemu cowok lain, pak boss juga gak apalah mbak. 
Biar berkurang dikit galak nya, lagian cocok banget sama 
mbak Susi." 


"Jangan ngaco kamu Ran, mana mau dia sama gue. Lo kan 
tau kalo dia itu temen kuliah gue dulu. Gak kebayang gue 
kalo dia jadi laki, bisa-bisa malem pertama ntar gue malah 
disuruh ngerjain laporan pemasaran. Bukannya dibelai." 


Rani kembali tertawa, kali ini lebih kuat bahkan beberapa 
pasang mata menatapnya memperingati. Tapi ia tidak 
peduli, toh dalam kepala kotornya itu sudah membayangkan 


bagaimana lucunya Susi dan Ari malah sibuk membuat 
inovasi baru untuk perusahaan mereka. Belum lagi kalo Susi 
melakukan kesalahan, bisa makan hatee deh. Gadis berkaca 
mata itu menggelengkan kepala nya gemas. 


"Mbak bisa aja kalo ngelucu deh. Gak kebayang kalo nanti 
jadi kena omel sampe subuh." 


Baru saja Susi mau mengatakan sesuatu, tapi suara yang 
sama kembali bergema. Membuat dinding bergetar, sampe 
tulang Susi pun ikut ngilu saking kuatnya. 


"SUSI LAPORAN SAYA MANA!" 
Susi menepuk jidat pasrah, menatap wajah Rani. 


"Hari-mau mengaung itu cuma dia!" 


Dia yang salah malah ngotot 


Wanita itu berjalan cepat membelah keramaian yang 
memang tak bisa dihindari, bahkan nafasnya sudah ngos- 
ngosan tapi apalah daya kalau sudah berhadapan dengan 
si-boss besar yang super duper gablek. 


Orang itu adalah Susi, membawa map dan kertas-kertas 
penting yang akan menentukan bagaimana nasibnya. 
Dengan peluh yang membasahi kening, juga sepatu malang 
yang harus ia tenteng ditangan. Sialan! Umpatnya kesal, 
kenapa tidak memberi tahu kalo bakal pindah tempat 
meeting. Coba sejak pagi sudah membicarakannya tentu 
Susi tak harus susah payah berjalan kali sejauh ini, dan 
ngenasnya lagi ia terlambat sepuluh menit dari waktu yang 
dijanjikan. 


Sekuat tenaga ia berlari menuju pintu masuk kafe resto 
yang telah direservasi oleh boss mereka tanpa 
sepengetahuan Susi itu, bahkan ia tidak peduli lagi 
bagaimana penampilannya saat ini. Bagian terpenting 
adalah, melihat sepasang mata yang sedang menatapnya 
geli itu menahan tawa. Menambah rasa kesal dan geram 
dihati Susi. 


"Maaf pak. Saya terlambat, saya gak tahu kalo tempat 
pertemuannya pindah kesini." 


Semua mata sekarang menatap aneh Susi, jangan ditanya 
kenapa. Sudah jelas karena rambut yang tidak diikat itu 
berantakan, belum lagi nafas yang mau putus, kancing 
kemeja putihnya terbuka dua bagian atas, ditambah sepatu 
malang itu lagi. 


"Gak papa mbak. Silahkan duduk, lagi pula kami belum 
memulai rapat nya, pak Ari menunggu anda sejak tadi." 


Dengan perasaan campur aduk, gadis itu meletakkan 
barangnya diatas meja. Sekali lagi ia tak peduli pada mata 
yang menahan tawa melihat keadaannya. Dia benar-benar 
mau melampiaskan kekesalannya pada si-boss tapi tahu 
bahwa bukan sekarang waktu yang tepat. 


la menyisir rambut lurusnya menggunakan tangan, lalu 
mengancingkan baju kemudian mengelap keringat memakai 
tissu yang memang tersedia disetiap meja dalam kafe 
tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, mereka memulai 
rapat santai yang kerap kali diadakan diluar kantor. Susi 
yang mewakili boss-nya untuk bicara, menyampaikan apa 
saja perubahan dan kesepakatan antar pemegang saham 
untuk memajukan perusahaan kini terlihat lebih tenang 
meskipun tak bisa menghilangkan kekesalannya, namun ia 
bersikap sewajar bawahan dengan atasan. 


Hampir dua jam mereka berdiskusi soal pemasaran yang 
mengalami sedikit penurunan namun tidak begitu drastis, 
beberapa orang yang hadir setuju untuk mengeluarkan 
produk baru dan mencari investor lagi. Hingga canda gelak 
tawa yang terdengar karena lelucon yang hampir setiap kali 
pertemuan didengar oleh Susi, yang tak lain dan bukan 
adalah "Pak Ari cocok loh sama mbak Susi. Kenapa gak 
menikah saja sih." 


Raut wajah Ari selalu datar tanpa ekspresi ketika mendengar 
itu, tapi entah kenapa semua orang merasa lucu dengan 
pertanyaan konyol itu. Susi kembali teringat obrolannya 
bersama Rani waktu itu, malam pertama mereka akan 
berakhir mengenaskan kalau sampai menikahi boss besar 
yang tidak pernah mau disalahkan. 


Selesai dengan rapat itu, Susi dan Ari kini telah keluar dari 
kafe menuju parkiran bebas. Terlihat mobil honda CRV 
berwarna putih, dengan cepat ia membukakan pintu untuk 
Ari. Mempersilahkan pria itu masuk duluan, kemudian ia 
juga menuju pintu sebelahnya. 


Baru saja pantat mulus Susi mendarat dikursi penumpang, 
suara serak itu kembali bergema ditelinganya meskipun 
tidak nyaring tapi tetap kalimat yang diucapkan menguras 
emosi Susi. 


"Siapa yang nyuruh kamu ikut saya?" Ari menaikkan alisnya, 
menatap wajah Susi yang tercengang. Tak mau ambil 
pusing, ia mengibaskan tangannya dengan enteng 
mengusir Susi. 


"Loh pak, kan biasanya juga saya ikut pulang kekantor 
barengan." 


"Hari ini kamu bikin saya menunggu, pulang sendiri. Siapa 
suruh kamu telat datang." 


"Bapak sehat? Saya kan gak tahu kalo pindah tempat, 
lagipula bapak kan gak ngomong kalo bukan disana 
rapatnya. Gimana sih pak?" 


"Pokoknya saya gak mau tahu, kamu telat ya telat aja Sus. 
Jangan ngeles gitu, gak baik!" 


Susi melototkan matanya, untung kesabarannya ciptaan 
Tuhan kalo buatan China mungkin sudah habis sejak 
pertama kali jadi sekretaris Ari dulu. 


"Astaghfirullah. Saya dulu buat dosa apa sampe harus 
punya boss kayak bapak, udah salah gak mau disalahkan 
pula. Kampret emang!" 


Sambil bersungut Susi keluar, sedangkan Ari menatap malas 
karyawannya itu. 


"Sekali lagi saya dengar kamu ngatain saya kampret, bulan 
ini gak ada bonus!" 


"Bodo amat pak, lagian kapan bapak peduli sama bonus 
saya." 


"Heh! Kamu udah berani bantah ya, saya pecat kamu nanti." 


Gadis itu menampakkan raut berbinarnya, sedangkan Ari 
berdecak kesal menyesali ucapannya barusan. 


"Alhamdulillah kalo dipecat beneran pak, sujud syukur saya 
kalo gitu. Tapi pecat beneran kan?" Tanya Susi polos, sebuah 
mukjizat kalo seandainya pun Ari mau memberhentikannya 
dari pekerjaan ini. 


"Gak jadi, tapi gantinya kamu lembur selama satu bulan! No 
doubt, bye." 


Ari menutup kaca mobil nya lalu pergi begitu saja 
meninggalkan asap mengepul kewajah Susi yang terbatuk- 
batuk. 


"Dasar boss kampret! Mobil rongsok aja masih dipakek, beli 
yang baru woi!" Teriaknya kesal, tapi tentu tak didengar lagi 
oleh Ari. Mobil itu sudah menghilang dipersimpangan, kini 
tinggal ia yang bingung bagaimana caranya balik kekantor 
dengan ongkos yang astaghfirullah dan tanggal tua yang 
naudzubillah, belum lagi hape yang innalillah. 


Malang banget nasib Susi hari ini, diliriknya jam tangan 
seharga tiga puluh ribu itu dengan pasrah. Kalau sudah 
begini, memangnya ada mimi peri yang mau bantuin dia 
terbang biar cepat sampai dikantor. 


"Aahhhh. Tragis banget nasib gue anjir!" 


A itu sempurna B itu bego 


Rambut diikat ekor kuda, poni udah rata dan rapi, liptin 
murah meriah dengan harga diskon cukup untuk membuat 
bibir Susi yang kering jadi lebih segar. Bedak bayi dengan 
wangi buah-buahan, serta penjepit bulu yang selalu 
menyusahkan Susi karena macet pas lagi dipakek pun 
melentikkan bulu mata, persis dengan artis-artis papan atas 
yang lebih suka memakai bulu mata anti badai. 

Menilik penampilannya sekali lagi, Susi tersenyum bangga. 
Meskipun ia tidak seglamour karyawan yang lain, memakai 
barang branded setidaknya Susi masih bisa berbaju yang 
layaknya manusia biasa. Bukan dengan emas permata, 
apalagi berlian. 


Hari ini makan nasi, besok urusannya nanti. Toh rejeki sudah 
ada yang atur, tinggal manusianya aja mau mencari kemana 
pemberian Tuhan. Jangan juga terlalu menggebu, tidak baik 
juga jadi manusia yang pasif. Semua harus seimbang, 
seperti Tuhan yang maha pengasih memberikan Susi 
kesabaran berlapis-lapis kayak tango. 


Dengan kepercayaan diri penuh gadis itu melangkah keluar 
dari kamar kecilnya, menyapa emak dan bapak yang tengah 
sarapan. Melewati pagi ini dengan penuh rasa syukur dan 
berharap akan menjadi lebih baik lagi. 


Setelah berpamitan dengan emak kandungnya (gak berniat 
nambah emak tiri), Susi segera naik kemotor yang beberapa 
bulan lagi akan lunas. Berkurang angsuran wajib Susi 
setelah itu, ia bisa memikirkan hal lain lagi untuk membuat 
kehidupan mereka lebih baik. 


Sepanjang perjalanan, Susi banyak bercerita dengan 
ayahnya. Mulai dari awal mereka datang kejakarta, 


kegagalan ayahnya dalam membuka usaha sampai drama 
pernikahan kakak kedua Susi yang sempat gagal karena 
calon istrinya tidak menerima keadaan keluarga mereka. 
Banyak hari menyakitkan dalam kehidupan mereka, namun 
sekali lagi Susi harus bersyukur kedua orang tua nya 
mendidik dengan baik begitu juga membekali akhlak yang 
berguna bagi kehidupan dan pergaulan jaman sekarang. 


Susi masih suci, dan ia bangga mempertahankan kesucian 
dirinya meski otak seratus persen kotor naudzubillah akibat 
tercemar video ke-uwuan anak-anak sekarang. 


Sesampainya didepan pintu gerbang masuk kehalaman 
perusahaan, ayah Susi-Sulaiman memberhentikan motor. 
Membantu putri bungsunya melepas helm, membiarkan Susi 
mencium tangannya dan menatap penuh cinta wajah renta 
itu. 


"Doain adek ya pak, semoga gak budek setiap kali dengerin 
pak boss marah." 


Pak Sulaiman tertawa namun menganggukkan kepalanya. 


"Doa emak sama bapak, selalu ada buat kamu nak. 
Semangat!" 


Gadis itu ikut tertawa, hingga ayahnya memutar balik motor 
dan pergi. Melambaikan tangan seolah itu adalah 
perpisahan berarti, lebay kali Sus. Ya namanya juga perang, 
melawan penjajahan atas nama Ari Setiawan. 


Seperti hari-hari sebelumnya, Susi selalu menebar senyum 
dan sapaan yang tak henti kepada setiap orang dilobi. 
Hingga ia berada dibiliknya sendiri pun wanita itu masih 
tersenyum ramah, benar-benar mengawali hari dengan 
penuh senyuman. 


"Pagi mbak. Segar banget ya kalo masih jam segini." Sapa 
Winda, perempuan muda yang baru saja lolos training 
dikantor mereka. 


"Pagi Win, iyanih mumpung masih pagi harus banyak- 
banyak bikin pahala. Sebelum negara api menyerang dan 
gue mulai berbuat dosa lagi." Susi merapikan meja kerjanya, 
melihat-lihat berkas mana yang akan ditanda tangani oleh 
boss besar. 


"Udah sarapan mbak? Kalo belom, sekalian nih sama aku 
nitipnya." 


"Gue sarapan dirumah setiap hari win, kecuali kalo tuh 
harimau maksa dateng cepat. Baru gak sarapan, btw 
makasih ya tawarannya." 


Winda tersenyum tulus, mengangguk pelan. Ia merasa 
diayomi dengan baik oleh senior seperti Susi, semua 
pekerjaannya sebagian Susi ikut membantu. Padahal urusan 
dia sendiri, semua orang tahu kalau Susi juga termasuk 
orang penting disini namun gadis itu tetap mau 
mengulurkan tangan menolong. Dan Winda tidak bisa 
mengabaikan kebaikan Susi yang satu itu, mungkin tanpa 
bantuan seorang senior berbakat seperti perempuan yang 
tengah mengecek komputer itu, entah bagaimana nasib 
Winda. 


"Yaudah kalo gitu, Winda duluan ya mbak. Hati-hati nanti 
ada demit sendirian." 


"Iya hati-hati Win." 


Tak mau ambil pusing dengan perkataan Winda yang selalu 
menakutinya, Susi mulai fokus pada kertas menumpuk yang 
sejak kemarin belum selesai ia jamahi. Bahkan detik berlalu, 
menit lalu jam pun terlewat. 


Sampai akhirnya Susi sadar bahwa boss mereka telah 
datang, dan baru saja masuk kedalam ruangan. Kepala 
cantiknya melirik jam tangan kesayangan, mengernyitkan 
alis bingung. 


"Tumben baru dateng. Gak biasanya telat sampe jam 
segini." Gumamnya sendirian. Mengecek laporan sekali lagi, 
lalu ia beranjak dari kursi. Sedikit meregangkan otot kaku, 
barulah melangkah masuk kedalam kandang singa. 


Tangannya berhasil mengetuk pintu, bebas hambatan dan 
sahutan yang nyaris tidak terdengar. Tubuh langsingnya 
berhasil melewati pintu kaca itu dengan mulus, berjalan bak 
model papan atas. Sambil tersenyum ramah, namun seperti 
biasa tak ada balasan. Santai Susi, kamu udah biasa 
dipelototinkan? 


“Ini laporan yang bapak minta kemarin, saya sudah salin 
dan kirim ke manager kita. Silahkan bapak cek ulang lagi." 
Dengan sopan dan santun, Susi meletakkan tumpukkan 
map. 


Melihat tak ada respon sama sekali, gadis itu berniat pergi. 
Ditengah perjalanannya menuju pintu, mendadak aura 
ruangan itu terasa mencekam. Bahkan pintu yang harusnya 
cuma lima langkah, berubah jadi ribuan mil jauhnya. 


"Kamu kerja sama saya sudah berapa lama Sus, masih aja 
salah menuliskan gelar. Apa perlu saya bayarin guru bahasa 
indonesia, biar kamu tahu bagaimana cara menuliskan gelar 
orang penting seperti saya." 


Dengan cepat badan Susi berbalik, mendekati meja bossnya 
dengan bingung. Seingatnya tadi ia sudah mengecek semua 
isi data laporan, bahkan tanggal dan nama perusahaan pun 
ia lihat berulang kali. Kenapa masih ada aja yang salah? 


"Masa sih pak, saya udah cek berulang kali." Tatapan Susi 
berubah redup, pasalnya ia memang sudah melakukan 
dengan baik dan teliti. Komputer bangke! 


"Sini kamu, coba lihat sendiri. Mata saya belum rabun untuk 
baca ini." 


Dengan cepat ia berdiri disebelah boss-nya, aroma maskulin 
bercampur wangi shampoo men's pakaian khas lelaki 
menguar dihidung wanita itu. Membuatnya gagal fokus, 
otak gue tolong. Darurat nih! 


"KAMU DENGERIN SAYA GAK SIH? SAYA DARI TADI SURUH 
KAMU LIHAT KESINI, BUKAN MALAH CIUM KEPALA SAYA 
SUS!" 


Terkejut tentu saja, emang ia Susi nekat cium kepala 
bossnya? Perasaan baru beberapa detik deh dia berdiri 
disini. 


Susi menampilkan cengiran tanpa dosanya, mengusap 
tekuk yang sama sekali tidak gatal. 


"Maaf pak, khilaf. Pakek shampoo apasih pak? Wangi 
banget, bikin pen cium." 


Hah? Wajah tercengang Ari menyadarkan Susi dari ucapan 
konyol dan memalukannya barusan. 


"Otak kamu ketinggalan dirumah kayaknya Sus, coba ambil 
dulu lah. Kali aja perlu disetel ulang, atau cuci biar gak 
mesum." 


"Yeh si bapak, mesum-mesum gini saya setia loh sama 
bapak. Buktinya masih kerja disini." 


"Itukan memang kamu yang berjanji sama saya." 


Susi memutar matanya malas mendengar perkataan Ari, 
sejenak melupakan permasalahan gelar tadi. 


"Itu juga khilaf pak, bukannya saya mau." 


"Saya gak peduli, yang penting ulang semua laporan ini. 
Bila perlu kamu ketik lagi, SEMUANYA!" 


Ada yang nerima jasa santet gak nih, Susi pengen buat 
orang disebelahnya ini muntah darah. Ngeselin banget! 


"Yang bener aja dong pak, masa disuruh ngetik ulang. 
Kerjaan saya numpuk!" 


"Yang gaji kamu itu saya Sus, terserah saya dong!" 


"Mana bisa gitu pak, saya juga manusia pak. Butuh belaian 
dan kasih sayang!" 


"Apa kamu bilang? Gak ada yang mau belai kamu disini, 
hush! Pergi sana, kerjakan semuanya mulai dari awal lagi." 


"Kalo gini ceritanya, nilai bapak sebagai boss sempurna 
berkurang!" 


Ari menatap malas Susi yang mengambil paksa map 
dipegangnya, bibir gadis itu mengumpat pelan namun bisa 
didengar oleh telinga Ari. Membiarkan perempuan itu keluar 
dari ruangannya, tak henti bibir Susi mengomel. Masalah 
gelar aja bisa lembur seharian, cobaan hidup gini amat. 


Pria berambut sebahu itu tersenyum samar, seolah senang 
dengan tingkahnya barusan yang mempersulit Susi. 


Sedangkan Susi kembali melemparkan kesal map laporan 
yang sejak pagi ia kerjakan. Mendengar suara itu cukup 
keras, Rani dan Winda saling melirik dan tersenyum. Mereka 


tahu persis kalo sudah begini, pasti atasan mereka itu 
mendapat masalah baru. 


"Mbak Susi. Kenapa nih udah cemberut aja?" Goda Rani 
yang mendekat sambil memainkan rambut ikal nya, juga 
kacamata baru yang entah sejak kapan ia beli. 


"Iyanih mbak, pasti lagi dapet bonus ya dari pak boss." 


Susi mendengus melotot kearah dua orang itu. Malas 
bercerita panjang lebar. Menguras tenaganya. 


"Bonus apee?! Bonus kerjaan makin numpuk dan ruwet 
iyaa!" 


Kedua gadis itu terkikik geli, melihat wajah memerah kesal 
Susi. 


"Ah. Ciyee, padahal kan pak boss itu nilai nya A semua 
mbak. Masa iyaa sih bikin ruwet." 


"A itu sempurna, dan gak cocok sama dia. Yang pas itu B, 
bego! Kesel gue dah. Minggir lo berdua, jangan bikin darah 
gue naik mulu." 


Winda menarik Rani menjauh, sambil tertawa keras. Kalo 
sudah begini, ya alamat Susi lembur nganggur ngerjain hal 
sepele. 


Kedatangan tamu dari alam ghaib 


Semua orang baru saja memulai jam kerja dengan khusyuk 
saat suara teriakan menggema terdengar dari luar, bahkan 
keriuhan pun tak terhindarkan. Dua orang satpam sudah 
berusaha menghalangi wanita berbaju kurang bahan itu, ia 
memberontak ingin masuk kedalam ruangan khusus 
karyawan. Melihat tidak ada yang mampu menahan 
perempuan bar-bar itu, akhirnya satpam melepaskannya. 
Namun tak henti untuk mengikuti kemana wanita itu akan 


pergi. 


Sebenarnya ini bukan pertama kali kantor ini kedatangan 
tamu yang entah datang dari mana, tapi untuk sebagian 
pekerja sudah tahu alasan kenapa wanita-wanita ini datang. 


Satpam itu meringis melihat kelakuan wanita jadi-jadian ini, 
belum lagi ketika dia mendobrak pintu ruangan para pekerja 
khusus. Dan disitulah semua mata tertuju pada kehadiran 
mereka yang mengusik ketenangan jiwa Susi, belum selesai 
ia mengerjakan laporan dan masalah gelar dari pak boss. 
Sekarang datang lagi satu siluman yang merusak harinya, 
dengan langkah santai. Perempuan dua puluh tujuh itu 
mendekati wanita yang menatapnya angkuh -plus satpam 
perusahaan yang menelan ludah karena melihat raut wajah 
ibu pertiwi dikantor ini sudah seperti macan betina. 


Bagaikan diedit dan dibuat-buat, langkah Susi seperti 
slowmotion melintasi jalan yang memang tidak lebar itu. 
Menggulung tangan kemejanya hingga ke siku, membuka 
kancing baju bagian atasnya hingga menampakkan betapa 
mulusnya dada gadis itu. Menarik ikat rambutnya yang 
panjang, lalu mengibaskan rambut indah itu bak model 
iklan shampoo terkenal. Susi tersenyum sinis memandang 
perempuan tengil didepannya dengan tatapan cemooh. 


Setelah berdiri dihadapan wanita dengan lipstik tebal merah 
terang itu, Susi melipat kedua tangannya. Menaikkan alis 
sebelah, menelisik penampilan orang itu dari atas hingga 
kebawah dan kembali melihat wajah wanita itu -yang entah 
siapanya. 


"Jadi nona, apa yang membuatmu berteriak disaat semua 
orang tengah fokus bekerja hingga menghebohkan orang- 
orang untuk menatap dirimu yang aneh?" Tanya Susi 
sarkasme, sungguh ia muak berhadapan dengan para gadis 
dari alam lain seperti ini. Kalau saja bukan menjadi 
tugasnya, Susi tidak mau menghadapi satupun dari mereka. 


"Siapa lo? Gue mau ketemu Ari. Dia harus tanggung jawab 
karena gue hamil." 


Ruangan mendadak senyap, seperti akan ada petir 
menyambar tubuh gadis malang itu. la berhadapan dengan 
ratu kegelapan, Susi memandang sinis wajah dempul itu 
tanpa terusik ataupun prihatin. Malahan semakin 
menampilkan wajah jijik. 


"Oh. Jadi lo hamil anak boss gue gitu? Asal lo tahu ya, cewek 
yang ngaku hamil anak boss gue bukan cuma lo doang. 
BUKAN PERTAMA KALI, lo tuh udah kesekian kali saking 
banyaknya." Masih dengan gaya angkuh dan santainya, 
tatapan Susi sangat mengintimidasi lawan bicaranya. Itulah 
sosok perempuan konyol itu jika dihadapkan pada situasi 
seperti ini, ia menjelma jadi orang yang berbeda. 


"Beraninya lo ngomong gitu, asal lo tau Ari itu cowok 
pertama yang nyentuh gue!" 


Rani dan Winda juga semua karyawan diruangan ini 
menatap ngeri wanita berambut rebonding kasar itu, 
bagaimana bisa boss mereka tidak memilih teman kencan 
semalam. Winda bahkan menelan ludah yang terasa kesat. 


"Kira-kira, kali ini mbak Susi bakal ngapain ya Ran?" Rani 
menggeleng tak mau menyimpulkan atau menebak apapun, 
Susi bisa bertindak diluar dugaan. 


"No comment Win, tapi yang jelas tuh cewek beneran cari 
mati." Winda meringis membayangkan gadis yang datang 
minggu lalu, Susi bahkan menarik rambut palsunya hingga 
lepas. Tapi bukan itu saja, baju wanita itu bahkan sampai 
robek akibat keganasan Susi. 


"Lo cewek kesebelas, dalam kurun waktu sebulan yang 
bilang begitu. Gak ada alasan lain yang bisa bikin gue 
ngasih jalan ke lo buat ketemu boss gitu? Sampe congek 
gue denger itu mulu alasannya." 


Wanita berparas bak pempek yang baluri tepung itu 
menggeram kesal, sudahlah datang kesini dihalang sampai 
diusir satpam. Ini lagi siapa? Apa gak bisa ya dia semudah 
penggoda dalam novel lainnya yang diberi akses bebas 
keluar masuk ruangan boss besar. Sialan! 


Gerakan yang tiba-tiba itu membuat semua orang 
tercengang sekaligus terkejut luar biasa, wanita itu 
mencengkram rambut Susi hingga kepalanya tertunduk 
kebawah. Bahkan Susi yang tidak siap pun harus menerima 
jambakan kasar juga menyakitkan itu, namun dengan cepat 
ia membalas tarikan rambut itu dengan meraih baju 
perempuan itu hingga terdengar suara robekan yang cukup 
keras. 


Namun tak henti disana, Susi berusaha melepaskan 
cengkraman itu dengan mencubit keras pinggang wanita 
yang sudah lancang merusak rambut indahnya. Dengan 
sekali cubit yang kecil menggunakan kuku, memutar sedikit 
cubitannya perempuan itu mengaduh hingga melepaskan 
rambut Susi. 


Lengah dengan mengusap pinggangnya yang dicubit oleh 
Susi, perempuan itu kembali terduduk akibat tamparan Susi 
yang begitu kuat. Bahkan satpam yang berdiri disana pun 
ikut memegangi pipi mereka seolah ikut merasakan nyeri. 
Begitu juga karyawan lainnya yang kembali duduk fokus 
bekerja, tidak mau menatap terlalu lama atau sebentar lagi 
akan ada gempa bumi mendadak. 


"LO?! BERANINYA NAMPAR GUE, SIALAN PELACUR 
MURAHAN. GAK SUDI GUE DISENTUH CEWEK MURAHAN 
KAYAK LO SIALAN." Teriak perempuan itu marah, bahkan 
mencoba berdiri untuk membalas Susi. Namun kalah cepat 
karena Susi lebih dulu menariknya keluar, bahkan menyeret 
kasar penuh amarah. 


Habis sudah sikap lembut dan humoris yang dimiliki Susi 
kalau begini, keadaan bisa merubah seseorang dan itu 
benar adanya. 

Tanpa butuh waktu lama, tubuh kurus itu sudah terlempar 
kedepan halaman kantor. Sejauh itu Susi mampu menyeret 
wanita malang yang berani mengusik penampilan rapi Susi. 


Dengan nafas yang ngos-ngosan Susi kembali menatap 
jengah perempuan itu. Berdecih hingga menampilkan wajah 
jijik. 


"Sekali lagi gue lihat lo berani dateng kesini, gue sendiri 
yang bakal buat rambut lo botak." Susi memperlihatkan 
runtuhan rambutnya dengan tatapan bak psikopat, hingga 
wanita itu meringis. Sakit, tentu saja. Baru kali ini ia 
diperlakukan seperti anak kucing yang berani mencuri ikan, 
bahkan lebih kejam. 


Susi meninggalkan orang itu diluar dengan teriakan yang 
menggema. Melintasi dua satpam yang menunggu 
semburan untuk mereka. 


"Lain kali kalo ada tamu dari alam ghaib kayak tadi, jangan 
disuruh masuk pak. Gak kasian apa lihat saya dianiaya 
mulu." Susi mendengus mengatakannya, namun tidak ada 
kemarahan saat mengatakan itu. la mengerti tugas satpam, 
itu hanya sebatas peringatan. Lagi pula ini bukan pertama 
kalikan? 


Kepalanya terasa nyeri karena jambakan jalang tadi, ia 
merasa sedikit pening namun berusaha tampil se-sehat 
mungkin. Ruangan yang ramai mendadak hening ketika 
menyadari kehadiran Susi ditengah mereka, tidak ada 
tatapan mencemooh ataupun mengatai atas sikap Susi 
barusan. Malah mereka semakin kagum dengan segala 
tanggung jawab Susi disini. 


Winda yang membawa batu es juga salep untuk memar 
segera mendekati Susi yang bersandar dipintu. 
Menenangkan detak jantungnya yang luar biasa 
menegangkan, tangannya bahkan ikut gemetar. 


"Sini mbak, biar winda bantuin ngoles salepnya." Tawar 
Winda yang membuka tutup obat itu dengan pelan, Susi 
belum bisa bersuara lagi. Lama-lama mentalnya down kalau 
harus berhadapan dengan cewek bar-bar kayak tadi seumur 
hidup. 


Nama Susi Aryanti sangat terkenal dikantor, maupun 
diperusahaan lain. Bukan karena ia sekretaris seorang Ari 
Setiawan saja, namun ya tahu sendirilah gosip mode on beb. 


la tak meringis sedikit pun saat Winda mengoleskan obat 
kewajah nya yang sedikit memar, bahkan Susi memejamkan 
matanya. 


"Gue tadi malu-maluin gak sih Win?" Tanya Susi pelan. 


Winda menggeleng cepat, baginya sikap Susi tadi sangatlah 
elegan. Berhadapan dengan orang seperti itu hanyalah 
bersikap tenang, tapi kalau sudah disentuh beda urusannya. 


"Mbak selalu keren, serius! Aku sama Rani aja kagum sama 
mbak tadi." 


"Masa sih? Gue berasa jadi artis dadakan tau gak, gara-gara 
boss kampret nih. Gak bosen apa ya main cewek titisan 
dakjal kayak tadi. Heran gue." 


Winda tertawa, menutup salepnya dan menempelkan ice 
pack untuk kepala Susi. Kemudian membantu gadis itu 
berdiri, menuntunnyan kembali kebilik. 


"Mbak Susi keren!" Rani mengatakannya sambil tersenyum 
polos, mengacungkan kedua jempolnya. Dibalas Susi 
dengan memutar kedua bola matanya tapi tak urung untuk 
tersenyum juga. 


Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang sejak tadi 
memperhatikan setiap kejadiannya. Bahkan ia berdecak 
melihat bagaimana Susi melawan, namun ia juga harus 
bertanggung jawab atas apa yang terjadi. 


Kedatangan tamu dari alam ghaib 


Senja sudah hampir berlalu, dan hampir semua orang yang 
bekerja diperusahaan Ari telah pulang. Hanya ada beberapa 
yang belum selesai dari pekerjaan mereka memilih untuk 
istirahat sejenak, termasuk Susi yang baru saja selesai 
mengetik ulang laporannya. Mengecek ulang apakah ada 
gelar yang terbalik, atau kurang huruf dibagian nama 
perusahaan. Mata hitamnya begitu fokus sampai tak bisa 
merasakan kehadiran orang lain didekatnya. 


"Kamu belum pulang Sus?" Suara bariton Ari mengalun 
ditelinga Susi, membuat gadis itu mengernyitkan alis 
mengangkat kepalanya untuk melihat wajah si orang -yang 
bertanya. 


"Sebentar lagi pak, masih mau ngecek ulang. Gak mau 
ambil resiko lembur tanpa gaji kalo salah ngetik gelar." 
Sindiran Susi yang tak mendapat respon Ari, bahkan pria itu 
tak terlihat terusik. la memasukkan tangannya kesaku 
celana, menyandar didinding bilik Susi. 


"Kepala kamu gimana? Masih sakit?" 


Susi merengut mendengarnya, pertanyaan macam apa itu. 
Sudah jelas bengkak dikepalanya tidak akan sembuh dalam 
waktu beberapa jam, dia bukan manusia super. 


"Lumayan pak. Lumayan menyakitkan, bapak harus naikkan 
gaji saya bulan ini dua puluh persen. Karena berhadapan 
sama cewek setan kayak tadi itu butuh tenaga dan itu gak 
gratis loh pak." 


Ari bergeming tidak menjawab, namun tatapannya tak 
beralih melihat kewajah Susi yang memar. Ada jengkel dan 
tak terima kalau gadis itu terluka, tapi seperti biasa. Ari 


terlalu pintar membuat suasana hati Susi menjadi buruk, 
bahkan gelisah hanya karena ditatap seperti sekarang. 


Tidak ingin memperpanjang atau lebih tepatnya menatap 
Susi, Ari mengalihkan pandangannya. Kemudian pergi dari 
sana, tapi sebelum itu ia sudah memberi interupsi pada 
sekretarisnya itu untuk ikut pulang bersama. Dan ini sebuah 
penawaran langka. 


"Pulang sama saya Sus, saya tunggu dibawah." 


Susi hanya mengangguk, ia sudah tahu kalau pria itu tak 
perlu mendengar jawabannya. Ala biasa karena terbiasa, 
terbiasa diabaikan, terbiasa dibuai lalu dilempar. Begitulah 
Kira-kira majasnya kehidupan Susi yang selalu dipenuhi oleh 
urusan yang bersangkutan dengan Ari. 


Tanpa menunggu ataupun membuang waktu, Susi segera 
mematikan komputernya. Merapikan meja sebelum 
melangkah keluar bilik, dilihatnya tinggal Arifin yang 
mendapat tugas lembur hari ini. 


"Fin, duluan ya. Hati-hati ada demit gombel yang suka sama 
cowok jomblo." Teriak Susi, sedangkan yang diajak ngomong 
hanya menggelengkan kepala. 


Mendengar derap langkah yang menjauh, membuat Arifin 
juga menghentikan jarinya mengetik. 

Bulu kuduknya merinding. Bahkan entah kenapa hawa 
diarea tekuknya begitu dingin, Arifin gelisah. 


"Ah sialan emang mbak Susi. Gak takut jadi malah parnok 
ginikan." Rutuknya kesal, tapi terlepas dari kegelisahannya. 
Arifin merasa bahwa ada suara cekikikan yang terdengar 
meski pelan, dan mau tak mau ia harus menoleh saat itu 
juga. 


Mendadak aura ruangan ini menjadi menakutkan, hati Arifin 
jadi tak karuan. Guyonan Susi mempengaruhi mental Arifin 
yang tidak penakut menjadi ingin segera pergi dari sana, 
kerjaan numpuk boss! 


Lampu mendadak mati, membuat jantung Arifin semakin 
cemas. Kenapa sekarang ia malah membayangkan seperti 
cerita-cerita horror ditv, yang sering kali mendapat teror dari 
makhluk astral ketika sedang bekerja dikantor yang sunyi 
sepi seperti Arifin sekarang. 


Baru saja ia menyalakan tombol ponselnya, menghidupkan 
senter dan nyaris pingsan kala melihat seorang perempuan 
dengan rambut tergerai yang sangat amat menakutkan bagi 
pria itu. 


"Aakkhhhhh." Arifin berteriak sekuat tenaga, bahkan sampai 
tenggorokannya sakit. Jantungnya serasa melompat keluar 
Saat suara tawa malah terdengar nyaring dan melengking. 


Tubuh Arifin tergeletak dilantai, lelaki itu pingsan 
mengenaskan dengan wajah pucat. 


Wanita yang tadi berdiri tak jauh dari Arifin itu segera 
menghidupkan saklar lampu. Menatap gemas sekaligus 
cemas karena melihat tubuh gempal itu terkapar tak 
berdaya. 


"Fin, bangun fin. Arifin bangun woi, ih gue becanda aja kali 
fin. Masa pingsan beneran sih? Woi fin." 


Susi menggerakkan tubuh Arifin sambil tertawa campur 
prihatin, niatnya mengerjai malah berakhir pingsan begini. 


Duh mana kuat Susi mengangkat tubuh Arifin. Dengan 
terpaksa dan berat hati ia menelpon pak boss, sambil 


menggerakkan lengan Arifin berharap lelaki itu segera 
sadar. 


Tiga kali bunyi sambungan namun tak diangkat, akhirnya 
Susi mengurungkan niat menelpon Ari. Dia meraih telpon 
kantor, dan menekan angka lima untuk langsung 
tersambung ke ruang satpam. 


Dan tak butuh waktu lama, satpam jaga malam membopong 
tubuh Arifin susah payah menuju kamar istirahat yang 
memang disediakan oleh kantor sewaktu-waktu ada 
karyawan kurang sehat. 


Masih dengan cengiran tanpa dosanya Susi membiarkan 
security mengurus Arifin yang entah pingsan beneran, atau 
justru tertidur. Pasalnya pria berbadan bulat gempal itu 
sering kali molor dijam kerja namun Susi tak pernah 
memarahinya. Arifin sering kali menjadi bully-an dalam arti 
bercanda bukan menghina, tingkahnya sering kali membuat 
orang-orang tertawa. Apalagi porsi makannya yang 
alhamdulillah bikin perut kenyang mendadak, Susi 
menyayanginya sebagai teman baik. Selama ini juga 
pekerjaan Arifin sangat baik, jadi ia tak mempermasalahkan 
kalau pria itu curi-curi waktu tidur. Dia juga memahami 
situasi dimana tubuh terasa lelah namun tuntutan memaksa 
kita untuk tetap kuat. 


Sesampainya diparkiran, Susi melongokan kepala mencari 
dimana mobil Ari namun tak terlihat. Ia berjalan ketempat 
biasa bossnya itu parkir, menatap gemas karena ternyata 
tidak siapapun disana. 


"Kemana dia?" Tanya Susi pada diri sendiri, tapi matanya 
mengedarkan pandangan. Berharap menemukan sosok 
bossnya, tidak ada siapapun disini. Susi tidak takut, tapi 
entah kenapa perasaannya jadi tak enak. 


Belum sempat ia menghela nafas dan merenggangkan otot, 
sebuah dorongan membuat tubuhnya terjungkal kedepan 
dan terduduk dilantai yang kasar itu. 


Matanya melotot tak terima ketika mengetahui siapa yang 
telah berani melakukan ini padanya. 


"Ini balasan untuk lo yang udah mempermalukan gue tadi." 
Wanita itu berdecih, sambil mengibaskan tangannya 
berpura-pura kepanasan. Sedangkan Susi hanya bisa 
menatap jengah orang itu dengan malas, tenaganya sudah 
habis seharian dan mungkin sekarang ia tidak akan 
melawan lagi. 


"Lo gak usah belagak mau jadi sekretaris hebat didepan 
boss, kenapa? Lo gak laku ya sampe harus ngalangin gue 
yang mau ketemu Ari." 


Susah payah Susi bangkit, membersihkan rok selututnya. 
Menyingkirkan poni yang menutupi mata, tak berniat 
menjawab gadis itu. 


"Selain sok jago, lo juga bisu ternyata. Tadi aja lo berkuasa 
banget ngusir gue, sekarang kenapa? Takut heh?" 


Ternyata keberadaan makhluk astral itu juga benar adanya, 
karena Susi bahkan tak menyadari sejak kapan perempuan 
jadi-jadian ini ada disana. Mendengar langkahnya pun tidak. 


"Udah ngomongnya? Gue mau pulang kalo udah, males 
dengerin curhatan lo." 


Mendengar jawaban Susi yang seperti itu, wanita itu sontak 
merasa kesal kembali. Bahkan ia berniat kembali melakukan 
tindak kekerasan dengan menampar Susi, tapi kalah cepat 
saat sebuah tangan menghalanginya. 


"Sekali lagi menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu 
melihat matahari ataupun merasakan udara saat ini juga." 
Suara dingin itu mengalihkan perhatian Susi dan -si kampret 
yang melongo karena terkejut atas kehadiran Ari. 


"A Ari, kamu disini?" Raut wajah nya mendadak pucat, 
tatapan bengis dan mengintimidasi Ari membuat nyalinya 
menciut. 


"Pergi dari sini, sebelum aku sendiri yang menyeretmu 
keluar dari perusahaanku!" 


Tidak ada toleransi dalam nada bicara Ari, itu arti nya - 
wanita jalang ini harus segera pergi. Susi tahu bahwa Ari 
bukanlah orang yang suka bermain-main jika sudah 
memerintah. 


"Tapi aku mau ngomong sama kamu, please. Kita ngobrol 
dulu ya?" 


Ari mengetatkan rahangnya, bahkan mata pria itu 
menggelap. Susi tidak tahu harus melakukan apa selain 
diam, bukannya ia tidak kasihan jika terjadi sesuatu antara 
mereka namun ikut campur urusan Ari hanya akan 
menambah beban gadis itu. 


"PERGI!" Suara Ari menggema nyaring, bahkan ini lebih 
keras dari yang biasa Susi dengar. Sangat jarang melihat 
tatapan amarah dari lelaki seperti Ari. Kalau dalam 
pekerjaan ia sudah biasa mendapat nada jengkel dan kesal, 
maka kali ini Ari terlihat berbeda. 


Perempuan itu terkejut, bahkan spontan melangkah mundur. 
Matanya berkaca-kaca, namun tak sedikitpun membuat Ari 
tersentuh bahkan dengan beringas dia malah menarik Susi 
pergi dari sana. Masuk kedalam mobil, dan situasi seperti ini 
sangatlah Susi benci. Dimana ia kehabisan kata untuk 


memulai sebuah percakapan, ini semua gara-gara makhluk 
ghaib itukan? Ya ampun, berasa sekarat Susi sekarang. 


Keheningan yang mencekam namun hangat 


Ari mengeratkan pegangannya pada kemudian mobil, 
bahkan jemarinya memutih. Entah apa yang membuat pria 
itu kesal, yang pasti Susi merasa sangat asing dalam 
keheningan. Sesekali matanya melirik wajah mengeras Ari 
yang terlihat menyeramkan, ia bahkan ikut merasakan 
ketegangan luar biasa. Degub jantung yang bertalu-talu 
serta keringat yang membasahi telapak tangannya. 


Baru berapa menit ia berada dalam mobil ini, tapi rasanya 
seperti jutaan tahun berlalu. Menyerah dengan keadaan dan 
suasana yang semakin mencekam, Susi menyandarkan 
tubuhnya kekursi. Membiarkan otot tubuhnya sedikit 
nyaman, seharian menghadapi situasi dan kondisi yang 
berubah-ubah tanpa prediksi sangatlah melelahkan. 


Jangan sampe kamu ketiduran Sus, saya gak mau 
kerepotan bersihkan ilermu disana." 


Seketika kepala Susi menoleh kesamping, menatap sengit 
wajah Ari yang masih fokus menyetir. Menyebalkan! 
Batinnya berteriak tidak terima, sudah lelah memasang 
badan membela lelaki berambut hitam pekat itu malah 
dibalas begini? Cihh. 


"Saya gak akan ketiduran pak, tenang aja. Kalopun saya 
ileran, saya cuciin deh mobilnya." Rengut Susi sambil 
berusaha menetralkan detak jantungnya yang semakin 
menggila, entah apa penyebab dirinya sedikit aneh 
sekarang. Kepala Susi terasa sedikit berat, bahkan leher 
juga kepala bagian belakangnya pun ikut berdenyut nyeri. 


"Gaji kamu gak cukup buat ganti kursi mobil saya, barang 
saya gak ada yang murahan." Masih dengan gaya santai 


dan terlihat fokus, Ari bahkan tak terusik untuk menoleh. 
Susi mengerang dalam hati, kepalanya semakin terasa sakit. 
Apa ini karena jambakan mak lampir tadi? Rasanya bukan 
itu saja penyebab sakit kepala Susi, banyak hal lain yang 
lebih membuat kepalanya mau meledak. 


"Iya saya tau mobil bapak mahal, bukti nya hape bapak aja 
nokia 1600." Sambil memejamkan mata, Susi menahan 
nyeri dikepala. 


"Hp saya mahal pada jamannya, gak semua orang bisa 
memilikinya. Lagi pula itu saya beli dengan uang hasil kerja 
sendiri." 


Ari melirik sekilas ke wajah Susi yang berkerut, menyadari 
keringat membasahi pelipisnya Ari refleks menyentuh 
kening gadis itu. 


"Kamu demam Sus?" Tanya Ari, ia tahu bahwa bertanya 
pada orang tertidur itu adalah hal yang konyol tapi sedikit 
banyak ia ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari 
ini. Raut wajahnya bahkan berubah ketika menyadari kalau 
penyebab dari segala penyakit ini adalah dia. 


Lagi pula perempuan yang sering kali datang itu sama 
sekali tidak pernah ia sentuh, lantaran ibu Ari -nyonya 
Setiawan ingin membuat anaknya normal. Hanya karena 
lelaki itu enggan memotong rambut, dia berpikiran kalau 
putra kesayangannya itu memiliki penyimpangan seksual. 
Keterlaluan, Ari kembali mengeluh dalam hati. Kenapa 
semua orang dikeluarganya sangat rusuh, selalu 
membahasa tentang pernikahan. Dia bahkan belum puas 
menikmati hasil kerjanya selama ini, meskipun ia lebih dari 
berhasil membangun perusahaan sendiri. Setidaknya Ari 
merasa beruntung karena dipertemukan pada orang-orang 
setia dan kompeten dalam bekerja tim. 


Melihat Susi yang sudah pulas tertidur, Ari jadi tak tega 
membangunkannya. Padahal mereka telah sampai didepan 
rumah wanita itu, bahkan sekarang ayah Susi tengah 
mengawasi mobil Ari yang terparkir bebas dihalaman rumah 
mereka. 


Tok. Tok. 


Ketukan itu menyadarkan Ari dari lamunannya, dengan 
sigap ia menekan tombol dibawah sikunya untuk 
menurunkan kaca mobil. 


"Oalah nak Ari, bapak kira siapa tadi." 


Ari tersenyum hangat, Sulaiman memundurkan tubuhnya 
sedikit membiarkan pintu mobil Ari dibuka. 


"Iya pak, Susi nya ketiduran dimobil. Mau dibangunkan gak 
enak, tau sendiri anak bapak ini cerewetnya kalo disenggol 
dikit." 


Sulaiman membiarkan Ari mencium tangan kanannya, pria 
itu memang sangat sopan pada kedua orang tua Susi. 
Pasalnya meskipun kadang kala sikap Susi terlihat 
pembakang jika bersamanya, Ari tahu bahwa gadis itu 
sangatlah penurut kepada ayah dan ibunya. Sambil 
menunggu Susi bangun, ayah Susi menyuruh istrinya untuk 
membuatkan kopi. Bukan kali ini saja Ari mampir, hampir 
disetiap kali tidak terhitung kali berapa kali. (Author bengek 
baca perkalian) 


Kedua orang itu mengobrol layaknya teman akrab, 
terkadang Sulaiman bercerita pengalamannya yang lucu 
dulu saat masih berada dikampung, banyak hal terjadi 
disepanjang hidupnya. Bertemu dengan Lastri -ibu Susi juga 
anugerah terindah. Memang tidak seperti kisah roman 
picisan lainnya tapi cukup membuktikan bahwa mereka 


saling mencintai hingga mendapatkan putra putri yang 
sangat membanggakan. Ari tersenyum menatap wajah 
Sulaiman, dia terlihat sangat menyukai sosok pria paruh 
baya itu. Bahkan diam-diam menyayangkan kedua orang 
tuanya tidak pernah sedekat ini dengan Ari. Ya meskipun 
begitu, dia tak pernah membenci baik ibu ataupun ayahnya 
sendiri. Semua orang memiliki cara mereka sendiri dalam 
mencintai, termasuk kedua orang tuanya, dan Ari sendiri. 


Setelah hampir satu jam tak ada tanda-tanda gadis itu akan 
bangun, hingga ibunya memutuskan untuk membangunkan 
putri mereka. Susi memang agak sulit dibangunkan jika 
sudah tertidur, apalagi ia melihat jam sudah menunjukkan 
pukul sebelas. Mereka juga kasihan karena Ari terlihat sama 
lelahnya, meskipun berulang kali menawarkan untuk mandi 
dan berganti pakaian pria itu tak mau merepotkan. Lagipula 
ia merasa tidak sopan melakukan itu semua. 


"Biarin bu, gak usah dibangunin. Kasihan Susi kayaknya 
kelelahan dia seharian ini kerja." 


Lastri menoleh kearah Ari yang ternyata menatapnya 
dengan senyum. 


"Gak papa nak, ibu lebih kasihan kamu. Kalo Susi gak 
bangun, kamu tidur sini saja biar bapak nanti yang 
nungguin Susi diluar. Anak itu memang susah kalo sudah 
molor." 


Setelah memikirkan banyak hal, akhirnya Ari 
menganggukkan kepala setuju. Melirik jam tangan 
mahalnya sekilas, memastikan bahwa sekali lagi ia harus 
mengalah pada keadaan Ari menerima handuk dan baju 
ganti milik kakak Susi yang disediakan Lastri untuknya. 


Lelaki itu segera masuk kekamar mandi kecil yang berada 
didekat dapur, ia tersenyum menatap betapa mungilnya 


rumah ini namun kehangatan penuh kasih sayang begitu 
kuat terasa. 


Ada pepatah yang mengatakan bahwa, semakin kecil rumah 
maka semakin besar cinta didalamnya. Kelang berapa menit 
kemudian lelaki itu keluar dari kamar mandi, terlihat lebih 
segar. Lastri menyiapkan makan untuk Ari, bahkan 
menunggui pria itu hingga selesai makan sambil tersenyum. 
Dia benar-benar merasa diistimewakan dengan perlakuan 
kedua orang tua Susi, bahkan wanita tua itu sangat telaten 
menyuguhinya makanan kampung tapi rasa restoran 
bintang lima. 


"Nambah ya nak Ari, ibu ambilkan lagi lauknya." Tawar 
Lastri, ia senang melihat kelahapan pria itu makan 
masakannya. Merasa dihargai, bagi para wanita yang suka 
memasak melihat orang-orang gembira memakan masakan 
mereka itu adalah sebuah penghormatan dan penghargaan 
untuknya. Meskipun memasak itu bisa dilakukan semua 
orang, tapi ada sebagian yang memang menjiwai dan 
berharap masakan mereka bisa menyenangkan orang lain 
juga. 


"Makasih ya bu, saya jadi kekenyangan. Masakannya sangat 
enak, Susi pandai memasak juga gak bu?" 


Lastri mengambil piring kotor dan membawanya kesinky 
mini yang tak jauh dari meja makan. 


"Susi juga pintar memasak, tapi karena malasnya hampir 
penuh jadi ya jarang-jarang mau masak." la mengerti 
kenapa Susi seperti itu, memang anak perempun sangat 
jarang memasak apalagi Susi masih lajang. 


Sedangkan Ari hanya mengangguk, membayangkan sosok 
Susi yang selama ini ia kenal membuat garis bibirnya 
tertarik sedikit. Ari tersenyum meski tak terlihat oleh Lastri. 


"Yaudah, nak Ari tidur aja. Kamarnya disebelah kiri ya, sudah 
ibu siapkan tadi." 


"Iya bu, terima kasih ya merepotkan jadinya." 


Lastri menggelengkan kepalanya. Merasa tak direpotkan 
sama sekali. 


"Ibu gak repot, malah senang kalo nak Ari sering-sering 
mampir. Susi gak pernah bawa teman lelaki kecuali nak Ari 
yang datang." 


Entah kenapa hal itu terdengar melegakan untuk Ari, 
sekaligus menyenangkan meski otaknya berpikir keras 
kenapa ia bisa seperti itu. 


"Kalo saya gak sibuk, bakal sering-sering main kesini ya bu. 
Sekalian mau nyoba masakan anak ibu juga." 


Perempuan  bersanggul itu mengangguk kemudian 
mempersilahkan Ari untuk istirahat. Sebagai seorang ibu 
tentu instingnya tak pernah salah dalam menilai sosok Ari. 
Lelaki bertanggung jawab dan jujur sangatlah jarang 
ditemui pada jaman seperti ini, seketika ia berharap jika 
suatu saat nanti Susi mendapatkan lelaki seperti Ari. Atau 
mungkin memang Ari lah yang jadi jodoh anaknya, amin. 


Sulaiman masuk kerumah, mengambil selimut dan bantal 
untuk Susi yang sepertinya memang tidak akan bangun. 
Jadilah kedua orang tuanya akan bergantian menunggui 
putri mereka, beruntunglah Ari sudah mengubah posisi kursi 
mobil tadi jadi Susi tidak akan pegal-pegal besok. 
Beruntungnya lagi adalah, besok hari sabtu. Libur 


“Susi.. Nak kamu kalo tidur kayak kebo sawah, gak bangun- 
bangun. Untung boss nya pengertian." Sulaiman tertawa 
pelan, menyelimuti tubuh anaknya. Kemudian membuka 


kaca mobil agar udara ikut masuk, lalu duduk dipance yang 
ia buat untuk bersantai. Menghidupkan kembali rokoknya 
yang tinggal setengah, memandang langit. 


Amin, doanya dalam hati. 


Our First weekend together 


Seumur hidup, baru kali ini Susi merasakan begitu nyaman 
ketika bangun tidur. Apalagi saat ia menyadari bahwa 
ibunya telah membuka jendela kamar, udara yang sejuk 
membuatnya sangat ingin bergelung kembali dalam dunia 
mimpi. Namun suara berisik dari luar sangat mengganggu, 
hingga mau tak mau sang pemilik harus membuka matanya 
yang masih berat. 


Satu detik, Susi mengernyit. 

Dua detik, kening gadis itu berkerut. 

Tiga detik, dia mulai sadar. 

Empat detik, mulai terasa seperti mimpi. 

Lima detik, tidak mungkin pikirnya. 

Enam detik, mata indah itu mulai mengawasi sekelilingnya. 
Tujuh detik, tenggorokannya tercekat. 

Delapan detik, rasanya mau pingsan saja. 

Sembilan detik, mendadak tubuhnya menggigil. 

Sepuluh detik kemudian. 


"Aakkkhhhh...!" Teriak Susi ketika kesadarannya benar- 
benar sudah menyatu kembali, bagaimana bisa dia tertidur 
didalam mobil semalaman? 


Sulaiman yang terkejut mendengar putrinya berteriak 
langsung bangun dari lelapnya kemudian menghampiri 
mobil Ari, ia cemas melihat kesana-sini siapa tahu ada hal 


mencurigakan sebelum akhirnya ia mendapati Susi dengan 
wajah syoknya menatap horor wajah Sulaiman yang 
kebingungan. 


"Kamu kenapa dek? Pagi-pagi teriak, bapak kira ada maling 
tadi." Sulaiman mengusap matanya yang sama beratnya 
dengan Susi, tapi gadis itu merasa segar dalam sekejap. 


"Pak, gimana bisa adek tidur disini. Mana tuan mobilnya? Ya 
ampun, kenapa gak dibangunin pak. Bikin adek malu aja." 


Teringat ucapan Ari semalam, gadis itu mengusap pipinya. 
Terbayang betapa memalukan lagi kalau sampai ia ileran. 
Merasa tak ada yang aneh dengan wajah ataupun kursi, ia 
merasa lega. Lega karena tidak akan mendapat omelan 
dihari yang indah ini, ataupun mencuci mobil secara cuma- 
cuma. 


"Lah, bapak semalam sudah bangunin kamu. Ibu juga, tapi 
memang dasar anak bapak ini molornya kayak kebo ya gak 
kerasa." 


Susi meringis mendengar ucapan sang ayah, berpikir 
sejenak dimana pria tengil itu tertidur membuat Sulaiman 
dapat membaca dengan jelas raut wajah Susi. 


"Nak Ari tidur dikamar abang, sudah ayo keluar. Kamu ini 
bikin orang nungguin lama, kasian nak Ari." Sulaiman 
berjalan meninggalkan mobil dan Susi yang masih didalam, 
lalu masuk kerumah memberi tahu istrinya bahwa Susi 
sudah bangun. 


Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Ari tidak menggendong 
Susi masuk kerumah, semuanya karena permintaan gadis 
itu sendiri. Dulu ketika ia berada diposisi yang sama, 
tertidur dimobil Ari. Lelaki itu dengan berani dan tanpa rasa 
bersalahnya menggendong Susi, ia merasa tak enak, malu 


dan bersalah. Pemikiran kolot memang, tapi begitulah Susi. 
la hanya tak mau merusak kepercayaan orang tuanya untuk 
tidak disentuh oleh siapapun sebelum halal. Termasuk Ari 
sekalipun, ia sendiri yang mengatakan dengan lantang 
waktu itu. Namun Susi bersyukur boss-nya itu sangat 
menghormati permintaannya, sedikit rasa kagum memang 
selalu ada untuk orang-orang yang mampu menjaga janji 
mereka. Meskipun terdengar remeh bagi sebagian orang, 
tapi tetap saja itu sebuah kehormatan bagi seorang lelaki 
menjaga janji. 


Setelah diam beberapa saat, akhirnya Susi keluar dari mobil. 
Menutup kaca nya dan mencabut kunci, semalaman 
kendaraan itu hidup. Melangkah lemas masuk kerumah, Susi 
hampir dibuat pingsan sekali lagi karena melihat sosok 
tampan itu sedang duduk santai dikursi reot milik ayahnya. 
Dengan sebuah ipad ditangan, rambut yang dibiarkan 
terurai. Belum lagi kaos polos putih model V-neck itu 
mencetak jelas otot dada dan bahu Ari, Susi menelan 
ludahnya kesat. Bisa-bisanya dia mengkhayal tinggi dengan 
segala imajinasi liar itu, bahkan sekarang dia merasa bahwa 
pipinya terasa panas. 


Dengan melipat kaki kanannya, Sebelah tangan Ari 
memegang pena ipad memutar memainkan benda itu. 
Menandakan bahwa otak pria itu sedang berpikir. 


Susi sudah pernah bilang belum kalau damage-nya seorang 
Ari Setiawan itu luar biasa mengagumkan kalo rambut 
lurusnya dibiarkan sedikit berantakan. 


"Sampe kapan kamu bakal liatin saya kayak gitu?" Suara 
bariton itu terdengar bagai sengatan listrik. Mati mak 
ketahuan pula, batin Susi. 


"Bapak sudah bangun? Saya kira boss besar bakal bangun 
siang dihari libur gini." Mengalihkan pembicaraan yang 
pasti akan berakhi memalukan, Susi kembali melanjutkan 
langkahnya meletakkan selimut dan bantal. Kemudian 
mengisi gelas dengan air putih, tenggorokan nya terasa 
Kering karena imajinasi yang meracuni pikirannya barusan. 
Matanya melihat ada gelas lain yang sudah terisi kopi hitam, 
ayahnya tidak mungkin ngopi dipagi hari. Karena alasan 
sakit magh, Sulaiman mengurangi kopi disaat perut belum 
makan apapun. Jadi sudah dipastikan kalau cangkir itu milik 
Ari. 


"Kamu kebanyakan baca novel roman murahan ya, mana 
ada seorang boss besar seperti saya bisa bangun siang dan 
Kerja seenaknya. Justru Karena saya boss, saya harus kerja 
dua kali lipat dari staff." 


Ari mengalihkan tatapannya yang tadi fokus pada 
pekerjaan, kemudian melihat Susi yang ber-oh ria. 
Memandangi gerak-gerik gadis itu dalam diam. Merasa 
diperhatikan, Susi menaikkan pandangannya bertemu 
kedua mata Ari yang menatap tajam kearahnya, mata pria 
itu memang selalu mengintimidasi padahal Susi tahu benar 
Ari sedang dalam keadaan sehat. 


"Kamu sudah bangun nak, mak mau nyuruh kamu masak 
untuk nak Ari. Dia dari tadi nungguin kamu bangun, emm. . 
Dari semalam sebenarnya." 


Lastri yang tiba-tiba muncul dari pintu belakang melihat 
Susi tengah terdiam, ia meletakkan sayuran dan segala 
buah-buahan. Beberapa bumbu dan perlengkapan dapur 
lainnya, wanita paruh baya itu selalu belanja setiap hari 
namun hari ini lebih banyak karena mereka kedatangan 
tamu yaitu Ari. 


"ya mak, adek mandi dulu ya." Susi berlalu masuk 
kekamarnya. Bergerak cepat untuk menyelesaikan hajatnya, 
efek dari tatapan Ari yang membuat sekujur tubuhnya 
bergetar aneh. 


Lastri menyiapkan beberapa kue basah yang ia beli dari 
pasar, memberikannya pada Ari untuk dicicipi. Pria itu 
dengan sigap mendekat, duduk dikursi bekas Susi tadi. 
Menyantap makanan yang beri oleh Lastri dengan raut yang 
tak terbaca, perempuan itu tersenyum hangat. 


Membiarkan Ari menikmati makanan pagi nya, Lastri 
menyusun barang belanjaannya kedalam kulkas kecil yang 
terletak disudut dapur. Tak lama kemudian Susi keluar dari 
kamar dengan rambut basah yang menandakan habis 
mandi, baju santai kaos hitam agak lebar bertuliskan | 
Palembang dipadu celana training olahraga sewaktu sekolah 
dulu. Tubuh wanita itu memang tidak gemuk, tidak juga 
kurus sangat ideal dan idaman. Sebanyak apapun Susi 
makan, berat badannya tidak akan bertambah. Jadi wajar 
saja kalo pakaian sekolahnya masih muat sampai diusia 
sekarang. 


Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, Ari 
membiarkan ibu dan anak itu memasak, dia juga tak berniat 
mengganggu. Apalagi posisinya sebagai tamu, tidak ingin 
dianggap lancang. Selesai dengan kue dan kopi, Ari mencari 
sosok ayah Susi -sulaiman. Keluar melewati pintu samping, 
Ari langsung disuguhkan kebun sepetak yang ditanami 
cabai merah dan sayur mayur lainnya. Sedikit takjub dan 
tentu sangat terpesona, baru kali ini ia melihat rumah yang 
nampak kecil tapi ternyata memiliki halaman yang cukup 
luas. la mengedarkan pandangannya melihat Sulaiman 
tengah menyirami tanaman kesayangannya sambil bersiul, 
memakai topi anyam khas seorang petani Sulaiman nampak 


bahagia. Menularkan senyum bahagia di wajah Ari yang 
terbiasa kaku, pria itu mendekat. 


"Saya gak nyangka kalo halamannya seluas ini pak." 


Sulaiman tertawa pelan, memang hampir semua orang yang 
datang berkunjung mengatakan hal sama. la sengaja 
menutup halaman samping rumah dengan tembok tinggi, ia 
hanya tak ingin diganggu kalau sedang bekerja. 
Kesenggangan waktu membuat Sulaiman memiliki hobi 
baru, bercocok tanam yang sesuai dengan minat dan 
keahlian akan membuahkan hasil bagus. 


"Iya nih, bapak memang sengaja menutup sekeliling tanah 
ini supaya gak ada kambing atau hewan lain yang datang 
merusak." Memetik daun kering dan membuangnya pada 
tas kecil yang diselempangkan kepinggang Sulaiman, pria 
itu terlihat sangat telaten melakukan pekerjaannya. 


"Hasilnya dijual atau makan sendiri ini pak? Lumayan bagus 
ini kalo dijadikan bisnis." 


Ari menatap sekali lagi disekeliling nya, memang kebun 
mungil ini sangat terawat dan bersih. Melihat timun 
bergantungan, cabai merah yang beberapa saat lagi akan 
panen. Ditambah bayam dusun bertebaran, kacang panjang 
yang menjuntai siap petik. Ia berdecak kagum. 


"Bapak gak jual semua sayuran ini nak Ari, nanti kalau 
sudah panen biasanya abang Susi akan datang membantu 
bapak ngumpulin hasil panen. Lalu kita bagi rata deh." 


Selesai dengan menyiram pokok tanamannya, Sulaiman 
mengambil parang yang berada dipinggiran tembok. Ia 
memang menyediakan berbagai alat bertani disana. 


Ari mengikut kemana langkah ayah Susi itu dengan santai, 
tanpa merasa jijik sedikitpun meski terbilang sedikit aneh 
untuk sebagian orang besar seperti Ari mau menginjak 
tanah basah dan becek. Namun ia tidak bermasalah dengan 
semua itu. 


Sulaiman tersenyum melihat pisang kepok yang siap tebas 
tersebut, mengayunkan parang kemudian dalam sekejap 
pohonnya tumbang. Ari membantu menyingkirkan daun 
kering yang menutupinya kemudian membiarkan Sulaiman 
memotong pangkal pisang itu. Melihat ayah Susi ingin 
mengangkat pisang itu yang cukup besar, Ari dengan gagah 
meminta izin agar ia saja yang membawanya. Melihat itu 
Sulaiman kembali terharu, pria itu memang sudah mencuri 
hati kedua orang tua Susi sejak lama dengan kesopanan. 


Susi yang melihat kedekatan ayahnya dengan Ari merasa 
sedikit terganggu namun matanya berkhianat tak mau 
berpaling, apalagi ayahnya nampak bahagia seolah sedang 
bicara pada salah satu abangnya. 


"Pak boss kan udah bantu bapak saya nih, itu semua 
gratiskan? Saya takut nanti potong gaji." Celetuk Susi yang 
langsung mendapat tatapan horor dari Ari. 


"Loh kok gitu dek?" Tanya Sulaiman polos, bingung atas 
perkataan Susi barusan. 


"Biasa pak, Susi kalo ngomonh suka ngawur. Mana ada saya 
potong gaji, yang ada nambah terus gaji sama bonusnya." 


Susi mencibir ucapan Ari, yang sepenuhnya benar. Namun 
ia tersenyum melihat apa yang dibawa oleh kedua pria 
kesayangannya itu. Eh? 


"Wah ada cemilan nih, pisang kepok kalo masak dipohon 
paling mantul kalo digoreng ya kan pak?" Wajahnya nampak 


berbinar memandangi warna kuning cerah dari pisang 
kesukaannya itu. Sulaiman mengangguk, lalu masuk 
kerumah mengambil kardus bekas untuk memotong bagian- 
bagian pisang. 


"Saya gak tahu kalo kamu suka makan pisang Sus." 
Pertanyaan aneh yang mampu membuat Susi tersedak 
liurnya sendiri, pipinya memerah. Apa-apaan ini, pisang 
kepok yang dimaksudkan oleh boss lo Susi. Astaghfirullah! 


Ari mengernyitkan alisnya melihat wajah memerah gadis itu, 
menoyor kepala Susi gemas. Apa yang dipikirkan oleh Susi? 
Astaga! 


"Lama-lama otak mesum kamu bahaya Sus, cepat sana 
minta rukiah kamu. Biar setan mesum nya pergi." Celoteh 
Ari membuat Susi menatapnya kesal. 


"Otak saya gak mesum pak, tapi pertanyaan bapak itu aneh. 
Lagian ambigu banget." Gesah Susi geram, tapi ia memang 
menyalahkan otaknya yang berpikir kearah sana. 


"Ambigu gimana Sus? Pernyataan saya benar kok, kamu 
suka pisang dan saya baru tahu itu. Saya kira kamu itu 
sukanya makan pasir sama batu, makanya heran! Kamu 
berarti manusia." 


Membulat mata Susi mendengar ucapan bossnya, jadi 
selama ini ia pikir Susi itu kuda lumping. Goblok memang 
punya boss! Mengumpat penuh sumpah serapah Susi dalam 
hati, mendengus sedangkan Ari tertawa nyaring melihat 
perubahan wajah Susi yang kesal. Jarang sekali ia bisa 
menggoda Susi seperti ini. 


"Bukan pak, saya bukan manusia. Saya cucunya mak lampir, 
puas?!" 


Semakin nyaring suara tawa Ari, menggema hingga 
terdengar oleh kedua orang tua Susi yang sibuk mengintip 
interaksi kedua orang itu. Bahagia 


Untuk sesaat, Susi terkesima mendengar tawa Ari yang 
merdu ditelinganya. Sangat langka bisa mendengar dan 
melihat tawa secara langsung dari seorang Ari Setiawan ini. 
Bahkan bahunya pun ikut bergetar. 


Melihat Ari yang tak akan berhenti tertawa, semakin 
membuatnya kesal. 


"Pak, tau gak tetangga saya ada yang mati gara-gara 
ngetawain orang." 


Spontan tawa Ari terhenti, kemudian menatap ngeri wajah 
Susi. Kini gantin perempuan itu yang menggelakkan 
tawanya sampai terpingkal, wajah Ari sangat lucu sekali. 
Bahkan tanpa sadar Susi menyentuh pipi Ari, membuat 
debaran gila dalam dada pria itu. 


"Becanda kamu gak lucu ya Sus." 


"Siapa yang becanda pak? Orang bener kok, tetangga saya 
itu ketawa ditengah jalan sampe gak sadar lampu hijau. 
Yaudah ketabrak, mate deh." 


Mengusap air mata yang keluar karena lucunya, Susi 
menatap wajah Ari kesal. Betapa menggemaskannya wajah 
lelaki itu kala takut, baru kali ini ia mendapati ekspresi itu. 
Sering kali ia berpikir bahwa hidup Ari sangat 
membosankan, sampai tak pernah tertawa lepas. Tapi itu 
semua hilang dalam sekejap, Ari juga manusia ternyata. 


Susi kira pria itu jelmaan beruang kutub, dingin banget. 
Kalo terganggu ngamuk! 


Lunch together like were family 


Susi menghidangkan berbagai jenis makanan untuk siang 
ini, dia bahkan bersemangat masak entah karena apa tapi 
yang jelas itu bukan oleh kehadiran Ari dirumah mereka. Tak 
lupa setelah ibunya menyelesaikan masakan terakhir, Susi 
kembali berkutat sendiri menyiapkan bahan untuk 
menggoreng pisang yang baru dipanen oleh ayahnya. 
Jadilah sekarang lengkap sudah menu makanan hari ini, 
meja berukuran sedang itu bahkan terlihat ramai. 


Ada sayur asem, tempe tahu goreng, ikan asin sepat, 
sambal terasi ulekan emak dan tambahan lainnya adalah 
ayam juga ikan mujaer goreng. Mengingat ada sosok lain 
dikeluarga mereka sekarang, Lastri tak mau mengecewakan 
Ari yang menginap disini meski bukan direncanakan. 
Sebelum memulai makan siang, sulaiman -ayah Susi 
menyuruh kedua wanita itu untuk bergegas sholat dzuhur 
bersama karena Ari yang telah selesai mandi langsung 
mengingatkan pria itu untuk beribadah. Satu lagi nilai plus 
untuk seorang boss Ari setiawan, selain kehidupan 
pribadinya yang tertutup ia juga dikenal sebagai pemuda 
yang taat dengan agama juga Tuhannya. Susi tahu benar 
itu, karena yang sering kali mengajak ia sholat itu selalu Ari. 


Selesai mengambil wudhu, Susi kembali dalam kamar 
memakai mukenah lalu menyusul kedua orang tuanya dan 
calon imam, Susi mulai imajinasi lagi ngab untuk beribadah 
sama-sama diruang yang memang disediakan oleh bapak 
Sulaiman untuk keluarga. Dengan hati tenang Susi melihat 
sosok tinggi menjulang itu telah berdiri paling depan, itu 
artinya Ari benar-benar menjadi imam. Senyum itu tak bisa 
lepas dari wajah Susi, bahkan ia tidak fokus membaca 
alfatihah menjadi aku ingin menikah. 


Dalam doa dan sujud keempat orang itu, telah terucap 
keinginan masing-masing. Menyerahkan segala keputusan 
san membiarkan semua urusan dunia Allah yang mengatur, 
seorang hamba tidak berhak meminta. Melainkan memohon 
agar diberi petunjuk yang sebenarnya, menerima dan 
menjalankan sebagaimana Tuhan telah menakdirkan 
kehidupan seseorang. 


Susi menyalami kedua orang tua, dan terakhir jantungnya 
serasa tercubit untuk pertama kali ia menyalami seorang 
laki-laki yang bukan keluarganya. Debar jantung yang 
begitu kuat terasa sangat menakutkan baginya, bahkan 
aura positif yang ditebarkan oleh Ari sangat mempengaruhi 
kinerja otak Susi yang mulai lagi dengan segala kekotoran 
ilusi tak bertepi. 


Dalam ketenangan dan kebahagiaan yang menguar pada 
orang-orang ini, Sulaiman mengajak Ari untuk makan 
bersama. Mempersilahkan kembali untuk lelaki itu 
bergabung dimeja yang sama, menyantap menu makanan 
biasa namun cinta dan kasih sayang menyajikannya 
sungguh luar biasa. 


"Ayo nak Ari, makan sepuasnya. Hari ini ibu masak khusus 
buat kamu." Lastri meletakkan piring kehadapan suami 
tercinta, Susi yang melihat itu seakan tergerak mengikuti 
ibunya yang melayani sang ayah. Tanpa sadar Sulaiman 
berdeham, mengambil perhatian Susi yang sibuk 
menanyakan apa yang hendak dimakan Ari. Pria itu 
menunjukkan ikan asin, sambal terasi juga sayur. Mendadak 
ia merasa malu sendiri karena ulahnya yang tanpa sadar 
membuat kedua orang tuanya terkekeh, tapi Ari seolah tidak 
peduli justru ia menikmati pelayanan seperti ini. Bukan 
karena ia pantas, tapi melihat Susi seperti sekarang 
menimbulkan getaran yang menyentuh kalbu. Bahkan 
menusuk hingga jauh kedalam sana, pria itu meminum air 


digelasnya menghilangkan betapa kering tenggorokan saat 
ini. 


Setelah selesai memberikan apa yang Ari inginkan, keempat 
orang itu makan dengan tenang. Sesekali Sulaiman memuji 
masakan istrinya yang telah berpuluh-puluh tahun bersama, 
soal rasa memang tidak bisa diajak bohong. Ari pun 
mengakui kalau semua makanan yang disantap sekarang 
terasa lezat. Sangat cocok dengan lidahnya, berbeda ketika 
ia dirumah. Pembantu mereka jarang memasak makanan 
seperti ini, apalagi kedua orang tua Ari lebih menyukai 
daging dan western food. Kadang kala Ari lupa bagaimana 
rasanya makan masakan negeri sendiri, jadilah sekarang ia 
benar-benar memanjakan lidah. Tidak peduli betapa 
terkesannya kedua orang tua Susi, dan gadis itu sendiri 
melihat Ari sangat fokus pada makanan. 


"Oh iya dek, mak lupa kalo kamu dapat undangan dari bik 
cik. Putri bakal nikah bulan depan, undangannya sudah ibu 
letak dimeja kamarmu tapi kayak nya belom dilihat." Lastri 
menyuapkan makanannya kemulut menggunakan tangan, 
yang membuat kepala Ari menoleh bahkan alis pria itu 
bertaut melihat Lastri makan menggunakan tangan. 


"Yah mak kok gak bilang? Adek gak tahu, tapi gak papa lah 
kan boss nya ada disini mau minta cuti. Yakan pak?" Ceplos 
Susi mencubit ayam gorengnya, kemudian mencolek 
kesambal terasi yang pedas dan nikmat. 


Ari yang juga melihat ketiga orang itu makan pakai tangan 
mendadak grogi, dia belum pernah makan dengan style Susi 
begini. Pria itu lantas meletakkan sendok nya. 


"Pak, ngeliatin apasih? Malah bengong. Diajak ngomong 
juga." 


Lelaki itu mengusap lehernya, merasa canggung ditatap 
satu keluarga yang bingung. 


"Kamu kok makan pakai tangan Sus? Kan ada sendok." 
Tanya Ari polos yang mendapat desahan geli dari ibu Lastri. 


"Oh kalo ini mah karena makan pakek tangan itu jauh lebih 
nikmat pak, cobain deh. Mantap!" 

Susi mengacungkan jempolnya sebelah, melupakan 
permintaan cutinya tadi. 


Ari menatap cara Susi mempraktekkan bagaimana makan 
dengan tangan, lalu menirunya dengan kaku. Tapi ia 
mencoba sekali lagi, dan berhasil. Memang terasa sedikit 
berbeda, meski ia sendiri tidak mengerti dimana letak 
perbedaan itu. Pria itu asli orang indonesia, hanya saja ia 
mempunyai kehidupan yang sangat berbeda jauh dengan 
Susi. Tentu makan dengan gaya seperti ini tidak biasa ia 
lakukan. 


Sulaiman tertawa melihat kegigihan Ari menyuapkan 
makanan kemulutnya, terlihat lucu tanpa dibuat-buat. Susi 
menggelengkan kepalanya takjub. 


"Woah, bapak harus naikin bonus saya kalo gini. Udah 
banyak pelajaran baru yang bapak dapet dari saya, wajib 
naik gaji nih." Susi kembali menyuapkan tempe kemulut 
besarnya tanpa malu-malu, bahkan ia sama sekali tidak 
menjaga image dihadapan Ari. Jarang beut cewek kayak 
Susi ya 


"Kamu ini, dikit-dikit minta naikin gaji. Pusing nak Ari 
dengar keluhan kamu dek." Sahut ibunya yang telah selesai 
makan, membasuh tangan pada wadah yang memang 
disediakan untuk itu. 


Ari tersenyum masam, tapi tentu ia akan 
mempertimbangkan permintaan Susi untuk naik bonus. 
Karena kebenarannya, gadis itu sudah banyak mengajarkan 
pengalaman hidup sederhana terhadap Ari. Bahkan 
kesabaran yang berlapis-lapis pun ia dapat dari Susi. 


Dengan sendawa yang cukup keras, Susi menampilkan 
cengihnya kepada Ari yang menggelengkan kepala. Berada 
disini membuat Ari tahu bahwa Susi memang gadis 
sederhana yang konyol, tidak ada sedikit pun ia menutupi 
kekurangannya demi menjaga image. 


Ari ikut membereskan meja, menyusun piring kotor dan 
meletakkannya kedalam wastafel mungil didapur. Susi 
hanya mampu tersenyum bahagia, mengalami hal seperti 
ini ia merasa seperti keluarga besar bersama Ari. 


"Setelah ini saya akan pulang Sus, terima kasih sudah 
menjamu saya dengan baik. Orang tua kamu sangat 
memperhatikan saya, saya suka dan merasa terharu." Ucap 
Ari saat mencuci tangan, berdiri dekat dengan Susi yang 
tengah mencuci piring. 


"Sama-sama pak, saya juga berterima kasih karena bapak 
mau repot-repot nginap." 


"Saya gak repot nginap disini, lain kali boleh juga kalo mau 
mampir. Malah sering-sering pun gak masalah, saya senang 
berada disini." 


Wanita itu hampir menjatuhkan gelas, namun berhasil 
ditangkap oleh Ari. 


"Kamu kenapa natap saya seperti itu? Gak suka saya 
nginap." 


la menggelengkan kepala, merasa pening kembali 
menyerang. 


"Saya bukannya gak suka pak, tapi saya takut jatuh cinta 
sama boss sendiri. Enak jodoh, kalo enggak? Kan sakit tak 
berdarah pak." 


Susi menghela nafas dan memasang wajah sedih yang 
dibuat-buat, Ari tak habis pikir seberapa banyak cerita 
romansa yang sudah dibaca oleh Susi. Pemikiran macam 
apa itu? 


"Saya kasih kamu solusi untuk berhenti ngayal Sus, jauhin 
semua novel berbau roman picisan. Saya sudah tahu kalo 
kamu itu menyimpan banyak buku dewasa dikamar, 
semalam saya gak sengaja salah masuk kamar." 


Perempuan itu melotot tak terima, kepala kerasnya 
memberontak meminta pengakuan kalau sampai Ari 
menyentuh barang berharga milik Susi, celana dalam 
misalnya. Ari menoyor kepala gadis itu pelan, kenapa otak 
Susi kotor sekali. 


"Jangan mikir macam-macam kamu Sus, harga diri saya 
sebagai lelaki sangat tinggi. Gak akan rusak karena apapun 
yang menyalahi aturan." 


Susi menatapnya sengit, seolah tahu apa yang ia pikirkan 
berani sekali Ari mengatakan itu. 


"Saya percaya kok pak, bapak bohong pun saya percaya." 


"Terserah kamu Sus, yang penting saya cuma lihat koleksi 
kamu aja. Gak ngapa-ngapain." 


Pria itu berlalu meninggalkan Susi, ia akan pulang setelah 
ini. Rasanya sudah cukup ia menghabiskan setengah hari 


dirumah Susi, dengan segala perlakuan keluarga bahagia ini 
cukup membuat Ari merasa nyaman. 


Kembali bekerja seperti biasa dan kejutan luar 
biasa 


Langit menampakkan warna biru cerah ketika Susi turun 
dari motor ayahnya, bahkan dijam sekarang matahari sudah 
muncul dan memberikan nuansa ceria untuk memulai 
pekerjaan. Angin berhembus pelan, membuat rambut 
terurai Susi beterbangan seirama dengan langkah kaki 
jenjang itu. Mengedarkan senyuman seperti biasa, menyapa 
dan say hi pada setiap karyawan yang ia temui adalah 
kebiasaan baik dalam bekerja. 


la mendengar suara ribut-ribut sebelum masuk kedalam lift 
namun tak berniat tahu apa penyebabnya. Baru saja pintu 
lift hendak tertutup, sebuah tangan menghalangi. Tampilah 
sosok Ari dan perempuan manis -dengan gaya feminim 
bergelayut manja dilengan pria itu. Merasa terlalu lama 
menatap kedua orang itu, Susi menunduk hormat pada Ari 
dan wanita cantik tersebut. Memundurkan tubuhnya hingga 
merapat kedinding, padahal dalam lift hanya ada lima orang 
entah kenapa Susi merasa sesak. Dari tempatnya berdiri ia 
bisa mencium wangi yang sangat familiar dihidung, bahkan 
sangat akrab selama bertahun-tahun lamanya. 


Dalam kediaman Susi tak berani memikirkan apapun yang 
bukan hak dan masalahnya, lagi pula dia kembali 
mengingatkan bahwa selama ini ia sudah bekerja sepenuh 
hati. Urusan pribadi pria itu bukan wilayahnya untuk ikut 
campur, meski tangan dan bibir Susi sangat gatal ingin 
mencolek lengan itu kemudian bertanya "Siapa tuh pak? 
Gebetan baru?". Namun semua itu tak dapat ia ungkapkan, 
terdengar tidak sopan pastinya. Dan tentu akan menjadi 
tanda tanya besar bagi si perempuan kalau sampai ia nekat 
kepo. 


Sepeninggal kedua orang karyawan tadi, sekarang hanya 
tersisa mereka bertiga. Susi tentu ingat bahwa hari senin ia 
harus membersihkan ruangan Ari, kalau biasanya ia tak 
merasa keberatan meski lelaki itu telah datang. Sekarang 
sedikit merasa keberatan, mungkinkah karena perempuan 
ini? 

Gadis itu menarik lalu menghembuskan nafasnya secara 
perlahan, dan ternyata pantulan bayangan Susi terlihat jelas 
dipintu lift yang mengkilap. Tak lepas dari tatapan kedua 
mata Ari, namun pria itu tak bersuara. Hingga mereka 
sampai dilantai yang seharusnya, Ari menghentikan 
langkahnya sebentar menoleh kebelakang melihat Susi 
yang berjalan lambat. 


"Hari ini Kamu gak usah bersihkan ruangan saya Sus, 
tunangan saya gak mau diganggu siapapun. Termasuk 
kamu!" Suara itu bicara menggunakan intonasi yang 
terkesan dingin dan datar bahkan saat mengatakannya, Ari 
nyaris tak memberikan ekspresi apapun kecuali rahangnya 
yang terlihat mengeras. 


Susi tak tahu harus menjawab apa, yang pasti ia sedikit -ah 
tidak, sangat syok mendengar kata tunangan. Rasanya 
baru beberapa hari yang lalu ia merasa senang bisa 
menghabiskan setengah hari bersama Ari, sekarang ia 
merasa tak nyaman dengan ungkapan itu. 


Jadilah Susi menampilkan raut patuhnya, bahkan hanya 
mengangguk penuh hormat ketika Ari lebih dulu 
meninggalkannya dalam keheningan yang menyelimuti. 


Jika diperhatikan, wajah gadis itu sangatlah tidak asing bagi 
Susi. la pernah melihatnya tapi entah dimana, menghirup 
udara sebanyak-banyaknya Susi kembali melangkah 
menuju bilik kerja. 


Melihat kehadiran Susi yang terlihat berbeda hari ini, 
membuat Winda dan Arifin menatapnya sedih. 


"Mbak Susi, tumben masih pagi udah cemberut aja nih?" 
Sapa Arifin yang tersenyum manis, begitu juga Winda yang 
menganggukkan kepala. 


"Gak papa, gue mendadak sesak nafas lihat pak boss sama 
cewek tadi. Kenapa ya?" la berhenti tepat didekat kedua 
orang itu, memang Susi tak pernah merasakan hal lain 
selama hidupnya kecuali disayangi oleh keluarga. Dia tidak 
pernah berpacaran, apalagi dekat bahkan kencan dengan 
lelaki manapun. Jadi bisa disimpulkan kalau Susi belum 
pernah jatuh cinta, -tidak! Dia hanya tidak tahu ciri-ciri jatuh 
cinta itu seperti apa. 


Winda dan Arifin saling pandang, kemudian merangkul Susi. 


"Yang sabar ya mbak Susi, pokoknya sebelum cincin 
melingkar dijari manis, mbak masih punya kesempatan 
ngerebut pak boss." Ujar Winda dengan tatapan menggoda, 
begitu juga Arifin yang hanya ikut-ikutan. 


"Dih gak mau lah gue jadi perebut pacar orang, emang kalo 
nyesek lihat cowok sama cewek jalan bareng, tandanya 
cinta ya Win, Fin?" 


"Emm.. gak tau juga sih mbak". Sahut Arifin santai. 


"Ya gak juga sih mbak, tapi minimal ada rasa suka lah ya." 
Winda masih mengamiy lengan Susi. 


"Bodo amatlah, yang penting gue tetap digaji. Lagian sejak 
Kapan gue suka sama pak boss, yang ada darah tinggi 
mulu." Susi meletakkan tasnya kekursi putar dalam bilik, 
kemudian meminta office boy yang lewat untuk 
membuatkannya teh. Mendadak rasa malas dan ingin 


segera menghabiskan waktu untuk kerja terasa sangat 
menyenangkan, sekaligus mengusir segala pemikiran dalam 
kepalanya. 


Winda dan Arifin hanya bisa menatap prihatin perubahan 
wajah Susi, memang ini pertama kali mereka melihat pak 
boss bersama seorang wanita kedalam kantor. Dan juga 
mereka tidak akan tahu kalau setelah ini bakal ada drama 
dalam kehidupan yang tadinya nyaman dan aman, 
sekaligus menguji kesabaran Susi lebih banyak lagi. 


Dalam kesunyian, Susi menghidupkan komputernya dan 
memandang nanar benda itu. Kenapa ia merasa aneh 
sekarang? Tadi suasana hatinya baik-baik saja, kenapa 
langsung berubah dalam hitungan menit. 


Menghela nafas berulang kali, lalu menelungkupkan kepala 
diatas meja. Susi tak terbiasa dengan perasaan ini, tidak 
mungkinkan ia jatuh cinta sungguhan pada Ari? Ya Allah. 


Kerja yang sama namun rasanya berbeda 


Susi memejamkan matanya, merasakan lelah luar biasa 
padahal baru jam sebelas siang. Bahunya mendadak pegal, 
bahkan jari-jarinya kesemutan karena dipaksa mengetik 
laporan dan data yang seharusnya tidak perlu ia selesaikan 
sekarang. la merasa kelelahan, tanpa tahu kenapa hari ini 
begitu berbeda dari biasanya. Jika kemarin Susi masih bisa 
melirik sana-sini, dan mengobrol dengan staff lain. Hari ini ia 
bahkan tak berniat keluar dari bilik kerjanya yang 
menyesakkan, ada beban besar yang sedang menimpa hati 
dan pikiran Susi. Tidak terlihat, tidak dapat disentuh apalagi 
diperbaiki, namun rasanya begitu kuat mencengkram 
kesadaran Susi. Bagaimana ia bisa merasakan hal seperti 
ini, padahal selama ini dia baik-baik saja. 


Wanita itu menghela nafasnya yang kian sesak, menatap 
tumpukkan map dan empat gelas teh. Sebanyak itukah ia 
menghabiskan teh dalam waktu beberapa jam ini, hati Susi 
menanyakan kebenaran, tapi disangkal cepat oleh otaknya. 
Susi tahu ia tidak akan pernah terjebak dalam pesona Ari, 
apalagi selama ini mereka telah bersama tanpa adanya 
tanda-tanda kalau lelaki itu menaruh perasaan padanya. 


Rasa gelisah dan kesal itu kembali menyergap rongga dada 
Susi, mengikat pelan jantungnya hingga sulit untuk 
mendengar apalagi merasakan apa ia masih bernafas saat 
ini. 

Beginikah rasanya? 


Selama ia bekerja dengan Ari, tentu sudah banyak 
perempuan yang ia temui dan hadapi keganasannya, 
kecuali gadis manis yang tadi pagi baru ia lihat untuk 
pertama kali. 


Tunangan saya.. 


Kata itu terngiang-ngiang ditelinga Susi, nyaris setiap saat 
kala bayangan manja perempuan itu menggenggam tangan 
Ari. Meskipun wajah pria itu tak menunjukkan ekspresi 
apapun, Susi tahu bahwa lelaki itu sama sekali tak 
terganggu. Salahkan kenapa moodnya berubah buruk 
setelah menyaksikan semua itu, berlangsung sangat cepat 
dan meninggalkan bekas sedalam ini dalam ingatan Susi. 


"Gue pasti stress kalo terus-terusan begini." Ucapnya pada 
diri sendiri, memijit pelipisnya yang sedikit pening. 
Membayangkan sosok Ari selama ini, memang pria itu 
banyak kelebihan dan juga idaman semua wanita. Tapi 
bukan itu yang membuat Susi mau bertahan selama 
bertahun-tahun bersama Ari, apalagi mereka memang murni 
karena sebuah candaan dan kesalahan. 


Susi merasa bahwa selama ini, dia tak pernah mengenal 
siapa Ari sebenarnya. Sering kali pria itu menawarkannya 
untuk berkunjung kerumah jika ada acara keluarga, tapi 
dengan halus ia menolak. Sering kali ia merasa kalau 
memang Ari terkadang menyebalkan, Susi tak menampik 
saat ada momen mereka seperti sepasang kekasih yang 
saling memuja. 


Ketika perusahaan ini hampir bangkrut, Ari menjadi orang 
yang pemarah -lebih parah dari sekarang. Meski tak pernah 
melibatkan orang-orang disekitarnya, tapi kala itu Susi 
memahami situasinya. Dia tahu Ari membutuhkan 
dukungan dan semangat, maka dengan penuh keyakinan 
Susi mengajarkan pada Ari bagaimana caranya bertahan 
dan percaya bahwa ujian akan datang saat tingkat 
kesuksesan seseorang berhasil. Setengah tahun mereka 
lewati dengan keadaan yang sulit, tak sedikitpun Susi 
meninggalkan Ari. Tak jarang ia juga jadi pelampiasan 


kemarahan Ari, setulus itukah ia terhadap Ari murni tanpa 
perasaan apapun? 


Ya, Susi menganggap Ari sebagai seorang sahabat yang 
mungkin selama ini ia cari. Tidak ada satupun orang yang 
mengerti Susi selain Ari, diluar hubungan keluarga. 


Merasa jenuh dengan semua perasaan kalut dan 
kegalauannya, Susi beranjak dari kursi dan membawa gelas 
Kosong itu kedapur karyawan. Berharap akan mendapat 
penyegaran dan mengurangi rasa sakit dikepala akibat 
terlalu banyak berpikir. 


Bersyukur ruangan itu kosong, ia meletakkan cangkir 
kedalam wastafel. Mencuci kemudian menyusun rapi benda 
mudah pecah itu ke rak piring mungil disebelahnya. 
Memanaskan air dipanci kecil, untuk membuat satu lagi teh 
hangat. Berusaha menyibukkan diri, Susi bahkan membuka 
jendela yang mungkin hampir tak pernah dibuka. 
Membiarkan angin berhembus kencang karena lantai ini 
berada ditingkat sepuluh, ia menikmati tiupan angin yang 
menerbangkan rambut indahnya. Sembari mengingat 
kembali perjalanan hidupnya selama dua puluh tujuh tahun 
ini, tidak ada yang benar-benar berkesan. Sepanjang umur 
Susi tak pernah merasakan bagaimana berkencan, menjadi 
pertanyaan besar dalam diri Susi kenapa ia sama sekali 
tidak tertarik pada lelaki. Dimatanya, tidak ada laki-laki 
istimewa kecuali sang ayah dan tiga abangnya. Memiliki 
keluarga yang sangat menyayangi dan memanjakan seperti 
sekarang pun sudah membuat Susi tak menginginkan 
apapun lagi selain kesehatan bagi orangtua mereka. 


Jauh dalam lubuk hati gadis itu, timbul keinginan untuk 
merasakan hal lain. Menikah, dan memiliki keluarga kecil 
kemudian suami seperti ayah atau kakaknya, pastilah 
membahagiakan sekali. Kenapa selama ini dia selalu 


menekan rasa Kkeinginan itu, karena waktu belum 
memungkinkan bagi Susi untuk melepas tanggung jawab 
sebagai anak bungsu juga karyawan setia Ari. 


Sadar terlalu lama melamun, Susi mematikan kompor dan 
menuangkan air hangat itu kedalam gelas yang sudah terisi 
teh beserta gula. Mengaduknya perlahan, kemudian kembali 
berdiri didekat jendela. 


Sepertinya hari ini Susi memang tidak siap menghadapi 
situasi dan kondisi hatinya yang bermasalah, ia 
membutuhkan waktu libur untuk menenangkan jiwa yang 
sedikit terguncang. Dia bukanlah gadis kuat yang pernah 
mengalami hal menyakitkan dalam hidup kecuali hampir 
mati karena meminum minyak tanah saat kecil, Susi 
serentan itu dengan hal-hal seperti ini. 


Terlintas pemikiran untuk izin libur hari ini, lagipula selama 
ia bekerja disini belum pernah mengambil kerja separuh 
waktu. la karyawan yang paling setia dan taat. 

Kalau sudah berniat untuk mengambil libur mendadak 
untuk pertama kali, itu artinya Susi memang bermasalah. 


Tangannya mengambil ponsel yang tersimpan dalam saku 
roknya, kemudian mengetikkan sesuatu lalu mengirimkan 
pada orang itu dengan wajah lesu. Dia sudah sedewasa ini, 
dan belum pernah sama sekali bersenang-senang layaknya 
seorang gadis. 


"Baiklah, kayaknya gue emang butuh rehat sebelum otak 
meledak karena mikirin hal yang bahkan gue sendiri gak 
ngerti." 


Menutup kembali jendela kecil itu, Susi meninggalkan dapur 
menuju bilik kesayangannya. Menunggu hingga jam 
duabelas siang. Maka ia akan pergi kemanapun yang 
hatinya inginkan, melepaskan segala perasaan yang 


membingungkan sekaligus menyesakkan tanpa tahu apa 
penyebabnya. 


Kadangkala seseorang sering merasakan hal yang sama 
seperti Susi saat ini, tiba-tiba lelah dan kebingungan pada 
tujuan dan keinginan dalam hidup. Lalu tanpa tahu 
masalahnya, hati bersedih, meneteskan air mata karena tak 
tahan melihat kenyataan yang ada. 


Mungkin Susi belum menyadari kalau penyebab semua itu 
adalah kejadian yang baru saja ia lihat dan alami. 


Kebebasan Renungan diri Susi 


"Mbak, beneran gak mau pulang kekantor lagi abis makan 
siang ini?" Tanya Rani gelisah. Wajah gadis itu menatap 
penuh sesal, tidak pernah Susi bersikap seperti ini 
sebelumnya. Menjadi hal baru dan mengejutkan untuk 
ketiga orang yang sedang menunggu jawaban Susi. Winda 
dan Arifin juga ikut menghela nafas pasrah ketika kepala 
Susi mengangguk pasti, bahkan senyum meyakinkan pun 
terpampang diwajah Susi. 


"Hari ini aja kok gue keluar mendadak, lagian kenapa sih 
kalian kok takut banget gue tinggalin. Berasa gue mau pergi 
jauh aja elah." Candaan Susi sama sekali tidak berpengaruh 
pada mereka, malahan kesedihan itu semakin terasa. 


Tidak ada Susi, berarti keselamatan mereka tidak terjamin. 
Benteng pertahanan mereka tidaklah kuat tanpa Susi, 
apalagi Arifin yang sering kali molor dijam siang. 


"Bukan gitu mbak, masalahnya kalo gak ada mbak tuh 
gimana ya. Susah jelasinnya, hari ini aja mbak diem banget. 
Ruangan kita sepi..." Rengek Winda, namun tak akan 
menggoyahkan keinginan Susi untuk jalan-jalan siang ini. 
Selesai mematikan komputernya, menyusun berkas yang 
akan dititipkan pada Rani, Susi kembali menatap satu 
persatu wajah dihadapannya kini. 


"Yaaelah. Gue cuma pergi setengah hari doang, lo bertiga 
kayak anak ayam kehilang induk dah." 


"EMANG!" Ucap ketiganya kompak, membuat Susi sedikit 
melotot tertawa. la meraih tangan tas tangannya, kemudian 
pamit pada Winda, Rani dan terakhir Arifin. Dia 
membutuhkan waktu sendiri, hati dan pikirannya lagi tak 


sejalan. Guncangan kali ini ternyata cukup kuat sampai 
menggoyahkan keyakinan Susi selama ini. 


Wanita itu berlalu meninggalkan ruang yang telah menjadi 
saksi bisunya selama bekerja dibawah tekanan Ari, tuntutan 
tanggung jawab dan segala hal yang berkaitan dengan 
Kerja. Baru kali ini Susi melangkah keluar dari sana dengan 
sumringah, biasanya ia selalu mengeluh meski sedikit soal 
pekerjaan tapi untuk hari ini ia mau membuang semua 
perasaan gelisah yang terus menghantui sejak pagi. 


Tujuan utamanya adalah pergi ketempat dimana hanya 
sedikit orang yang berkunjung, tapi kota jakarta jarang 
memiliki tempat yang seperti itu. 


Dalam langkahnya menuju halaman kantor, Susi mencari 
dimana lokasi yang pas untuk bersantai. Melepaskan penat 
dari hiruk-pikuk pekerjaan. Memesan taksi online, ia 
berharap semoga semuanya sesuai rancangan. 


Tak butuh waktu lama taksi dengan nomor plat yang sama 
dalam ponselnya datang, ia tersenyum pada supir berbaju 
seragam itu ramah. 


Susi menikmati cuaca siang hari yang cerah, meski hatinya 
tidak seterang langit saat ini. Setidaknya ia masih bisa 
tersenyum melihat awan-awan putih yang bertebaran diatas 
sana. Menyandarkan kepalanya kekaca mobil yang gelap, 
membuat gadis itu bebas melihat-lihat suasana diluar jalan. 
Pemandangan yang sering kali ia lihat, tapi kali ini sediki 
berbeda. Mungkin karena ia berada dalam mobil, bukan 
motor ayahnya. Ia tersenyum melihat seorang lelaki yang 
berdandan layak perempuan, umurnya sekitar tigapuluh 
tahun. Pria itu membawa ukulele mini, bernyanyi sambil 
menyodorkan plastik bekas permen Kiss. 


Tepat saat mobil yang ditumpangi Susi berhenti, dengan 
cepat ia mengambil uang limapuluhribu dalam dompet dan 
membuka kaca mobil, kemudian memberikan pada lelaki 
tadi. Senyum ceria dan ucapan terima kasih begitu tulus 
didengar oleh Susi, betapa ia sangat mensyukuri bahwa 
kehidupannya lebih dari cukup selama ini. Meskipun mereka 
sempat melalui keadaan sulit, keyakinan bahwa Tuhan akan 
memberikan semua yang mereka butuhkan secara bertahap 
ternyata terbukti. 


Dengan pekerjaan yang layak, juga gaji yang lumayan 
tinggi Susi mampu memenuhi kehidupan mereka. 
Saudaranya juga ikut terbantu dengan pekerjaan Susi, 
kadang kalau ia mendapat bonus ia selalu mengirimi 
kakaknya yang tinggal dikampung untuk bayaran sekolah 
keponakannya. Dan untuk kedua orang tua Susi, ia telah 
mendaftarkan haji sejak lama. Meski harus menunggu 
sekitar lima tahun lagi agar mencapai batas waktu yang 
ditentukan, ia berharap orangtuanya masih tetap sehat 
hingga saatnya tiba berangkat ketanah suci. 


Begitu pula dengan dirinya sendiri, Susi merasa tidak ada 
lagi yang ia butuhkan sejauh ini. Ketenangan telah ia dapat 
selama hidup, kedamaian, dan juga kelebihan. Segala 
kesempurnaan yang telah Tuhan beri padanya lebih dari 
cukup. 


Dalam sehari ia merasa bahwa kehidupannya ternyata bisa 
berubah, beginikah rasanya menjadi kaya materi tapi tidak 
dengan kebahagiaan hati? 


Kepala Susi menempel sempurna dikaca mobil, ia tak bisa 
berhenti memandangi langit diatas sana dengan rasa 
kagum dan takjub. Begitu indah, sangat disayangkan untuk 
dilewatkan. 


"Semua ciptaan Tuhan itu sempurna ya Neng, apalagi 
manusia yang dilengkapi hati juga pikiran." Suara serak 
sang supir itu membuat kepala Susi sedikit menoleh, 
bahkan kedua matanya melirik kaca spion yang 
menampilkan wajah supir. 


Susi tersenyum, mengangguk membenarkan. Adakah yang 
Tuhan mengecewakan hambanya? Tidak pernah. 


"ya pak, tinggal manusianya aja mau bersyukur atau 
menyalahkan Tuhan yang telah berbaik hati memberikan 
kita semua kelebihan ini." 


"Sebagai seorang hamba, tentu manusia memiliki banyak 
keinginan termasuk kecukupan dalam hidup dan 
kemudahan. Tapi apakah kita sendiri sudah memberikan 
imbalan pada Tuhan yang maha pengasih?." 


Gadis itu mengernyit, merasakan hatinya tersentuh atas 
ucapan supir yang masih fokus mengemudi tersebut. 


"Maksudnya pak? Kita harus memberi imbalan pada Tuhan 
baru bisa meminta?" Tanya Susi polos, dia memang bukan 
seorang yang taat dalam beribadah. Sering kali ia lalai 
menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, tapi Susi 
sadar jika ia tidak memiliki apa-apa selain Tuhan. Bahkan 
dirinya sendiri pun bukan milik Susi. 


"Neng, ada banyak manusia yang terus saja meminta dan 
meminta pada Tuhan. Namun mereka sering kali lupa, 
bahwa Nabi Muhammad berjuang hingga akhir hayat untuk 
mendapatkan imbalan surga. Beliau adalah utusan Allah, 
dia dan para sahabat meneteskan keringat darah. Menahan 
lapar dan haus, mengorbankan diri bahkan nyawa untuk 
memperjuangkan kebenaran. Lalu kita yang hanya manusia 
biasa, tiada henti meminta kemudahan, meminta 
kesempurnaan dalam hidup, meminta segala urusan 


diselesaikan. Alangkah hina kita sebagai seorang hamba, 
tidakkah kita merasa malu pada utusan Allah yang rela 
dicaci maki demi kesucian-Nya." 


Susi tertegun mendengar penuturan yang sangat menusuk 
kalbu itu, sebuah kebenaran yang menyakitkan sekaligus 
menyadarkan Susi. 

Bukankah Tuhan itu maha membolak-balikkan hati? Dalam 
sekejap mata, ia bisa merubahkan suasana hati seseorang. 
Kenapa ia melupakan itu? Hanya karena ia merasa kesal dan 
terkejut atas tunangan Ari. Dia lupa kalau sebenarnya, 
Tuhan maha tahu apa yang ia butuhkan. 


"Kita tidak bisa berjuang seperti Rasul, apalagi jaman yang 
sekarang semakin maju. Diskriminasi dimana-mana, fitnah 
menyebar dan rasisme yang tiada henti. Namun kita 
memiliki banyak cara agar tetap memegang kebenaran itu, 
yaitu hati. Kenapa manusia diberi hati? Karena jika hati 
sudah sakit, maka semua pandangan, pola pikir bahkan ego 
semakin tinggi, kesombongan meraja lela dalam diri. Itulah 
disebut neraka dunia neng." 


Supir itu membelokkan kendaraannya mengikuti petunjuk 
arah. Sambil melirik kaca yang menampilkan wajah sendu 
Susi, ia tersenyum lembut. 


"Kadang kita harus mengikuti kehendak Tuhan, mematuhi 
aturannya, tanpa perlu ikut mengatur. Ingat, bahwa diri kita 
ini seorang hamba. Sebelum seorang manusia lahir, takdir 
sudah ditentukan. Termasuk urusan jodoh." Ujarnya lagi, 
membuat Susi kembali hanyut dalam pikirannya yang 
mengingat bagaimana ia bertahan selama ini. 


la harus berterima kasih pada kedua orang tua karena telah 
mendidik Susi sebaik sekarang, tidak pernah merendahkan 
Susi sebagai seorang anak. Selama ini Susi diberi kebebasan 


dalam memilih kehendaknya, selagi itu masih mematuhi 
aturan tentu ayah dan ibu tidak pernah melarang. 


Termasuk pilihan Susi untuk belum menjalin hubungan 
dengan pria manapun. 


"Saya gak pernah merasa selega ini pak, mendengar 
perkataan bapak barusan rasanya memukul jiwa saya yang 
arogan. Terima kasih banyak ya pak sudah mau 
mengingatkan siapa saya, mungkin selama ini saya sudah 
beranggapan bahwa kesempurnaan itu ada dalam diri saya. 
Padahal kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan, sekali lagi 
terima kasih ya pak." Mata Susi berkaca-kaca saat 
mengucapkan kata terima kasih, bukankah memang itu 
yang harus kita lakukan ketika ada orang yang entah 
datang dari mana, siapa dan bagaimana wujud nya dengan 
baik hati mau mengingatkan diri ini siapa. 


Dia harus berterima kasih, nasehat dan kalamullah itu 
datang dari mana saja. Termasuk orang gila sekalipun, Susi 
tidak memandang jasadnya tapi kandungan dari nasehat itu 
yang ia dengar. Kalau ingin melihat kesalahan orang lain, 
tentu tidak akan pernah habis. Begitu juga dirinya sendiri, 
bukankah manusia memang tempatnya salah? 


"Manusia diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi ini neng, 
lalu tugasnya adalah menyampaikan kebaikan dan 
mengingatkan pada sesama. Bukan menghakimi apalagi 
sampai menjatuhkan saudara sesama umat beragama." 


"ya pak, kebanyakan orang hanya mau mengingatkan 
tanpa mau diingatkan. Semoga kita semua termasuk dalam 
kedua orang itu, mau mengingatkan, menerima ketika 
diingatkan." 


Tanpa sadar mobil berwarna biru itu telah sampai 
dipelataran parkir yang cukup luas, Susi mengeluarkan 


uang tigaratus ribu lalu memberikan semuanya pada sang 
supir dengan tulus. 


"Loh neng, ini banyak sekali. Ongkosnya kan cuma tiga 
puluh ribu." Herman mengambil uang pecahan dalam saku 
bajunya untuk mengembalikan uang Susi, namun 
dihentikan oleh gadis itu. 


"Bapak tau, harga sebuah nasehat itu sangatlah mahal. 
Mungkin uang ini gak cukup untuk membayarnya, jadi 
tolong ya pak. Terima uang ini, kasihkan sama anak-anak 
bapak. Saya sangat senang bisa ngobrol sama bapak." 


Herman tersenyum bahagia, namun guratan haru itu 
tercetak jelas diwajahnya. 


"Terima kasih neng, terima kasih. Semoga Allah memberikan 
neng hati yang lapang dan sehat, agar jangan mudah 
berkecil hati dengan keadaan." 


"Amin, amin ya allah." 


Herman melambaikan tangan melepas kepergian Susi yang 
mulai melangkah masuk. Tak lepas ia tersenyum, 
menempelkan uang itu kedada dengan rasa syukur. 


Ingat ya, rejeki setiap manusia itu telah diatur oleh yang 
maha kuasa. Entah itu datang dari mana, sedikit saja Tuhan 
memberikan ia cara agar bisa menemukan rejeki itu. 
Termasuk Herman yang dengan tulus menasehati Susi, tidak 
menyangka sama sekali kalau perkataannya akan didengar, 
diterima bahkan menyentuh hati gadis itu yang sedang 
kalut. Lalu memberi uang tigaratus ribu dengan mudah, 
jangan mudah berpikir untuk menutup mata pada sebuah 
nasihat karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi 
setelahnya. Jika masih ada yang mau mengingatkan, itu 
artinya Tuhan masih sayang padamu. Bentuk rejeki bukan 


hanya uang saja, tapi kesehatan, ketenangan hati bahkan 
Kecerdasan seseorang juga termasuk rejeki. Pola pikir 
manusia yang hidup tentu juga sebuah rejeki, Tuhan tentu 
tahu sebutir hatimu berbisik ia akan mendengar kuat. 


Sisi lain dalam cerita 


Gadis bermata coklat itu melirik pria yang kini tengah serius 
menatap layar komputernya, tampak tak peduli pada 
sekitar. Membiarkan perempuan itu merasa bosan setengah 
mati, ia nyaris tak melakukan apa-apa selama disini selain 
duduk dan mengamati pemandangan diluar sana. Ditambah 
tidak ada suara sedikitpun, menimbulkan kecanggungan 
luar biasa sekaligus menegangkan untuknya. Chika 
menghembuskan nafasnya, kenapa serumit ini merebut hati 
Ari? 


Selama bertahun-tahun ia berusaha memperbaiki hubungan 
yang sempat kandas, pernikahan mereka harus batal karena 
Chika pergi tanpa alasan yang jelas. Terlebih lagi dia 
meninggalkan Ari yang sudah mencintainya sepenuh hati, 
memang tidak sekalipun ia bercerita keadaan sebenarnya 
tapi bukan berarti Chika tak ingin berbagi bebannya. 
Kehidupan dalam keluarga tidak memungkinkan untuk 
bersama Ari, orang tua Chika hanya memanfaatkan harta 
pria itu. Dia merasa menjadi wanita paling kejam jika 
sampai itu terjadi, apalagi sebelum mereka berencana 
menikah sudah banyak hujatan yang ia terima dari pihak 
Ari. Mereka tak menyukai cara Chika yang terlalu agresif 
pada seorang lelaki, meskipun itu kekasih. 


la mempunyai alasan kenapa harus pergi, meninggalkan Ari 
disaat pernikahan mereka hampir tiba. Bukan hanya Ari 
yang tersakiti, tapi kedua orang tua pria itupun harus 
menanggung malu meski tak berlangsung lama tetap saja 
membuat bekas ingatan pada orang-orang. 


Dan status mereka saat ini adalah tunangan, kali ini orang 
tua Ari memberikan kesempatan pada Chika untuk 
memperbaiki hubungan mereka karena memang selama 


berpisah Ari tak pernah membawa ataupun mengenal 
satupun gadis. Mereka beranggapan bahwa Ari belum bisa 
melepaskan Chika, lebih tepatnya move on. Padahal jika 
dilihat dari segi manapun, tatapan Ari sudah berbeda ketika 
melihat Chika. Tidak lagi memuja seperti dulu, bahkan 
terkesan dingin. Hanya saja tidak ada yang tahu, seperti apa 
isi dalam hati lelaki berusia duapuluhdelapan tahun itu. Ia 
memiliki hati yang utuh, lalu diberikan pada Chika kemudia 
gadis itu tanpa ampun menghancurkannya. Dan sekarang 
orang-orang berharap pada Ari untuk menerima Chika 
kembali? Pria itu bahkan tak menunjukkan reaksi apapun, ia 
hanya akan menjalaninya sesuai takdir Tuhan membawanya 
kemana. 


Sekali lagi Chika melirik jam tangan miliknya dengan nafas 
lega, karena menunjukkan angka dua belas. 


"Kamu udah selesaikan sayang? Kita makan siang yuk, 
temen aku ngajak kita nongkrong dikafenya." Ajak Chika 
yang dibalas tatapan tak terbaca oleh Ari, dari tadi pria itu 
sibuk memikirkan pesan teks yang dikirim oleh seseorang. 
Dalam hati ia sangat kesal karena tidak bisa mencegah 
apalagi melarang, tapi mau bagaimana lagi. Orang itu 
nyaris tidak pernah pergi sebelum waktunya pulang, dan Ari 
semakin kesal karena tidak tahu kemana tujuannya. 


"Aku gak bisa pergi sekarang, Sekretarisku izin pulang 
duluan. Kalo kamu lapar, kita bisa delivery sekarang. Aku 
gak akan keluar karena banyak kerjaan juga." Sahut Ari 
tanpa menoleh sedikit pun, membuat Chika bingung dan 
merasa terabaikan. Respon Ari sangat menyakitkan 
untuknya. 


"Yaudah kalo gitu, kamu atau aku yang pesan. Kita makan 
disini aja, oke?" Chika menjawabnya dengan senyum yang 
tulus tanpa dibuat-buat, kemudian mengambil ponselnya 


yang sejak tadi tergeletak. Melihat Ari hanya diam, ia 
langsung memesan makanan. Siang ini cukup terik untuk 
memesan makanan berat tanpa kuah, jadilah ia memilih 
restoran yang sering jadi langganan Ari. 


Dalam keheningan yang menyisakan bunyi jam didinding, 
Ari menatap Chika yang sejak tadi ia abaikan. Selama ini ia 
selalu bertemu dengan para gadis yang lebih bar-bar dari 
Chika, bahkan menghabiskan waktu untuk mengobrol tanpa 
melakukan hal lebih. Tapi semua orang tahu kalau Ari 
memiliki tempat sendiri dalam dunia perbisnisan, pria itu 
tampan dan pekerja keras. Semua orang tahu Kkalau ia 
pengusaha sukses diusia muda, hanya saja sering kali para 
gadis yang ia ajak kencan malah salah menanggapi 
kedekatan mereka. Sejujurnya Ari tidak sekaku itu 
berhadapan para gadis, ia juga memiliki sisi jenaka ketika 
dihadapkan pada situasi tegang. 


Namun untuk Chika, ia tidak bisa memberikan kesempatan 
kedua. Rasa sakit yang ditinggalkan olehnya begitu dalam, 
tapi bukan berarti Ari tak bisa berpindah hati. Bahkan sejak 
lama ia telah bangkit dari rasa terpuruk dan kecewa itu, 
nyaris tak berbekas. 


"Kamu kenapa liatin aku kayak gitu?" Chika tersenyum 
melihat Ari yang terdiam namun tatapan fokus kearahnya. 


"Kamu yakin ingin meneruskan pertunangan ini?" Ari 
bertanya balik, membuat Chika langsung terdiam dan raut 
wajah itu berubah sendu. 


la sendiri tak tahu harus mempertahankan, atau justru 
mengakhiri semua ini. Karena Chika sendiri belum bisa 
mendapatkan pria yang lebih baik dari Ari, dalam segi 
apapun orang didepannya ini sempurna. Tapi melepaskan 


Ari itu sama saja melukai dirinya sendiri, egoiskah Chika? 
Pertanyaan itu melintas dalam benaknya. 


"Aku gak bisa ngelepasin apa yang udah jadi milik aku sejak 
dulu Wan, kita pasti bisa memulai lagi. Kamu maukan?" 


Ini bukan pertama kali mereka membahas hal yang sama 
tapi entah kenapa Chika merasa ketakutan kalau sampai Ari 
meminta untuk berhenti. la tak akan sanggup, dia pernah 
membuat kesalahan tapi bukan berarti ia tak mendapatkan 
maaf atau kesempatan. Sayangnya Ari sudah menutup hati 
untuk perempuan ini, sudah bertahun-tahun lamanya Chika 
tergantikan. Hanya saja ia belum bisa memastikan semua 
hal yang berkaitan dengan hati. 


"Aku akan terus jadi pendamping kamu. Tapi kalo kamu 
menemukan laki-laki yang bisa membuatmu jatuh cinta 
maka ingatlah satu hal, bahwa aku tidak pernah 
melarangmu untuk pergi. Karena apa yang sudah pergi, 
tidak akan pernah menetap selamanya." 


Chika merasa hatinya sedang diremas kuat, sebuah tikaman 
menghujam sangat kuat didalam sana. la menatap Ari 
sendu, jika pria itu berani berkata seperti itu maka artinya 
sudah tidak ada lagi cinta diantara mereka. Lebih tepatnya, 
hanya Chika yang masih mencintai Ari tapi pria itu tidak. 


"Aku gak mau berharap terlalu jauh, bertemu pria sebaik 
kamu adalah berkah buatku tapi untuk mencintai pria selain 
Kamu rasanya mustahil." 


Ari tak mau mengatakan apapun lagi saat mendengar suara 
ketukan pintu. Chika, gadis itu berdiri dan langsung 
membuka pintu. Menampilkan sosok Rani yang tersenyum 
kikuk melihat wanita cantik dihadapannya ini, Chika 
menerima bungkusan itu. 


"Terima kasih ya." Ucapan tulus Chika yang disambut 
anggukan kepala Rani. 


"Sama-sama bu." Rani undur diri, dalam hati ia 
membenarkan sikap Susi yang insecure pas lihat tunangan 
pak boss, memang perempuan itu sangat amat cantik 
secara fisik. Belum tahu akhlaknya, meringis Rani meralat 
pemikirannya. 


Sepeninggal Rani, gadis itu membawa bungkus makanan 
mereka keatas meja. Menyiapkan untuk Ari, baru untuk 
dirinya sendiri. Melupakan pembahasan mereka sebelum ini, 
Chika tak mau mencintai pria lain. Kali ini, dia mau menjadi 
egois untuk membuat Ari bertahan disisinya. Apalagi 
setelah keluarganya hancur. Chika tidak ingin kehilangan 
lagi cinta. 

Sedangkan Ari, pria itu tak bersuara lagi bukan karena ingin 
tapi memahami bahwa situasi setelah perbincangan mereka 
tadi hanyalah akan berakhir canggung. Jadi diam adalah 
cara terbaik untuk berhenti, meskipun otaknya berkelana 
menanyakan keberadaan orang lain yang sedang menikmati 
kesendiriannya. 


Kembali nya sang Ratu 


Winda menatap wajah lelaki berbadan gempal itu prihatin, 
Arifin tidak terselamatkan hari ini karena tertidur dimeja 
kerja. Dan parahnya, Ari tak sengaja lewat. Boss besar itu 
marah hingga membuat seisi ruangan kaget, sebenarnya 
bukan itu saja penyebab Ari ngamuk. Alasan lain tentu tak 
perlu dijelaskan lagi, tadi pagi ketika semua orang belum 
datang ia sudah lebih dulu sampai dikantor. Melihat meja 
Susi kosong, tentu membuat Ari kesal maksimal. 

Susi tidak mengabarinya, iyalah kan bukan pacar, bukan 
pula gebetan! Bahkan gadis itu tak mengangkat telpon, 
semakin membuat hati Ari mendadak kalut. Sejak pagi, 
semua orang nampak salah dalam melakukan pekerjaan. 
Jika selama ini Susi selalu meng-handle seluruh pekerjaan, 
maka dalam kurun dua hari semuanya menjadi berantakan. 
Ari sendiri pun tak bisa diajak berdamai, belum lagi 
semalaman ia dituntut agar segera menikah. 


Wajah itu tidak menampakkan senyuman sedikitpun, hanya 
wajah mengetat marah dan juga tatapan sadis yang mampu 
menembus otak biar makin goblok. 


Kepergian Ari mendadak meninggalkan kesunyian yang 
cukup menegangkan, baru kali ini boss mereka terlihat 
menyeramkan. Biasanya Susi lah yang menjadi tempat 
sasaran kemarahan Ari, tapi kini tidak ada penyelamat bagi 
semua orang yang berbuat salah. 

Wa 


Arifin, pria itu memucat karena bentakan keras Ari. Dalam 
hati ia mengutuk rasa kantuk yang memberatkan matanya, 
jantung yang berdegub kencang akibat guncangan hebat 
dari suara Ari nyaris melumpukan otak dan tubuh Arifin 
untuk bekerja. Sedangkan yang lain hanya mampu terdiam 


dan menyimak, hanya Rani yang sibuk mengirim pesan 
singkat pada Susi, menanyakan kapan perempuan itu akan 
kembali bekerja namun tak ada balasan. 


"Ar, lo gak papa? Masih sehatkan jantung, lambung 
amankan? Bentar lagi makan siang nih, gue gak mau 
lambung lu kenapa-napa." 


Winda melotot mendengar ucapan Rani yang ngawur, 
menyenggol lengan gadis itu sambil berkomat-kamit 
bibirnya. 


"Apaan sih Ran, lo nanyain lambung Arifin. Harusnya lo 
nanya kesehatan mental sama otaknya, kalo lambung mah 
ngapain khawatir. Nanti juga masih muatan tronton." 


Giliran Arifin yang mendengus melihat kelakuan temannya, 
sekujur tubuh Arifin terasa kaku. Sedikit sulit untuk 
beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, mendadak 
seperti anak baru yang habis kena mos dikantor. 


"Lo berdua ngomong apasih? Ngeributin lambung gue, 
lama-lama gue makin idiot temenan sama kalian. Abis kena 
marah gue jadi laper, heran deh sama perut gak tau sikon." 


Arifin terduduk lemas dikursi, kedua gadis muda itu sibuk 
mendekatinya sambil mengusap lengan dan kepala Arifin. 


"Gue tau Ar, perut lo emang gak tau diri. Seenggaknya, otak 
lo masih sehatlah buat nyelesain kerjaan. Iyakan Win?" Rani 
melirik Winda yang memijit lengan gemuk Arifin. Kemudian 
mengangguk, membenarkan ucapan sahabatnya. 


"Tapi otak gue juga ikutan gak punya akhlak Ran, buktinya 
sekarang lagi bayangin makan gado-gado. Es teh seger ya?" 


Plak! Reflek Winda menepuk lengan Arifin, pria itu meringis. 
Bisa-bisanya lelaki itu malah berpikiran untuk makan 
setelah diamuk oleh gorilla amazon. 


"Fin, gue tau lo tuh gak sehat. Tapi jangan otak lo juga kali, 
lagian nih ya bisa-bisanya lo makan tanpa beban." 


"Terus gue harus merenungi kemarahan pak boss tadi gitu? 
Ran, Win, mikir itu juga butuh tenaga. Dari mana bisa dapet 
tenaga kalo bukan dari makan, makanan yang sehat dan 
bergizi. Yakali gue harus menangis dipojokan menyesali 
kemoloran kerja gue tanpa makan, yang bener aja!" 


"Yeee lo mah. Orang mah kena marah menyesal Ar, ini 
nyesel kagak laper iya." 


“Iri bilang boss! Gue hanya mengibur diri dengan makan 
yang banyak, 4 sehat 5 tertidur." 


Arifin nyengir tanpa dosa, mendapat geplakan gratis dari 
Winda dan Rani. Mereka geram karena pria satu ini gak 
berniat sama sekali menguruskan badan, padahal sangatlah 
tampan jika tubuh Arifin dibuat berotot. Ini bukan body 
shaming ya, tapi memang ada kala nya seseorang akan 
peduli pada keadaan disekelilingnya secara spontan. Tapi 
sayang Arifin terlalu malas memikirkan bobot tubuhnya 
yang semakin bertambah. 


"Hai guys! Lo semua ngapain dah ngumpul disini?" Suara itu 
membuat tiga kepala spontan menoleh. 


"Aahhhh. Mbak Susiiii" 
"Rani kangen ihh." 


"Selamatkan gue mbak dari sekaratul mau ini." 


Arifin bangkit dari duduknya mendekati Susi yang telah 
dipeluk duluan oleh Rani, Winda. 


"Hussh, kalo ngomong suka ngelantur lo fin. Dikabulin 
Tuhan, mampus lo belom lunas utang sama gue." 


Arifin memeluk tubuh Susi gemas, akhirnya ia mendapatkan 
pencerahan melihat kehadiran gadis ini. Susi segalanya bagi 
mereka semua, apalagi melihat bungkusan dengan lambang 
rumah dengan atap lancip itu. Senyuman Arifin nampak 
semakin cerah. 


Susi yang menyadarinya, langsung menggelengkan kepala. 


"Gue tau, lo mau inikan? Fin, fin. Untung lo kesayangan gue, 
kalo bukan udah gue tendanh tuh pantat bahenol lo sejak 
dulu." 


"Udah laper banget mbak, abis kena marah sama pak Ari." 


Susi menghentikan gerakan tangannya yang meletakkan 
kantong plastik nasi padang itu, menatap Arifin meminta 
penjelasan. 


"Arifin baru kena sembur sama pak boss mbak, ketiduran. 
Biasa ngebo mulu dia mah." 


"Iya nih mbak, bukannya nyesel malah bilang mau makan 
gado-gado. Orang stress gak mau makan, Arifin pemakan 
segala dah." 


Susi mendekap kedua tangannya didada, melihat ketiga 
wajah kebingungan itu atas sikapnya. 


"Lo kenapa bisa tidur Fin? Begadang main game lagi heh?" 
Lelaki itu salah tingkah, hanya Susi yang tahu soal ini. Tidak 


Winda,Rani apalagi Ari. Melihat tatapan Susi yang serius, 
Arifin jadi merasa bersalahkan. 


"Anu mbak, semalam mabar sama kenalan gue. Orangnya 
cakep, gue gak bisa nolak. Belom lagi suaranya, beuhh 
manis kayak gulali." 


"Dih lo mah ngadi-ngadi Fin, kayak psikopat anjir." 


"Tau ih, lo kira permen kiss pedes-pedes manis. Kalo 
ngomong suka ngaco." 


"Lo berdua cerewet sumpah, gue suka suara cewek yang 
kalo ditelpon kayak desahan gitu. Yakali gue gak normal gak 
tergoda." 


Susi dan kedua orang lainnya melongo. 


"Astaghfirullah, selain doyan makan ternyata otak lo mesum 
bangke." 


"Astaghfirullah, puji Tuhan cowok gue kagak kayak lo Ar. 
Bisa-bisa geli gue kalo dia gini juga, anjim baru tau isi otak 
lo yadong juga." 


"Gue kira, otak lo isinya cuma lumpia krenyes sama ayam 
geprek doang Fin. Ternyata..." Winda, mengelus dadanya 
sambil mendelik menatap wajah Arifin yang polos. 


Sedangkan Susi hanya bisa terdiam, sama sekali gak 
nyangka orang yang kalian kira polos ternyata otaknya loss 
juga. 


"Eh ngomong-ngomong, mbak Susi gimana liburannya? Dah 
cerah aja tuh muka." 


Susi tersenyum menanggapi bawahannya itu, 
menyingkirkan jas Arifin yang tergeletak dikursi kemudian 
duduk, mumpung jam makan siang kalo mau ngerumpi. 
Iyekan 


"Lumayanlah nyembuhin otak yang lagi mumed, ternyata 
gue emang gak pernah libur ya selama ini. Sampe bapak 
pun heran liat gue dirumah aja." 


"Terus gimana hatinya mbak, sehatkan?" 


"Hati gue sehat, cuma kurang asupan bersyukur aja. Selama 
gue libur, semua kerjaan ke-handle kan?" 


Mendadak suasana kembali senyap, tak ada yang berani 
buka suara. Sungguh pertanyaan yang cukup sensitif 
mengingat dua hari mereka seperti berada dikandang 
macan yang gak berenti kena terkam, dan mengaung keras. 


"Hello, kalian kok bengong? Semua bereskan? Gak ada 
masalah?" Tanya Susi penasaran, ditambah wajah-wajah ini 
menampakkan kegelisahan. 


"Hmm gini ya mbak, Winda bukannya mau jadi bawahan 
durhaka tapi jam makan siang bentar lagi abis, jadi duluan 
deh." la bergegas mengambil nasi bungkus belian Susi, 
kembali kemejanya. 


"Rani juga mbak, udah laper banget ini. Lo juga kan Fin?" 
Perempuan itu juga mengambil bagiannya, lari terbirit 
menuju bilik persembunyian. Tinggalah Arifin yang 
menggaruk tekuknya bingung, kursinya kan yang diduduki 
Susi. Lalu kemana ia harus sembunyi? 


"Kamu gak lari juga Fin?" 


Pria itu langsung menarik plastik hitam tersebut menuju 
dapur karyawan, menyelamatkan diri dari pertanyaan 
beruntun Susi. Dia bukannya laknat, tapi meredam badai 
yang sebentar lagi akan muncul. 


Bertemunya mereka mengguncang jiwa 
Ada yang menyediakan jasa jual otak? 


Susi ingin menjualkan otaknya sekarang, detik ini juga! 
Sudah berapa kali dalam satu menit ia menghela nafas 
panjang, bahkan nyaris tak tahu apa yang sedang dilihatnya 
sekarang. 


Catat baik-baik kalo gadis itu baru meliburkan diri selama 
dua hari, merasakan kesendirian, ketenangan, bagaikan 
terbang keatas langit kemudian tertabrak burung gereja lalu 
jatuh kelumpur. Jiwa bahagia Susi mendadak mati melihat 
deretan tulisan yang tertera dilayar komputer, belum lagi 
seberapa banyak komplain para investor karena Ari tidak 
ikut kedalam meeting bulanan mereka, pria itu tidak 
menanda tangani satu pun berkas pengajuan produk baru 
dan masih banyak lagi. 


Ya Allah! Susi mengerang dalam hati, memijit kepalanya 
pening. 

Baru kemarin ia merasakan damai, dan berniat untuk tidak 
mengeluh terlalu banyak. Memulai hari dengan senyuman 
seperti biasa, banyak bersyukur namun rupanya tidak 
semudah itu maemunah. Cobaan seperti ini lagi-lagi 
menghidupkan jiwa iblis Susi untuk segera menerobos 
ruangan Ari. 


Apa yang pria itu lakukan selama dua hari ini hingga tidak 
bisa melakukan pekerjaan. Bahkan ia langsung bertanya 
kepada manager pemasaran, kenapa berkas pengajuan ini 
belum juga selesai. Kalian tahu jawabannya apa? 


"Kamu udah tanya Susi, apakah saya diijinkan tanda 
tangan setuju dikertas ini?" 


"Tanya Susi dulu!" 


"Kalian semua gak becus, disuruh nanya Susi malah 
ngotot keruangan saya!" 


Dan sekarang ia harus membereskan semua kekacauan ini, 
belun selesai ia mengutuk pria yang jadi boss besar itu. 
Satu lagi email masuk dari salah satu petinggi perusahaan 
yang kesekian kali menyampaikan komplain. 


Baru melihat subjek, Susi sudah tidak mau membacanya. 
Tentu saja sudah tahu maksud isi dalam pernyataan 
tersebut. 


la meraih gelas teh yang sudah dingin sambil mencoba 
meredam kekesalan yang sudah diujung tanduk. Sedikit 
saja ada tersentuh, maka wanita itu siap meluapkan 
stressnya. Dengan susah payah ia memilih beberapa berkas 
penting, yang akan didahulukan untuk Ari tanda tangani, 
rasanya sudah tidak sabar lagi untuk bertemu lelaki itu. Ia 
memiliki umpatan baru untuk pria bermata hitam pekat 
yang selalu berhasil melipat gandakan pekerjaan Susi. 


Menyelesaikan kerjanya meski baru sedikit, Susi beranjak 
dari kursinya menuju ruangan dimana sang boss besar 
berada. Namun belum sempat ia membuka handle pintu, 
ternyata orang dari dalam sudah lebih dulu membukanya 
hingga menampilkan wajah Chika yang terkejut. 


Dengan spontan Susi memundurkan langkah, kaget, Kagum 
dan merasa ceroboh karena berniat masuk tanpa mengetuk. 
Ya ampun! 


"Maaf bu, saya gak tahu kalo pak Ari lagi ada tamu." Susi 
membungkuk sedikit, menyesali tindakan bodohnya yang 
bisa saja berakibat fatal. Chika tersenyum menanggapi Susi 
yang menampilkan senyum bersalahnya. 


"Gak papa, saya juga mau keluar kok. Silahkan." Chika 
menggeser tubuhnya kesamping memberi sela untuk Susi 
lewat, kemudian ia berjalan meninggalkan pintu ruangan 
Ari. Kepergiannya bukan tanpa alasan, ia baru saja 
mendapat telpon dari adiknya kalau ibu kembali berulah. 
Maka dari itu Chika langsung bergegas dan menolak 
tawaran Ari untuk mengantar, ia tahu pria itu sekedar basa- 
basi. 


Sedangkan Susi masih sedikit syok melihat perempuan yang 
sama dengan waktu itu keluar dari ruangan besar ini, 
memikirkan banyak hal yang kemungkinan mengarah pada 
kemesuman terpendam bossnya. Ckckck, tanpa sadar ia 
berdecak menggelengkan kepala tak percaya. Rupanya Ari 
tidak sebaik itu meski rajin ibadah, oh ya jangan lupakan 
kalau Ari adalah pria dewasa yang seharusnya telah 
berkeluarga. Lah? Kan sama kayak kamu Sus, gimana sih. 


"Ngapain kamu geleng-geleng? Kamu emang harus segera 
mencuci otak kotor kamu Sus, biar gak menimbulkan 
pemikiran jahanam tentang saya." Suara berat nan dingin 
itu membuyarkan lamunan Susi. Reflek kepala Susi menoleh 
keasal suara, oh ya menatap lagi wajah orang ini sungguh 
membuat bibirnya gatal untuk mengumpat. Bisa-bisanya dia 
menghabiskan waktu bersama tunangan tercinta tanpa 
merasa bersalah karena melimpahkan pekerjaan begitu 
banyak. 


"Otak saya gak mesum pak, pemikiran saya juga baek-baek. 
Yang ada, bapak sendiri arang neraka jahanam karena 
nyiksa saya. Masa iya kerjaan segitu banyak, gak ada 
satupun yang bisa bapak kerjain sih?" Omel Susi, oke ini 
baru permulaan. Masih tersedia beberapa kalimat kampret 
yang siap meluncur, tergantung Ari mengatainya apa nanti. 


"Mana berkas yang harus saya tanda tangani? Setelah ini 
atur ulang pertemuan sama direksi." Sambil meletakkan 
map dan juga beberapa amplop coklat, Susi mendelik tajam 
wajah Ari. Seketika timbul keinginan untuk menjambak 
rambut sebahu pria itu, apalagi Ari mengurai rambutnya. 


"Jangan coba-coba kamu nyentuh rambut saya Sus, apapun 
yang ada dalam kepala kerasmu itu segera hilangkan." 


"Bapak bisa baca pikiran saya? Oh saya tahu, bapak 
memang hebat bisa baca pikiran orang. Tapi kenapa bapak 
gak bisa baca kertas-kertas ini sama email komplain para 
dewan direksi, apa jangan-jangan bapak buta ayaman lagi." 


Ari nampak fokus pada lembaran kertas yang telah ia baca 
lewat email, hanya saja ia memang sengaja ingin membuat 
Susi kesal dengan menunda semua pekerjaan. Itu 
kesenangan tersendiri, lagipula gadis ini telah libur selama 
dua hari itu artinya dia memiliki banyak stok kesabaran. Pria 
itu sedikitpun tak terusik dengan Susi yang sedang 
menatap tajam kearahnya. 


"Kenapa? Suka gak suka, terima gak terima. Kamu itu 
adalah karyawan saya satu-satunya yang bertanggung 
jawab untuk semua ini, percuma dong saya gaji kamu paling 
tinggi kalo kerjaan ini masih balik kesaya." 


Melongo Susi mendengarnya, memang lah epic punya boss 
yang berpikiran gini. Enak banget kalo mau nendang 
pantatnya, apalagi cakar-cakaran. Wuihh, Susi makin berani 
ya meski dalam hati aja. 


"Kalo bapak lupa, saya ini sekretaris. S.E.K.R.E.T.A.R.I.S 
perusahaan, bukan staff pribadi bapak. Lama-lama saya bisa 
stress beneran kalo lebih lama lagi kerja sama bapak, gak 
bisa kawin saya. Astaghfirullah." 


Perempuan itu masih merasa kesal namun sepertinya, Ari 
tidak semudah itu bisa dikalahkan dalam hal menguras 
emosi. 


"Emang kamu perempuan tulen, pakek mikirin kawin segala. 
Kucing saya banyak dirumah, hamil, beranak, lakinya gak 
tau siapa." 


Brakk! 


Susi menghempaskan stepless yang berada didekat Ari, 
batas maksimal kesabarannya hari ini. Pantesan kalo Rani, 
Winda, dan Arifin melarikan diri ketika ditanya soal 
pekerjaan. Pria dihadapannya ini memang kutu beras. 


Ari tidak melakukan apapun selain menatap tajam wajah 
Susi, gadis yang dua hari ini menghilang tanpa kabar dari 
pandangannya. Membuat semua hal dimata Ari menjadi 
salah, kekacauan ini sengaja ia buat untuk mengecoh Susi 
yang mudah tersulut emosi. Gadis itu sebenarnya 
pemberani, terlihat dari tatapan menantangnya sekarang. 
Susi tidak selemah itu hingga mau diinjak oleh Ari, dalam 
hitungan detik mereka saling memandangi satu sama lain. 
Menyalurkan sebuah perasaan asing yang selama ini selalu 
dihilangkan agar tidak tumbuh, namun nyatanya sedikit 
sulit. 


"Bapak nyamain saya dengan kucing, yakali saya hamil gak 
perlu suami. Kalo saya lahir dari batu, gak papa begitu. 
Masalahnya kedua orang tua saya itu manusia, punya adab 
jadi gak akan saya membuat malu mereka. Gagal jadi orang 
tua itu adalah hal paling menyakitkan bagi setiap orang 
pak!" 


Membutuhkan sedikit tenaga untuk Susi menjelaskan hal 
panjang lebar itu tanpa menguras emosi, karena Ari sejenis 
manusia yang suka mengobrak-abrik jiwa tenangnya. Pria 


itu bergeming, tidak mengatakan apapun selain 
menyandarkan tubuhn kekursi singgasananya yang agung. 
Membuat jantung Susi kembali berulah. 


"Udah selesai ceramah dadakannya? Kalo udah, pergi sana 
balik kerja. Kamu gangguin saya mulu." 


Hah?! Hello kampret, siapa yang ganggu siapa. Ya alloh gini 
amat cobaan hidup orang. Susi kembali dibuat seperti orang 
bodoh dengan ucapan bodo amat dari bossnya itu, dengan 
kesal ia mengutuk Ari bujang lapuk seumur hidup. Bibir 
tipisny pun ikut bergerak, mengomel tanpa suara. Bahkan 
hentakan kaki saat melangkah terdengar begitu kuat. Susi 
hanya bisa mendengus kesal, namun langkah kaki itu 
spontan berhenti saat Ari dengan wajah penuh keyakinan 
dan raut tak terbaca itu mengatakan hal yang seharusnya 
tidak pernah terucap. 


"Saya merindukan kamu, harusnya kamu tahu kalo libur itu 
artinya tidak ada pertemuan antara kita." 


"Aku rindu kamu, Susi." 


Tubuh itu menegang, bagaikan tersengat listrik jutaan volt 
Susi mematung. Dia tidak berani menoleh, namun tidak 
juga melangkahkan kaki keluar dari sana. Membeku, namun 
hatinya bergetar hebat. 


Kalimat yang dikatakan oleh Ari, adalah racun bagi mereka 
berdua. Seharusnya Ari tetap seperti biasa tanpa 
mengatakan hal ini pun, masing-masing mereka 
menyadarinya. 


Nasi sudah jadi bubur, semua hal yang terasa ambigu kini 
semakin terlihat jelas. 


Perasaan itu masih ada, bahkan mulai tumbuh meski 
belum berkembang biak. 


Jangan maen-maen 


Dalam beberapa detik, Susi mampu mengendalikan 
keterkejutannya pada pernyataan Ari, meski dalam hati ia 
mengutuk semua hal yang memacu jantungnya agar 
berdegub kencang. Gadis itu memutar tubuhnya, kembali 
melangkahkan kaki menuju meja Ari. Pria itu sama sekali 
tidak mengubah posisi, seolah semua tatapannya menjuru 
pada Susi seorang. Dalam langkah yang terasa panjang dan 
melelahkan, Susi dengan santai menjulurkan tangan 
kekening Ari, mengernyit berpikir bahwa suhu badan pria 
itu terasa normal. 


"Bapak kejedot pintu? Apa jatoh pas lagi berak? Atau 
kurang minum obat tadi pagi, kok tiba-tiba ngelantur. Saya 
masih mau hidup, berumur panjang dan pengen nikah. 
Jangan lah bapak nakutin saya dengan kalimat-kalimat 
mantra begitu." 


Ari menyingkirkan tangan Susi gemas, namun tak 
mengatakan apapun. Selain sulit, ternyata Susi memang 
tidak akan pernah membuka diri untuk Ari. Ini bukan 
pertama kali mereka berada dalam satu ruangan yang 
suasananya terasa sendu dan penuh kerinduan, gadis itu 
terlalu pintar menyangkal kenyataan yang selama ini 
menganggu keduanya. 


"Saya tahu kamu mendengar dengan jelas, jangan 
mengubah topik pembicaraan lain." 


Ari menggenggam tangan Susi, berapa lama lagi mereka 
harus begini. Bohong jika Susi tidak pernah merasakan 
debaran aneh itu ketika bersamanya, karena Ari jelas 
merasakan itu semua. Berulang kali ia mencoba mengusir, 
atau menekan kuat getaran diantara mereka namun tidak 


bisa. la tetap tak mampu mengurangi kadar kerinduan kala 
Susi tidak terlihat didepan mata. Banyak hal yang harus 
diperjelas dalam hubungan mereka, termasuk Susi yang 
selaly menghindari topik sensitif ini. 


"Saya gak paham maksud bapak tentang 'rindu', karena 
sejak saya duduk dikantor ini, kepala saya rasanya mau 
meledak. Kerjaan begitu banyak, belum lagi komplain, dan 
semua hal itu membuat saya depresi." Keluh Susi, 
sebenarnya saat ini dia ingin cepat pergi dari sana. 
Merasakan genggaman Ari yang hangat, menyalurkan 
perasaan aneh kedalam dada. Melingkupi kedua pipinya 
yang terasa panas, Susi tak ingin dipermalukan. 


"Saya minta maaf, itu juga karena salah kamu. Kamu tidak 
menjawab telpon, bahkan pesan pun hanya dibaca. Kamu 
Kira bisa bebas dari saya begitu mudah heh?" 


"Ya kan saya liburan pak, gimana sih? Kalo saya masih 
nerima panggilan dari kantor, ngapain saya libur." Aduh 
mak, tangan Susi pengen dipotong aja lah biar gak diremas 
terus. Berdesau hati anakmu mak! Teriak batin Susi yang 
melihat tangan Ari terus membekap miliknya. 


"Nanti selesai kerja, pulang sama saya. Kamu harus lembur 
karena berani ninggalin saya." 


"Apanya yang lama? Pak, saya libur cuma dua hari. Bukan 
cuti lahiran, astaghfirullah bapak ini berdosa banget ya. 
Jangan maen-maen!" 


Ari tertawa pelan, melihat ekspresi ketakutan Susi. Mungkin 
karena tingkah konyol inilah yang membuat Ari sangat 
mudah berpindah hati, gadis sederhana yang selalu mampu 
mencairkan suasana. Ia melepaskan tangan Susi, dan 
membiarkan wanita itu mundur beberapa langkah dari meja. 
Tegang, dan rona merah itu sungguh menggemaskan 


dimata Ari. Jarang sekali bisa melihat Susi seperti sekarang, 
orang yang berhasil membuatnya kalang kabut. 


"Tunggu saya, kalo sampe saya gak lihat kamu dibilik, tamat 
riwayat karyawan teladan kamu Sus." 


Susi menjulingkan mata tak suka, memangnya seberat apa 
hukuman untuk tindakan yang sama sekali tidak salah. 
Emang dasar boss nya kurang bulan pas lahir, ya gini. 


"Bodo amatlah pak, saya gak denger apa-apa. Mohon undur 
diri kakanda Raja kampret, adinda cans mau balik 
kesinggasana dahulu." Sambil menangkupkan kedua 
telapak tangannya, Susi berjalan mundur hingga kepintu 
dan menghilang dibaliknya. Ari hanya bisa menggelengkan 
kepala, sungguh merasa ini seperti lelucon yang dibuat oleh 
sang maha kuasa. 


Dulu ia pernah mencintai seorang gadis, namun dengan 
kepergian tanpa alasan membuat Ari mengubur dalam rasa 
itu. Sampai akhirnya sekretaris yang ia anggap sebagai 
pekerja itu merubah segalanya. Pernikahan Ari yang batal 
memang tidak ada yang mengetahui, termasuk Susi 
sekalipun. Bukan tanpa alasan kenapa Ari tak mau 
mengeskpose kehidupan pribadinya, kalau mengalami 
kegagalan tentu akan menjadi bahan gosip yang paling 
dicari oleh orang-orang. Apalagi Ari yang notabene seorang 
lelaki dewasa idaman para wanita. 


Keluarnya Susi dari ruang kerja Ari, membuat semua orang 
menatapnya penasaran. Bahkan ketiga jena'ul bawahannya 
pun ikut memandang wajah Susi yang semerah tomat 
busuk. Kejam kali disamakan dengan tomat. 


"Ngapain lo bertiga ngeliat gue kek gitu hah?" Nafas Susi 
tersengal mengatakan itu, bagaikan habis berlari bermil-mil 


jauhnya. Mengelus dada, menyandarkan tubuh kepintu kaca 
tersebut. 


"Kita khawatir mbak pingsan, abisnya tuh muka merah 
banget sampe leher lagi." 


Arifin dan Rani mengangguk, membenarkan ucapan Winda. 
Susi meraba lehernya, yang memang sedikit panas. Merasa 
sedikit lega bisa lepas dari Ari, perempuan itu mulai 
melangkah menuju bilik. Tidak tinggal tiga  Kurcaci 
pengawal Susi. 


"Mbak, habis diapain sama pak boss? Gue curiga nih, 
jangan-jangan tadi mbak abis diserang sama pak Ari." Rani 
dengan segala bayangan imajinasi yang ada dikepala 
kecilnya. 


"Kalo dicium, rasanya gak mungkin deh. Soalnya mbak Susi 
kaku, tapi kalo bukan cium teh naon si mbak?" Winda 
mengetuk dagunya menggunakan jari telunjuk, sambil 
berpikir keras. 


"Lo berdua sejak kapan jadi biang gosip? Mau diapain sama 
pak boss juga bukan urusan kita kali, iyakan mbak? Tapi 
emang bener mbak dicium sama pak Ari? Gimana rasanya, 
manis gak? Secara gitu, pak Ari suka ngemut permen mintz. 
Pasti gurih-gurih maniskan kan kan." 


Kompak ketiga tangan perempuan itu menggeplak Arifin, 
imajinasi pria buntal ini ternyata lebih kotor. 


"Gue gak diapa-apain sama pak boss, lagian kenapa sih lo 
bertiga pada sewot. Toh cuma tangan doang yang disentuh." 


"APA?!" Teriak tiga kunyuk itu bersamaan. Terkejoet! 


"Masa sih mbak?" Susi mengangguk, malas menjawab. 


"Gak percaya sama mbak Susi, titik!" Rani melipat kedua 
tangannya, bersedekap. 


"Yaelah mbak, baru juga dipegang tangan udah merah aja 
muka. Gimana kalo indehoy beneran, bisa-bisa berasa anu- 
anu sama kepiting. Beuhh panas!" 


"ARIFIN! Otak lo itu ya bener-bener, JENIUS WOI." 
Winda menutup kuping mendengar suara Rani. 


"Apa gue bilang mbak, pas malem pertama kalian malah 
bubaran gak jadi. Aduhh, sweet ya." 


"Heh kalo gak jadi, apanya yang sweet elah?" 


"Tau, otak lo dangkal. Kayak gue, banyak gaya yang akan 
gue coba nanti." 


Plak! 


"Astaga lo bertiga ngomong apasih? Pusing pala gue, 
minggir sana balik kerja. Udah berani komentarin gue ya, 
lagian siapa yang mau nikah sama pak boss? Aje gile abis 
nikah disuruh ngerjain proposal meeting bukannya dibelai- 
belai." 


"Mbak Susi memang epic! Minta dibelai, pempek belah 
cihuy!" Ledek Arifin sambil terkikik meninggalkan ketiga 
wanita yang melongo mendengar ucapannya. 


"Jangan maen-maen sama gue ya Ar, beneran gue santet lo 
nanti." Winda mendelik tajam kearah pria itu, namun tak 
dihiraukan. Sedangkan Rani menyenggol bahu Winda 
sambil memberikan lirikan tajam kesebelah gadis itu. 


"Siapa yang nyuruh kalin bergosip hah?!" 


Tubuh keduanya menegang kecuali Susi, pantesan Arifin 
kabur duluan rupanya ia menyadari pintu ruangan Ari 
terbuka. Sial si bontet! 


"Hehe iya pak, lagi nanyain mbak Susi. Pegang tangan apa 
pegang anunya." 


"WINDA! RANI! BALIK KERJA!" 
"SIAP PAK! LAKSANAKAN." 


Susi hanya bisa menundukkan kepalanya, bukan karena 
takut tapi masih bisa merasakan sentuhan tangan lelaki itu. 
Ya ampun, sepolos itu Susi sampai harus terbayang-bayang. 


Hal sepele yang menyenangkan 


Sepasang pria-wanita itu berjalan berdampingan, namun 
tampak begitu posesif karena Ari menggenggam tangan Kiri 
Susi. Wajah perempuan itu sudah memerah, dan susah 
payah menahan gejolak dalam dada. Perutnya terasa kram, 
oh ya jangan salahkan kalau ia juga merasa seperti ada 
banyak kupu-kupu beterbangan diatas kepala cantiknya. Ini 
bukan pertama kali Susi keluar dan makan bersama Ari, tapi 
ini pertama kali mereka bergandengan tangan. Rasa 
bersalah mulai menghinggapi hati Susi ketika menyadari 
bahwa pria ini sudah memiliki kekasih, dia gadis normal bisa 
merasakan bahagia dan senang karena perlakuan 
sederhana ini. Tapi membayangkan kalau ada orang lain 
yang terluka nanti, tentu meremas hati lembutnya. 


"Pak, bisa gak kita jalannya jauhan dikit. Saya takut 
serangan jantung dekat-dekat sama bapak." Susi tercekat 
mengatakan isi pikirannya, memang itu kenyataan. Sejak 
mereka tiba disini, perasaan campur aduk antara senang, 
dan bersalah mulai beradu siapa yang paling mendominasi. 


"Kalo yang kamu maksud 'jangan pegang tangan' saya gak 
bisa, kamu akan selalu berlari meninggalkan saya 
sendirian." Pria itu terus mengeratkan genggamannya, 
tanpa menoleh dan menatap lurus kedepan hingga 
menemukan meja yang tepat untuk mereka berdua. 


Hari ini Ari tidak ingin melewatkan sedetik pun berlalu 
tanpa memandangi wajah Susi, mereka dua manusia yang 
memiliki ego tinggi. Rasa suka itu tenggelam dengan gengsi 
dan pembatas tak kasat mata antara mereka, menjadikan 
saksi dalam diri yaitu hati terus memberontak agar 
diungkapkan. 


Ari sengaja memilih tempat duduk dilantai dua ini, Karena 
suasana yang sedikit romantis juga pemandangan kota 
sedikit menyegarkan mata. Setidaknya hal inilah yang 
selalu ia lakukan pada Susi, terlewat dari jam kerja ia tak 
memiliki waktu untuk sekedar makan dengan gadis itu. 
Untuk kali ini saja Ari benar-benar ingin melepaskan rindu 
pada wanita-nya. 


Susi yang sudah tak tahan dengan genggaman Ari, 
langsung mengambil kesempatan untuk melepas tangan 
mereka. Ari hanya mendelik tak suka, tapi ia membiarkan 
Susi merasa lega dan tidak canggung seperti biasa. Kalau 
saja hubungan mereka tidak serumit ini, tentu Ari akan 
mengatakan apa yang sebenarnya menjadi ganjalan dalam 
hati selama ini ketika berdekatan dengan Susi. Tapi 
nyatanya, Susi memang tidak pernah menganggap 
hubungan mereka lebih dari atasan dan bawahan, atau 
teman kuliah. Jika dulu Ari memang tidak berniat melirik 
Susi sedikitpun, tapi seiring perjalanan bersama mereka, 
Susi yang selalu setia berada didekatnya bahkan saat masa 
sulit mengubah hal biasa menjadi tak biasa. Memandang 
Susi yang dulu hanyalah seorang karyawan dengan semua 
potensi kerja handal, perlahan menjadi seorang gadis 
dewasa yang menggetarkan jiwanya hanya dengan sebuah 
senyuman. Terekam jelas bagaimana dulu mereka adalah 
musuh pada masa kuliah, hingga akhirnya Susi mengajukan 
syarat untuk berdamai pada Ari. Sayang sekali syarat itu 
ternyata sanggup Ari penuhi, hingga taruhannya gadis itu 
harus bekerja dengan Ari selamanya. Dan beginilah keadaan 
mereka sekarang. 


Bagaimana menjelaskan perasaan yang memang sudah ada 
sejak dulu namun Ari tidak bisa membiarkannya tumbuh 
begitu saja, mengingat itu hanya akan merenggangkan 
kedekatan mereka belum lagi status Ari yang saat itu 


memiliki kekasih, berniat menikah namun harus kandas 
ditengah jalan. 


Ari memesan makanan, ia melirik Susi yang tengah 
menempelkan telapak tangannya dikaca besar sebagai 
jendela terbuka resto itu dengan mata berbinar. Ia yakin 
Susi belum mengubah makanan kesukaannya, jadilah ia 
memesan ayam goreng dan jus mangga. Begitupun untuk 
dirinya, rasa lapar itu terkalahkan karena melihat raut 
bahagia dan polos dari Susi. 


Andai saja, semua hal bisa dibuat sesuai keinginan setiap 
orang. Ari hanya ingin bersama Susi, bisakah? 


"Saya gak pernah tau kalo diatas sini juga tempat makan, 
bapak tau aja ya tempat aesthetic buat foto." Ujar Susi 
sambil mengeluarkan ponselnya, ia mengambil gambar dari 
jendela ini memperlihatkan kita yang sedang diguyur rintik 
hujan. Kaca itu mengembun, membuatnya dengan senang 
hati melukiskan bentuk hati kemudian mengabadikan 
gambaran tersebut dengan senyuman ceria. Sedangkan Ari 
hanya bisa terdiam memandangi wajah Susi, ketenangan 
seperti inilah yang tidak ia dapatkan dari orang lain. Hanya 
dengan melihat senyuman itu, Ari merasakan nyaman dan 
damai. Dia tidak bisa membohongi diri sendiri untuk hal 
seperti ini, apalagi Ari bukanlah pria yang plin-plan. 


Dia masih terikat dengan Chika, dan tidak ingin 
menempatkan Susi pada posisi yang bakal merendahkan 
gadis itu. Biarlah takdir membawa mereka pada jalan yang 
memang semestinya. 


"Pak, bapak kenapa liatin saya begitu? Muka saya baik-baik 
ajakan, lipstik oke, bedak standar gak numpuk, alis asli, 
mata bersih. Kenapa melotot gitu pak liat saya?" Bukan 
tanpa sengaja ia membuyarkan tatapan Ari, kehangatan itu 


menyentuh bagian terdalam diri Susi hingga ia tak mampu 
menolak getaran aneh itu lagi. 


"Saya udah bilang rindu kan sama kamu, gak masalah saya 
mau lihat apalagi melototin kamu. Mata punya saya, kenapa 
kamu sewot?" Jawab Ari santai, sambil melipat kedua 
tangannya didada. Menatap intens wajah Susi ternyata 
memang membuatnya sedikit tersenyum, dan itu semua tak 
lepas dari pandangan Susi. 


"Terserah bapak lah, saya mau makan aja dari pada buang 
tenaga ngomelin orang budek." Ledek Susi sambil 
mencebikkan bibirnya yang berwarna merah muda, 
pertolongan liptinc limabelasribu dari toko serba ada yang 
tak jauh dari rumahnya. 


"Kalo saya budek, gak akan jadi boss kamu." 
"Bapak gak budek, tapi geblek." 


"Bedanya antara budek sama geblek apa? Saya dengar 
kamu sering banget ngatain saya begitu, oh ya satu lagi 
kampret." 


Susi dan Ari kompak menoleh kepada pelayan yang 
mengantarkan makanan mereka, tersenyum manis tanpa 
dibuat-buat. Mereka mengambil makanan masing-masing, 
berdebat butuh tenaga seperti kata Arifin. 


"Yang pasti, bapak itu jenis manusia komplit dengan segala 
ke-kampretan yang hakiki. No debat." 


Ari menganggukkan kepalanya, membiarkan Susi larut pada 
makananan yang tersaji didepan mata. Setelahnya tidak 
ada lagi yang bersuara, bahkan dentingan sendok pun tak 
begitu kuat terdengar. Hanya sesekali kilat memutih diatas 


langit sana, hujan mulai turun deras menyisakan 
keheningan antara dua sejoli itu. 


Susi melihat Ari menyingkirkan bawang bombay dalam 
piringnya, mengernyitkan kening dan menyadari bahwa 
sejak dulu pria itu tidak menyukai emaknya dari semua jenis 
bawang tersebut. Kemudian menambahkan sedikit garam 
pada makanan itu, semua tak luput dari penglihatannya. 
Reflek gadis itu menghentikan tangan Ari untuk 
menaburkan garam halus, menggelengkan kepala. Se-asin 
itukah? 


"Bapak kalo gak suka bawang bombay, kenapa gak bilang 
tadi sama pelayannya? Terus itu apaan, banyak banget 
makan garam. Gak baik buat kesehatan pak, makan- 
makanan yang terlalu asin menyebabkan darah tinggi. 
Pantes aja selama ini kalo marah suka seenak jidat, ini toh 
penyebabnya." 


Ari meletakkan botol garam itu kembali, menghentikan niat 
makannya. Sejujurnya ia sudah kehilangan rasa lapar, ya 
tentu kalian tahu kenapa. 


"Saya suka semua makanan, tapi tidak dengan bawang 
bombay. Tidak masalah mereka menggunakan apa saja 
bumbu untuk masak, tapi yang jelas saya tidak bisa 
memakannya." 


"Iya saya tahu, tapi gak banyak garam juga pak. Masih 
muda loh nanti kena darah tinggi makan banyak garam." 


"Saya nambahin garam karena memang masakannya gak 
ada rasa, coba kamu cicip." Ari menyodorkan satu sendok 
makanannya pada Susi, kemudian ia mengkerutkan alisnya 
membenarkan ucapan Ari. Terasa hambar. 


"Iyaya, hambar banget pak. Yaudah minta balikin aja, nanti 
saya yang bilang." 


Lelaki itu menggelengkan kepala, tidak setuju. la mulai 
menyantap makanannya, mubazirkan kalo dibiarkan dingin. 


"Biarin aja, lagi pula nanti kalo diprotes pasti kokinya kena 
marah." 


"Gak bisa gitulah pak, kalo kayak gini harus dibilangin biar 
gak ngulang lagi. Kan rugi yang beli." 


"Uang saya gak akan habis cuma karena makan disini, biarin 
orang lain yang protes asal jangan kita." 


Susi hanya mampu menghela nafas, bukankah para pemirsa 
setuju dengan pendapat nya untuk mengkomplain masakan 
hambar ini. Tapi ya percuma toh yang makan bukan dia, 
Susi juga tak tega membiarkan Ari makan sajian itu. 

Jadilah ia memberikan beberapa potong ayam goreng, dan 
nasi goreng ikan asinya pada Ari. Pria itu tak mengatakan 
apapun selain memandangi tindakan Susi. 


"Makan yang banyak pak, masih butuh tenaga banyak buat 
ngadepin hari esok." 


Susi kembali fokus pada makanannya, tidak peduli tatapan 
orang lain yang melihat mereka sebagai sepasang kekasih. 


Dia yang seharusnya.. 


"Pak, saya gak punya uang buat belanja disini. Gimana kalo 
kita langsung pulang aja?" Suara Susi memohon agar Ari 
menuruti keinginannya. Namun lelaki itu tidak bersuara 
sedikit pun, ia terus melangkah tanpa tahu tujuan. 


"Orang-orang datang kesini bukan cuma untuk belanja, 
sebagian dari mereka juga ada yang sekedar datang untuk 
mencuci mata." Ari memasukkan tangannya kedalam saku 
celana, membiarkan Susi menyajarkan langkah mereka. 


"Emang bisa? Saya kira, semua yang datang kesini buat 
belanja atau makan-makan aja." 


"Kamu pikir semua orang punya uang buat belanja, coba 
lihat tuh disana." Tunjuk Ari menggunakan dagunya, kepala 
Susi dengan cepat menoleh kearah yang ditujukan. 


"Saya yakin dia gak beli apa-apa, tapi dia memilih seolah 
mau beli barang. Itulah cara orang menemukan 
kesenangannya sendiri, jadi kalo kamu merasa bosan 
dengan rutinitas tinggal cari dimana letak kesenangan 
kamu. Gak harus melulu soal liburan mahal, begini aja udah 
buat diri orang itu bahagia." Wanita yang ditunjuk Ari itu 
memang memilih-milih pakaian, ia terlihat senang dengan 
itu. Setelah puas melihat-lihat barang, ia pergi dari sana 
tanpa membeli. Susi yang melihatnya juga sedikit takjub, 
baru kali ini ia tahu kalau hiburan itu bisa menyenangkan 
bagi orang lain. Ia kira selama ini orang-orang yang datang 
hanyalah manusia berdompet tebal, siap menghabiskan 
uang demi barang-barang mahal dan makan masakan luar 
negeri. Sekolot itu ya Sus gak tahu peradaban manusia 
jaman modern. 


Mereka berdua berjalan berdampingan, sesekali Ari 
berdeham karena merasa Susi hanya diam saja. Tapi 
sepertinya Susi memang tak berniat untuk membuka suara, 
setelah hampir duapuluhmenit mereka berkeliling. Akhirnya 
sampai pada stand minuman yang lagi hits, Ari memesan 
dua untuk mereka dengan rasa yang berbeda. Menunggu 
lima menit karena antrian, salah satu pegawai itu 
menanyakan pesan apa yang ingin ditulis pada gelas 
minuman mereka. Ari menuliskan pesannya sendiri, 
sedangkan Susi sangat antusias menuliskan kata-kata yang 
mungkin akan selalu ia ingat. Momen seperti ini pertama 
kalinya ia rasakan bersama seorang lelaki, meski orang itu 
adalah Ari. Pria yang sudah bertahun-tahun ia kenal tapi tak 
pernah terpikirkan bahwa mereka akan terjebak dalam 
lingkaran tak kasat mata yang dibuat oleh Tuhan. 


Selesai menerima minuman masing-masing, Ari mengajak 
gadis itu duduk dibangku yang memang disediakan untuk 
beristirahat. Susi mengedarkan pandangannya melihat 
keramaian dalam gedung besar ini, mereka berada dilantai 
paling atas jadi dapat melihat dengan jelas orang-orang 
berkeliaran dibawah dan diseberang. Sesekali Susi 
memperhatikan orang-orang yang lalu lalang, siapa tahu 
ada yang kenalkan? Ya meskipun Susi tidak memiliki teman 
yang benar-benar dekat kecuali tiga ulet bulu dikantor. 


"Kamu udah kabarin orang rumah kalo bakal pulang telat?" 
Tanya Ari untuk memecah kesunyian diantara mereka. Susi 
yang mendengar pertanyaan itu menepuk keningnya, lupa 
akan hal penting itu. Sekarang sudah menunjukkan jam 
delapan malam, pasti ayahnya khawatir. Dengan cepat ia 
mengirimkan pesan keorang tua dirumah, lalu menunggu 
balasan. Selang beberapa menit balasan itu datang Susi 
tersenyum. 


"Udah saya kirim pesan, bapak pinter sih baru ngingetin. 
Untung gak dijemput." 


Ari mengangguk tanpa suara, ciri khas seorang Ari setiawan 
ketika ia malas menanggapi pembicaraan tapi sangat ingin 
mendengar suara Susi. Aneh lu boss! 


Mereka hanyut dalam pikiran masing-masing, Susi yang 
menikmati sensasi minumannya diam-diam memandangi 
wajah Ari. Pria itu tengah sibuk memainkan ponsel, tak 
sadar kalau Susi mengambil gambarnya. Lagi serius aja 
aesthetic banget difoto, heran anak orang. 

Gambar itu akan ia simpan seperti sebelumnya, dalam 
folder rahasia yang selama ini tidak diketahui siapapun. 
Tempat penyimpanan foto itu hanya dirinya yang tahu, saat 
ia sedang kesal dengan pria dihadapannya maka gambar- 
gambar itu akan jadi tempat pelampiasan. 


Setelah puas dengan minumannya, Susi menyandarkan 
tubuh Kkepagar pembatas. Berusaha mengalihkan 
perhatiannya dari Ari, malu lah kalo sampe ketangkap basah 
lagi melototin boss sendiri. Dalam hati ia berkata, 
bagaimana bisa perasaan yang selama ini ia pendam sedikit 
demi sedikit mulai meronta ingin keluar. Membayangkan 
bagaimana hubungan mereka kedepan jika saja Ari 
mengetahui kalau Susi menyukainya, pasti akan tercipta 
jarak diantara mereka dan itu bukanlah sesuatu yang Susi 
harapkan. Biarlah seperti ini, bertingkah layaknya orang 
bodoh yang tak menyadari apapun. Itu lebih baikkan? 


"Saya takut kamu lompat dari sana. Ayo pulang, udah mau 
jam sembilan lewat." Ari beranjak dari duduknya, 
memasukkan ponsel  kekantong celana kemudian 
menghampiri Susi yang masih melamun. Meraih tangan 
Susi, menyatukan jari mereka. 


Lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Susi sadar bahwa 
genggaman itu kembali menyengat bagaikan listrik, bahkan 
ia mengumpat dalam hati kenapa tidak protes pada lelaki 
itu untuk jangan sembarangan mengeratkan tautan mereka. 


Sama seperti mereka datang tadi, beberapa pasang mata 
memperhatikan mereka namun terabaikan sampai 
diparkiran Ari menghentikan langkahnya menatap lurus 
kedepan. Wajah pria itu mengeras, bahkan Susi dapat 
merasakan ketegangan pria ini. Tanpa disuruh pandangan 
Susi mengikuti arah mata Ari yang ternyata ada sosok 
perempuan tengah dipukuli, wanita itu tidak berteriak 
meminta tolong. Bahkan terlihat menerima pukulan yang 
bertub-tubi, namun saat wajah itu menoleh mau tak mau 
Susi harus melepaskan tautan tangannya dan Ari. Pria itu 
dengan langkah cepat menghampiri kedua orang tersebut 
dengan wajah marah, bahkan aura menyeramkan begitu 
kental terasa. 


"Setan, siapa lo hah? Minggir, jangan halangi gue buat 
ngasih pelajaran sama nih cewek!" Lelaki muda itu berusaha 
meraih rambut wanita malang yang sudah terjerembab 
ketanah, namun berhasil dihalangi Ari. Badan bossnya itu 
jauh lebih tinggi dan berisi dari pelaku kekerasan yang Susi 
yakin masih sangat muda sekali. 


"Pukul dia sekali lagi, lo berhadapan sama gue. Pergi dari 
sini!" Ucapan Ari penuh penekanan, tatapan kemarahan 
yang siap meledak. Sayangnya lelaki itu lebih memilih cari 
mati dari pada meninggalkan mereka, dengan satu pukulan 
ia berhasil melukai pinggiran bibir Ari. Susi yang melihatnya 
berteriak, sedangkan Ari yang memang sudah emosi melihat 
kejadian ini melampiaskan kemarahannya tanpa peduli 
apapun. Orang itu mendapat pukulan bukan hanya sekali, 
tapi berkali-kali hingga wanita yang hampir pingsan itu 


menyadari keadaan sekitarnya. Dengan sigap memeluk Ari 
dari belakang agar menghentikan tindakannya. 


"Stop, kamu bisa bunuh dia Wan. Please stop!" Lirihnya 
penuh permohonan, ia semakin mengeratkan pelukan dan 
menangis terisak. Dan pemandangan itu bagaikan pisau 
yang membelah jantung hati Susi, ia menatap miris adegan 
menyedihkan secara langsung. Dalam sekejap ia bagaikan 
tenggelam dalam lautan yang tak memiliki dasar, oksigen 
mendadak habis dan ia merasa tercekik. Beginikah rasanya 
sakit hati? Reflek kepala Susi menoleh kesamping, mencoba 
mengalihkan rasa perih yang tengah menghujam dadanya 
namun tidak bisa. 


Ari menghentikan pukulan membabi butanya pada orang itu 
dengan wajah sadis, ia meraih baju pria itu. 


"Sekali lagi, sekali lagi aku melihatmu menyentuhnya maka 
hidupmu akan berakhir dipenjara. Brengsek!" Ari 
menghempaskan tubuh tak berdaya itu ketanah tanpa belas 
Kasihan, ia melepaskan jasnya dan memberikan pada Chika. 
Ya wanita itu adalah Chika, tunangannya. Dan lelaki 
brengsek yang memukuli Chika adalah adik wanita itu 
sendiri. Susi membukakan pintu mobil pada Chika sambil 
tersenyum tulus, Ari yang sejenak melupakan kehadiran 
gadis itu untuk beberapa saat tertegun. Apalagi Susi yang 
sama sekali tak memandang wajahnya. 


"Susi, kamu.. " 


"Gak papa pak, saya bisa pulang naik taksi. Sekarang 
anterin tunangan bapak pulang dulu, kasian lukanya perlu 
diobati." 


Chika yang merasakan sakit dikepalanya akibat tarikan 
lelaki gila tadi meringis, ia bahkan tak bisa melihat jelas 
wajah perempuan didepannya kini karena pencahayaan 


yang kurang. Ari membantu Chika masuk kemobil, 
memastikan wanita itu nyaman. Memasant seatbelt dan 
mengubah posisi kursi mobil tersebut. 


Susi memundurkan tubuhnya memberi jarak pada Ari yang 
kini beralih menatapnya. 


"Pulang sama saya, ini udah malem buat kamu naik taksi." 


Gadis itu menggeleng kuat, ia tak mau berada ditengah- 
tengah pasangan yang baru saja mengalami hal 
mengerikan. Susi pasti akan merasa canggung. 


"Saya pulang sendiri pak, terima kasih ya pak udah ngajak 
saya jalan-jalan hari ini." Susi membungkuk hormat pada 
Ari, berlalu mencari taksi meski ia sendiri belum yakin akan 
mendapatkannya. Tapi dengan langkah pasti ia tak mau 
menoleh kebelakang, apa yang baru saja ia lihat sungguh 
menikam hatinya dan itu sangat menyakitkan meski tak 
seharusnya ia merasa seperti dikhianati karena pada 
kenyataan kedua orang itu memang pasangan yang sah, 
dalam ikatan pertunangan sedangkan ia hanya pegawai Ari. 


Ari tidak bisa menghentikan Susi, ia tahu gadis keras kepala 
itu akan mengikuti egonya sendiri. Menatap kepergian Susi 
dengan rasa bersalah, akhirnya Ari masuk kedalam mobil 
dan mengantar pulang Chika. Meski pikirannya tertuju pada 
Susi, tapi ia tetap tak bis mengabaikan keberadaan Chika. 


Hujan pertama 


Jalanan nampak sepi, dilihat dari sudut manapun hanya 
gelap. Lampu yang dipasang sebagai penerangan pejalan 
kaki pun sebentar mati lalu hidup, dan Susi hanya bisa 
menghirup udara segar dimalam hari tanpa harus mengeluh 
pada kendaraan yang lewat. Karena sejak perpisahannya 
dengan Ari tadi, ia terus berjalan kaki tanpa tahu kemana 
arah tujuan. Tak terasa ia telah jauh melangkah tanpa 
memperdulikan sekitar, jika dilihat sekali lagi ia tengah 
berada didekat taman kota namun keadaan yang sudah 
larut malam tentu tidak menyisakan siapapun disana. Gadis 
itu tetap melangkahkan kakinya, sesekali menunduk dan 
menendangi kerikil. Dia tentu bisa menelpon sang ayah 
untuk minta dijemput, tapi entah kenapa melihat wanita 
lain memeluk Ari tadi sedikit menyentil ketenangan jiwa 
Susi dan sekarang ia sendiri merasa enggan pulang dalam 
suasana hati yang kacau. 


la mempercepat langkah ketika melihat bangku yang 
terletak diujung jalan, menghempaskan tubuhnya disana 
dan kembali merenungi atas apa yang saat ini dia rasakan. 
Jika dipikirkan kembali tentang apa yang sudah mereka 
lewati selama ini, Ari memang banyak mengubah sosok 
Susi. Dari yang lemah menjadi kuat, dari yang selalu 
merengek manja menjadi gadis yang mandiri. Meskipun 
terkadang Ari membuatnya merasa seperti babu, tapi 
perlakuan Ari padanya selama bekerja sangatlah 
professional. Dulu Ari sempat berubah menjadi sosok yang 
dingin, irit bicara tapi seiring waktu berjalan ia kembali 
menjadi boss cerewet yang suka meng-ambyarkan karyawan 
ngerumpi didapur. 


Gadis itu tersenyum, membayangkan momen kebersamaan 
mereka meski tanpa ia sadari perasaan itu mulai tumbuh. 


Berulang kali Susi menekannya agar tidak berkembang biak 
tapi nyatanya gagal. Pesona seorang Ari sangat sulit untuk 
ditolak, apalagi sikap yang kadang terlihat sangat manis 
dimatanya. 


Dalam keheningan malam, Susi mulai merasakan lagi 
kehampaan itu. Namun kali ini ia harus belajar untuk 
menerima konsekuensi atas cintanya pada sang boss besar. 
Terdengar klise memang, mencintai seorang boss yang 
memang kerap kali terjadi pada bawahan seperti Susi tapi 
apa yang bisa dia lakukan? Sudah baik ia tidak menjadi 
penggoda dan pemuas nafsu sang atasan, setidaknya kisah 
Susi masih memiliki moral dan etika yang baik agar tetap 
menjadi gadis baik-baik. Ia tidak sanggup membayangkan 
kekecewaan dan air mata kedua orang tuanya yang telah 
merawat, membesarkan serta mendidiknya sejak kecil. Susi 
mengenyahkan segala pemikiran negatif itu, berharap kalau 
saja ada cara lain agaria bisa menahan segala cobaan atas 
perasaan laknat ini. 


Langit menampakkan gelap yang semakin pekat, bahkan 
kilatan memutih itu mulai menyambar. Susi terlalu hanyut 
dalam lamunan hingga tak menyadari kalau rintik kembali 
turun, dengan titik kecil lalu mulai membesar. Sayangnya 
untuk beranjak dari posisi yang nyaman itu sangat Susi 
sesalkan, sekarang ia hanya ingin menjernihkan otak agar 
berhenti mengurusi orang yang bahkan bukan miliknya. 


Duduk diam ditengah hujan, membuat tubuh itu menginggil 
tapi terlalu malas untuk bangkit dan pergi dari sana. Untuk 
kali ini saja Susi ingin menikmati hal sederhana namun 
membantu ia melepaskan segala perasaan menyesakkan ini. 
Susi mengangkat wajahnya ketika merasakan hujan 
semakin deras, tersenyum melihat bertapa indahnya kilauan 
lampu jalanan yang menampilkan satu persatu rintik hujan. 


la bangkit berdiri merentangkan kedua tangannya, 
menengadahkan kepala sambil tertawa bahagia. 


Bolehkah ia menyukai hujan dari sekarang? Kenapa 
mendengarkan suara hujan seperti ini membuatnya ingin 
menari, ia sudah tidak lagi merasakan dingin melainkan 
kehangatan yang entah datang dari mana. 


"Hei hujan! Katakan padanya bahwa aku mencintainyaaa!" 
Teriak gadis itu penuh semangat, rambutnya yang diikat kini 
sudah dibiarkan terurai. 


la melompat, kesana dan kesini sambil tertawa puas. 
Berputar sambil bernyanyi lagu indah yang selalu menjadi 
favoritnya. Kembali berputar, lalu sengaja menginjak 
genangan air yang terhalang oleh batu untuk mengalir. 


"Aaahh. .." Teriaknya kuat, kali ini ia tidak akan melupakan 
hujan pertama setelah musim panas yang membuat cuaca 
selalu panas, ah bukan seperti itu. Ini adalah hujan pertama 
untuk Susi yang merasakannya secara langsung tanpa 
menggerutu ataupun mengeluh. Kali ini dia benar-benar 
menjadikan hujan sebagai teman baru. 


Puas dengan melompat, gadis itu melepas sepatu kerja nya 
dan kembali berlari memutar sambil merentangkan tangan. 
Ingat ya kalau umur wanita ini sudah hampir menginjak 
duapuluhdelapan tahun, dan tingkah nya masih seperti 
anak kecil. Tidak! Setiap orang memiliki sisi yang kadang 
orang lain tak perlu tahu, karena fakta yang sering kali 
terabaikan itu adalah manusia kerap kali menampilkan 
sosok lain yang bukan dirinya pada lingkungan sekitar. 


Dan inilah Susi yang sesungguhnya, ia adalah gadis polos 
yang belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Hidup yang 
selalu teratur dan aman dari kata patah hati membuat Susi 
merasakan abu-abu ketika mengenali perasaan asing yang 


diam-diam menjalari dirinya. Berhadapan dengan lawan 
jenis yang bukan keluarga membuat sosok Susi merasa 
kalau ia perlu melindungi diri. Meski nyatanya, Cinta itu 
telah datang dan bersemi didalam dada seiring berjalannya 
waktu. Dan Ari adalah pria beruntung yang karena menjadi 
lelaki pertama untuknya. 


Dalam derasnya hujan Susi menyanyikan lagu sendu, 
mengingatkan bahwa ia tidak bisa meraih Ari dengan 
mudah. Sekali lagi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa 
Ari bukanlah untuknya. 


Dan tanpa ia sadari, seseorang baru saja turun dari 
kendaraan roda empat dengan wajah khawatir. Langkahnya 
harus berhenti ketika dihadapkan sosok yang sejak tadi 
memenuhi pikirannya, ternyata sedang tertawa bahagia 
dibawah guyuran hujan. 

la berjalan mendekati tubuh yang masih berdiri 
membelakanginya itu, ikut tersenyum melihat tingkahnya 
yang kekanakan. 


Susi yang tidak tahu bahwa ada orang lain didekatnya 
merasa aneh karena air hujan berhenti membasahi 
tubuhnya, padahal masih sangat deras. Mendongakkan 
kepala dan mengernyitkan mata melihat payung berwarna 
hitam itulah yang menghalangi air hujan mengenainya. 
Dalam sekali gerakan ia membalik tubuh dan terkejut 
setengah mati melihat siapa orang yang mempayunginya. 


"Pak Ari?" Susi membeo melihat wajah itu dalam jarak yang 
cukup dekat, berharap jika otaknya telah salah 
berhalusinasi dengan kehadiran pria ini. la memundurkan 
diri beberapa langkah, hingga tubuhnya tak lagi berada 
dibawah payung. Dan tertawa kuat, ia menyadari kalau 
otaknya semakin tidak waras karena merasa bahwa semua 
ini terasa begitu nyata. 


Bahkan dalam keadaan seperti ini pun ia masih bisa 
mencium aroma parfume Ari yang sangat melekat dihidung 
Susi. Tapi satu hal yang tidan ia sadari adalah, pria itu nyata 
berada disana. Kehadirannya disini juga karena insting 
lelaki nya memaksa untuk kembali mencari Susi yang ia 
yakin belum sampai dirumah. 


Setelah membiarkan Chika tidur dirumahnya, Ari bergegas 
untuk kembali ketempat dimana ia terakhir kali melihat 
gadis itu berjalan. Dan sialnya menyadari hujan semakin 
lebat, Ari mempercepat pencarian hingga sampai disini. 


Melihat Susi yang kembali bermain hujan, Ari melepaskan 
payungnya dan membiarkan tubuh kekar itu ikut basah. 
Berjalan menghampiri Susi yang masih berpikir bahwa ia 
hanyalah imajinasi, menarik lengan gadis itu dan 
membawanya kedalam pelukan. Pelukan yang seharusnya 
tidak pernah menjadi pelabuhan Susi, waktu terasa lambat 
berjalan saat Ari dengan keras menghempaskan Susi dalam 
dekapannya. Pria itu tidak ingin munafik, cinta itu telah 
hadir dan memporak-porandakan hatinya. Tingkah Susi 
yang seolah tidak peduli semakin membuatnya merasa 
bodoh, lelaki yang berani mengungkapkan perasaannya 
meski tahu akan ditolak adalah pria sejati. Dan Ari hanya 
ingin gadis dalam pelukannya ini tahu, bahwa dia telah 
Jatuh cinta pada Susi sejak lama. 


"Jadi ini bukan mimpi ya?" Gumam Susi yang masih tak 
percaya, jantungnya berdegub kencang mengiringi 
derasnya hujan yang jatuh ketanah. 


"Saya tidak pernah berharap kalo bertemu kamu hanya 
sebatas mimpi Susi, maaf terlalu lama membuat kamu 
menunggu." Perkataan Ari hampir tenggelam oleh hujan 
tapi telinga Susi dapat mendengar jelas kalimat yang 
diucapkannya itu. 


"Terima kasih ya pak, sudah kembali pada saya meskipun 
gak akan lama." 


Susi membalas pelukan lelaki itu dengan erat, mencari sisa 
kehangatan yang mungkin tak lagi bisa ia rasakan. Dan 
hanyut dalam perasaan masing-masing dibawah derasnya 
hujan, cinta mereka akan kembali tumbuh, berkembang 
seperti seharusnya tanpa penghalang. 


Tidak ada hubungan yang lepas dari ujian kesetiaan, tidak 
ada cinta yang mulus tanpa putus. Dan tidak ada perasaan 
yang penuh tanpa pupus, semua berjalan seperti yang 
takdir inginkan. 


Bukankah sejak dulu mereka saling menginginkan? Sayang 
keadaan dan janji yang membuat keduanya tak bisa 
mengungkapkan perasaan masing-masing. 


Janji Ari pada tunangannya, dan janji Susi pada kedua 
orangtua nya yang tidak akan pernah merusak kebahagiaan 
orang lain demi dirinya sendiri. 


Biarkan hujan menjadi saksi, biarkan air hujan yang jatuh 
ketanah menjadi bukti cinta mereka bahwa meskipun tak 
setiap kali ia turun, tapi tidak perlu diragukan seberapa 
banyak tetesan hujan yang mampu menghanyutkan. 


Malam ini milik kita 


#diplay mulmednya ya, karena aku nulis ini diiringi lagu 
pink sweat$, dan ditemani suami sambil nganu canda elah, 
jan baper 


Dua sejoli itu berjalan sambil bergandengan tangan 
menyusuri jalanan sepi diiringi rintik hujan, sesekali tertawa 
Karena tak menyangka kalau malam ini akan menjadi milik 
mereka. Berdua, dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana 
bahagianya perasaan itu yang telah tersemat dalam hati 
masing-masing. Ari mengeratkan tautan jari mereka ketika 
merasakan angin berhembus, tidak terasa dingin melainkan 
timbul kehangatan yang tercipta sejak tadi. Susi 
menundukkan badannya mengambil sebuah batu kerikil 
yang terlihat sangat unik. 


"Batu nya bagus, saya mau simpan sebagai saksi." Ujarnya, 
memainkan batu berbentuk absurd itu, Ari tak mengatakan 
apapun selain memperhatikan gadis yang telah merebut 
hatinya itu. 


"Saksi karena saya sama bapak baru aja pelukan, tapi 
ngomong-ngomong bapak dari tadi diem aja. Kenapa? Sakit 
perut atau nahan kentut pak?" Tanya Susi ambyar tanpa 
filter, membuat pria itu berdelik tak suka. Wanita ini 
memang pandai merusak suasana yang sendu ini dengan 
kalimat pertanyaan konyol. 


"Kalo saya mau kentut, ya kentut aja. Memangnya ada 
larangan supaya jangan kentut?" Tanya Ari sarkas, Susi 
terkikik mendengar nada kesal dari suara Ari. 


"Gak ada larangan tapi kalo ditahankan jadi penyakit pak, 
tapi kentut bapak bau kan?" 


Ari menghentikan langkahnya membuat Susi pun ikut 
berhenti dan menatap wajah pria manis disebelahnya 
dengan heran. 


"Kenapa pak?" Tanyanya polos, membuat Ari semakin geram 
dengan gadis ini. 


"Kamu bisa gak Sus jangan merusak suasana? Paling bisa 
kamu ngehancurin mood saya, memangnya ada kentut yang 
gak bau? Donald trump aja kalo kentut pasti bau, pakek 
nanya lagi." 


"Hahahahaha..." 

Tawa itu menggema diseluruh sudut, Susi tertawa dan tanpa 
sadar melepaskan genggaman mereka sambil memegang 
perutnya. Saking lucunya melihat ekspresi wajah Ari, gadis 
itu tak hentinya tertawa. Ari yang melihat itu hanya bisa 
mendelik tajam, bagaimana bisa ia jatuh cinta pada gadis 
tengil ini. Orang ya kalo lagi diposisi kayak Susi, menikmati 
setiap detik yang dilalui bersama dengan romantis. Ini 
malah nanyain hal gak penting, emang dasar geblek! 


"Ya siapa tau kan pak, pas lagi kentut malah wangi ayam 
kfc. Mantep gak tuh." Sambil tertawa ia mengatakan hal tak 
masuk akal itu, dan semakin menggemaskan melihat Ari 
seperti sekarang. Tidak salah kan kalau Susi terpesona 
dengan pria berwatak keras tapi menghanyutkan ini. 


"Capek saya ngomong sama kamu Sus, buang tenaga, 
nguras otak. Ngomong sama tiang listrik sana!" Ari 


mendului Susi berjalan, meninggalkan gadis yang makin 
kuat tertawa. Bisa-bisanya Susi merasa bahagia hanya 
dengan membahas kentut, bagi orang normal apa yang 
mereka bicarakan adalah hal gak penting, tapi buat orang 
konyol itu adalah sebuah cara untuk memecahkan suasana 
yang tadi nya mati berubah menjadi riuh ya walaupun cuma 
ada mereka berdua aja sih. 


Susi menyusul Ari dengan sedikit berlari, si kaki panjang itu 
cepat banget kalo jalan jadi Susi menyamakan langkah 
mereka lagi. Ari menatap lurus kedepan, sedangkan Susi 
berjalan mundur berlawanan arah sama orang disebelahnya 
ini. Sesekali dia melirik bagaimana raut wajah Ari, karena 
dirasa sudah kembali normal Susi berniat menggoda Ari lagi. 


"Pak, kalo saya disuruh ngomong sama tiang listrik berarti 
sodara nya bapak dong?" 

Susi melangkah mundur dengan hati-hati, memalukan kalau 
sampai dia terjengkang kebelakang. Pasti Ari akan terbahak- 
bahak menertawainya. Huh! 


"Bukan, tapi sodara kamu!" Jawabnya ketus, tapi tak urung 
membuat Ari kembali menautkan tangan mereka seolah 
mengerti dengan apa yang sedang Susi lakukan. Jalan 
mundur, sungguh Susi gak ada duanya kalo bikin orang 
greget pengen nampol. 


"Ya gak bisa lah pak, kan saya cuma sebahu tingginya. Tapi 
kalo bapak pantes, soalnya tinggi banget. Pasti pernah 
makan tiang listrik ya?" Sambil menaik turunkan alis, jari 
telunjuk Susi bergoyang menunjuk Ari. Pria itu hanya bisa 
menggelengkan kepala heran, kenapa diantara banyak 
manusia dia harus terjebak dengan si lalat satu ini. 


"Terserah kamu, saya makan nasi. Bukan makan pasir kayak 
kamu." 


"Oh kalo saya bukan makan pasir pak, biasanya makanan 
saya itu ulet bulu, cacing sama kecoa. Bapak pernah makan 
juga?" 


Ari menggeram membayangkan sesuatu yang menggelikan 


"Sus, kalo kamu mau buat saya jikik dan muntah, ya kamu 
berhasil. Tapi stop ya bahas hewan gak bertulang itu, 
menggelikan untuk saya." 


"Ah bapak, masa iya takut sih. Mereka kan gak gigit pak, 
apalagi tuh ulet bulu. Lucu." 


"Lucu bapak mu! Mana ada lucu." Tegas Ari, merasa semakin 
geram. Ia kembali berhenti. 


"Ish bapak, gak boleh bawa orang tua. Dosa loh! Nanti saya 
aduin, ditolak jadi mantu." 


Pria itu mendengus menyadari ucapannya tadi tapi tak 
membuat kesalnya menghilang. 


"Ya makanya berenti ngomongin ulet, cacing dan segala 
nenek buyutnya. Kamu ngerusak ketenangan jiwa saya tau 
gak!" 


Susi nyengir tanpa dosa, menampilkan deretan gigi putih 
dan gingsulnya nampak manis dimata Ari. 


"Ciyee yang takut sama hewan vertebrata, ciyee ciye ah 
bapak bisa aja. Saya punya tebak-tebakan, mau jawab gak 
nih pak?" 


"Saya gak mau jawab, makasih. Ayo pulang, udah malem 
banget ini." Ajak pria itu menarik tangan Susi menuju mobil 


mereka, tapi bukan Susi namanya kalo gak bisa buat Ari 
semakin darah tinggi. 


"Saya gak akan pulang sebelum bapak jawab tebakannya, 
sekali aja." Susi mengedipkan matanya, menampakkan 
wajah memelas membuat pria itu tak bisa berkutik. Melihat 
Susi seperti ini ia semakin sayang kan! Aduh, bau-bau bucin 
nih. 


"Yaudah apa? Apa tebakannya?" Tanya Ari, sedangkan Susi 
kembali menampilkan cengiran yang menurut pandangan 
Ari sangat menyebalkan. 


"Bapakkan gak seneng tuh sama cacing, ulet, dan semua 
jenis hewan yang gak punya tulang belakang. Tapi bapak 
punya tuh, satu yang gak ada tulang tapi bisa keras kalo 
dipegang?" 


Belum sempat Ari mencerna ucapan Susi, gadis itu sudah 
lebih dulu merebut kunci kemudian berlari masuk kemobil 
dengan wajah merah, lalu tertawa terbahak-bahak 
membayangkan wajah melongo boss nya. Menyenangkan 
bisa bercanda dengan orang yang kamu sayang tanpa perlu 
melibatkan hal mewah, karena gak semua orang 
menginginkannya. Kadang menghibur seseorang gak perlu 
dengan kemahalan, sekedar ucapan pun bisa meringankan 
beban orang lain dengan cara bercanda tanpa menyinggung 
apalagi menyakiti. 


Pada dasarnya, kalo kamu gak bisa membuat orang lain 
terpukau karena kepintaranmu, maka pukaulah mereka 
dengan kekonyolan. 


Ari yang tertegun sejenak, menyadari kalau itu bukan lah 
teka-teki melainkan pertanyaan absurd yang dilontarkan 
Susi akhirnya berteriak kesal. 


Bisa-bisanya gadis itu memiliki pemikiran mesum tingkat 
dewa gini, ya ampun! Susi normal loh pak, dia udah dewasa 
dan segera minta dihalalkan kalau udah pas waktunya. 


Special thanks to "mah reader", aku gak nyangka 
kalo cerita absurd ini bakal dibaca banyak orang. 
Buat aku terharu, makasih ya kalian semua yang 
udah baca. Meskipun gak ngasih vote, tapi dengan 
melihat seberapa banyak orang baca disetiap part, 
aku udah seneng banget 

Aku gak nyangka! Padahal buat cerita mereka ini 
cuma karena lagi seneng aja sama cerita humoris, 
dan pengalamanku sama suami yang suka bercanda. 

Terimah kasih banyak 

Bagi yang nge-vote dan komentar, aku bahagia 


membalasnya. Sangat! Bahkan suamiku aja ikut 
bengek ngeliat aku nyengir sendiri, maaf untuk 
terlambat update karena kaki ku baru aja ketusuk 
cinta eh-kaca akibat kelalaian, jadi mager gitu. 


Ciye aku ngerasa jadi penulis sesungguhnya 


Iloveyou, Suamiku 

Iloveyou juga lah buat kalian, terima kasih. Segenap 
ucapan terima kasih dari keluarga kuaci dan permen 
yang selalu harmonis, manis dan romantis 


Obrolan Singkat 


Setelah malam yang panjang mereka lalui bersama, 
hubungan keduanya terlihat sangat abnormal dari biasanya. 
Bahkan bisik-bisik para tetangga yang mulai terdengar 
disetiap sudut kantor pun menjadi hal yang paling 
menyenangkan dilakukan oleh para karyawan kurang 
kerjaan yang doyan ngerumpi soal pak boss, minta phk! 

Tak terlebih juga pada tiga orang dihadapan Susi sekarang, 
pasalnya tadi pagi Ari dengan posesif memeluk pinggang 
Susi ketika berjalan melewati lobi sampai dibilik wanita itu. 
Seolah takut kalo Susi bakal hilang atau diculik genderuwo, 
padahal Susi lebih serem dari mak lampir. 


Ini bukan pertama kali mereka memasuki kawasan 
perusahaan bersama, dan juga hal yang terjadi pagi tadi 
sudah lama tak terlihat. Jadi wajar dong kalo para-para 
lambe turah menjadikan kedua orang itu sebagai hot gossip. 
Dan disinilah Susi, berada ditengah tiga kampret lainnya 
yang gak kalah kepo. 


"Jadi gimana mbak? Apa goyangannya mantep?" Arifin 
berkata sambil menggigit roti lapis isi telur dan sayur- 
mayur, mayonaise dan saos, yaelah tinggal sebut sandwich 
aja susah. 


Winda meniup telapak tangannya berkomat-kamit lalu 
memukul kepala pria buntal itu dengan kekuatan tenaga 
dalam. 


"Heh buntelan, lo kalo ngomong bisa gak disaring dulu? Lo 
kira mereka goyang-goyang, ngapain hah? Aerobik? 
Jogging? Mulut sama pantat, sama!" 


Gadis itu mengibaskan rambutnya kesal, dan meniup poni 
yang menutupi mata. Sedangkan Arifin mengusap bekas 
pukulan Winda, tersengih lebar tanpa dosa. 


"Tapi beneran ya mbak, posisi kalian gimana? Mbak diatas 
apa dibawah? Gaya samping gak nih." 


Giliran Rani dan Susi yang menyemburkan air minum 
bersamaan, mendengar ucapan vulgar gadis tengik satu ini 
dengan tatapan horor. Bisa-bisanya dia berkata se- 
gamblang ini tanpa merasa bersalah telah ditatap sepuluh 
pasang mata dengan melotot. 


"Ya Tuhan, lo sama Arifin begonya maksimal. Bangke lo 
berdua emang ya." Sembur Rani mendelik tajam kearah 
Winda, disambut tatapan geli dari sahabatnya itu. Susi tak 
mampu | menyembunyikan rona merah diwajahnya, 
membayangkan hal mesum seperti itu ternyata 
mempengaruhi kewarasan. 


"Gue gak ngapa-ngapain sama boss, lagian imajinasi lo 
berdua kotor banget. Gue masih perawan kali." Ucapan Susi 
sukses menarik perhatian karyawan lainnya dengan senyum 
masam. 


"Ah masa sih mbak, umur udah dewasa gini masa belom 
pernah digrepek sama cowok." Goda Winda bersiul-siul, Rani 
hanya mampu menggelengkan kepala tak percaya. Arifin 
tak mampu menahan decakannya, membersihkan sisa saos 
yang dipinggir bibir dengan tissu. 


"Lah, emangnya gue jablay? Yang harus bagi-bagi sama 
cowok hidung bagong? Ogah! Ngapain sih pada mikir kalo 
pacaran sama cowok harus ngasih keperawanan, 
membuktikan kasih sayang itu gak harus dengan badan. 
Setia dan belajar memahami diri masing-masing aja udah 
cukup, kalo tahan ya alhamdulillah. Kalo kagak, berarti 


bagus dong. Jauhin dari cowok begitu, mereka gak rugi 
modal ngencrot doang. Yang cewek rugi seumur hidup, nanti 
kalo udah kejadian bilangnya cowok salah. Padahal sama- 
sama mau, kan goblok!" Ucapan panjang lebar Susi 
membungkam semua orang yang disana termasuk Arifin, 
mau nyuap nasi padang milik Winda gagal jadi ketahuan 
dan kena geplak nganggur lagi. Mana ngambil daging 
rendangnya gede lagi, mampus! 


Rani mengangguk-ngangguk seolah ngerti dengan arah 
pembicaraan Susi, sampai menelan ludah sendiri. 


"Lo bertiga ngerti gak sih omongan gue?" Tanya Susi geram, 
melihat reaksi ketiga orang ini ia tahu bahwa tak ada yang 
paham. 


"Gue sih gak paham mbak, tapi kalo nasi gulai kakap. Kita 
bicarakan baik-baik." 


"Paham kok mbak, maksudnya jangan mudah tergoda sama 
cowok bagong kan?" 


"Kalian ngomong apasih? Berasa belajar bahasa planet gue." 


"GOBLOK!" Kompak ketiga nya meneriaki Winda, selain 
mesum gadis itu juga lemot. Susi menggelengkan kepala, 
setidaknya itu adalah prinsip yang diajarkan oleh orang 
tuanya sejak dulu. Bahwa seorang gadis memiliki sesuatu 
yang tak dimiliki pria, dan itu adalah hal yang sangat 
pantas untuk dijaga kehormatannya. Susi hanya mesum 
secara imajinasi dan sering membayangkan hal biru, tapi 
tidak dengan tindakan yang diluar batas apalagi sampai 
berniat merusak diri sendiri. 


Meskipun ia kolot tak pernah menjalin hubungan dengan 
siapapun, tapi ia memahami satu hal yaitu kepercayaan itu 


mudah didapat tapi menjaga agar tetap dipercaya itu 
sangatlah sulit. 


"Kalian disini ngapain? Gak makan siang?" Suara bariton 
nan berat itu menggema, membuat keempat orang yang 
sedang terduduk dilantai itu kompak menoleh horor kearah 
pintu. 


Ketiga manusia lainnya menelan ludah kesat, berasa ada 
pasir  ditenggorokan melihat sosok Ari sedang 
memperhatikan mereka dengan tatapan yang sulit untuk 
diartikan. Tak teruntuk Susi yang dengan santai 
membereskan makanannya, lalu bangkit untuk mencuci 
tangan. 


"Saya udah makan kok pak. Kalo mau nawarin makan, 
mending eskrim aja. Pencuci mulut." 


"Dimana?" Tanya Ari sambil menatap lurus gadis itu. 


"Apanya dimana?" Susi menepuk pundak Arifin agar 
berhenti melongo melihat interaksi kedua orang 
dihadapannya tersebut. 


"Kedai eskrim nya dimana?" Ari memandangi wajah Susi, 
tatapan yang sering kali terlihat namun kali ini sangatlah 
berbeda. Sangat memuja! 


"Nanti saya tunjukkin, ayo pak." 

Mereka berdua meninggalkan ketiga temannya yang 
terdiam, seolah yang terjadi barusan hanyalah mimpi. 
Melihat bagaimana kedua orang itu berbicara tanpa saling 
membalas dan teriakan sungguh hal aneh, dan bayangan 
kalau tadi pagi seluruh penduduk bumi gempar karena Ari 
memeluk pinggang Susi memang benar adanya. 


"Bau-bau bucin mulai tercium nih." 


"Akan ada dangdutan dikantor kita nanti." 


"Malam pertama dan wik-wik akan menjadi hal 
menegangkan sedunia." 


Saya Kamu dan Eskrim 


Ari memarkirkan mobilnya dipinggir jalan, dibantu kang 
parkir yang setia dengan rompi orange, topi kang bakso 
serta merta pluit yang mungkin udah berabad-abad belom 
pernah dicuci. Pria itu keluar dari mobil, setengah berlari 
untuk membuka pintu untuk Susi. Ini pertama kali dia 
memperlakukan gadis itu dengan sikap manis, tapi 
percayalah bahwa semuanya terjadi tanpa disengaja. Seolah 
gerak tubuhnya sudah diatur sedemikian rupa agar 
melakukan hal manis terhadap wanita yang kini sedang 
tersengih hingga ketelinga tersebut. Susi tersenyum, tak 
pernah seramah dan semanis ini sebelumnya. Hanya 
teruntuk Ari seorang dia sanggup tertawa bahagia, asalkan 
lelaki ini tetap dalam jangkauannya. 


Mereka berjalan beriringan, Ari sengaja melambatkan 
langkah agar Susi berada dihadapannya. Bukan tanpa 
alasan, karena kemeja putih Susi menampakkan 
pemandangan yang membuat pria itu mendengus. Untung 
ia cepat sadar akan hal itu, jadinya sekarang ia mengiringi 
kemana langkah Susi tertuju. Sebagian tempat sudah penuh 
ditempati beberapa pasangan remaja, dan keluarga yang 
sedang menikmati dinginnya eskrim disiang hari. 


Sesampainya didepan estalase, Susi segera meminta dua 
mangkuk dan memilihkan sendiri tanpa bertanya pada Ari. 
Pria itu hanya bisa menatap semua gerak Susi tanpa berniat 
mengganggu, menyadari ada beberapa pasang mata yang 
melihat jiplakan baju gadis tengil itu Ari melepaskan jas, 
memasangkan pada tubuhnya. Membuat Susi terkejut tapi 
seolah mengerti alasan kenapa bossnya memakaikan jas 
tersebut, ia melanjutkan memilih minuman meleleh 
tersebut. 


"Bapak mau nambah rasa coklat gak?" Tanya Susi, sambil 
meletakkan miliknya keatas nampan yang dipegang oleh 
pelayan. Ari memandang deretan eskrim, kemudian 
menunjuk wadah yang bertuliskan durian. Susi mengerti 
pilihan boss nya, mengambil beberapa sendok untuk 
menambahkan variasi punya Ari. 


Ari yang mengedarkan pandangan menemukan tempat 
untuk duduk, selesai Susi mengambil eskrim mereka. Ia 
langsung membawa nampan yang dipegang Susi, dan 
memeluk pinggang Susi tanpa aba-aba. Sama seperti tadi 
pagi, Susi merasa kelabakan sendiri sudah membiarkan Ari 
menyentuhnya, meskipun berlapis baju tapi tetap saja ia 
merasa malu. Rona merah itu tak bisa menutupi kalau ia tak 
lebih dari sepasang remaja yang sedang jatuh cinta. 
Keduanya duduk saling berhadapan, Susi mengambil 
mangkuk miliknya dan mulai menyendokkan sedikit demi 
sedikit. Berbeda dengan Ari, pria itu tengah membalas 
pesan diponsel lalu meletakkan benda pipih tersebut. 


Awalnya mereka sangat menikmati rasa manis dan gurih 
dari eskrim, sampai pada saat kedua mata Susi melihat satu 
keluarga yang lagi tertawa, bercanda kemudian saling 
berpelukan bersama anak-anak mereka. la ikut tersenyum, 
bayangan kalau suatu saat ia juga akan bekeluarga 
sungguh nyata. Membuat matanya berkaca-kaca, siapakah 
pria yang akan menemani hari tuanya nanti. Meskipun 
hanya ada satu orang yang sekarang sedang bersamanya, 
Susi tak bisa berharap banyak. Apalagi jika teringat bahwa 
lelaki ini memiliki hubungan yang tak seharusnya dirusak. 
Susi jadi merasa bersalah. 


"Kapan ya bisa nikah, saya pengen punya keluarga kayak 
mereka. Punya dua anak, sepasang cowok cewek. Terus 
jalan-jalan, makan dan liburan bareng." Ucapnya tanpa 


sadar, Ari yang sejak tadi memperhatikan mimik wajah Susi 
hanya bisa menatap dalam kedua mata itu. 


"Saya pengen loh pak nikah, punya keluarga sendiri. Gak 
kasian apa kalo seumur hidup cuma kerja begini aja?" Gadis 
itu menjauhkan mangkuk eskrimnya yang telah mencair, 
dan menatap balik wajah Ari. 


Ari menyandarkan tubuhnya, memainkan sendok, memutar 
lalu mengetukkan benda itu kemeja. 


"Kapan?" Singkat, padat dan gak jelas. Susi menaikkan 
alisnya tak mengerti. 


"Bapak bisa kan, kalo nanya itu jangan sepotong kata aja. 
Kapan apa? Heran punya majikan gini amat." 


"Kapan kamu mau nikah?" Pertanyaan itu tanpa basa-basi, 
begitu jelas sampai raut wajah Susi melongo. 


"Gak tau, kalo sampe sekarang aja belom ada calon gimana 
mau nikah. Sama bapak gak mungkin, nanti dikata pelakor 
pula." Susi berkata benar soal itu, ya berharap aja dulu 
siapa tahu terkabul kan. 


"Kalau kamu bilang gak tahu, gimana saya bisa memastikan 
kapan lamar kamu Sus. Saya butuh kepastian, bukan alasan 
ataupun sekedar obrolan kosong." 


Jlebb! Sakit ya, gak ada yang nusuk tapi kok nyesek sih. Ini 
bukan soal omong kosong, tapi Susi gak mau dikatain 
pelakor sama tunangan mu pak. 


"Saya sama bapak itu bukan sekedar omong kosong, tapi 
kenyataan yang sulit untuk diluruskan. Gimana saya mau 
berharap lebih kalo bapak sendiri aja masih punya 
tunangan." 


Lebih baik bicara terus terang kan, Susi bukan seorang 
gadis yang bisa menutupi apa yang memang harus 
diungkap. Karena sudah sepantasnya dia memprotes 
hubungan seperti apa yang sedang mereka jalani sekarang, 
lucu sekali jika semua ini harus disebut roman picisan yang 
sama persis dengan novel. 


Ari menghentikan permainan hampa sendoknya, menatap 
dalam kedua mata Susi. Tidak pernah ia merasa seyakin ini, 
apalagi mengingat pertunangan dengan Chika itu hanyalah 
bentuk rasa bersalah dan pemaksaan kehendak orang tua 
Ari. Jika saja mereka tahu bahwa putra mereka telah 
mendapat tambatan hati, tentu restu akan mudah didapat. 
Pria itu meraih kedua tangan Susi dan menggenggamnya, 
menyalurkan kehangatan dan getaran yang kian kuat 
mengguncang hati. 


"Saya tahu, saya sangat paham maksud kamu. Saya gak 
akan marah atau pun minta waktu untuk kamu menunggu 
lagi, setelah kita ketemu dengan orang tua saya. Kita akan 
membicarakan tentang pernikahan, lima tahun cukup kan 
buat saya menunggu kamu Sus?" 


Gadis itu memandangi genggaman Ari dengan mata 
berlinang, entah perasaan apa lagi ini. Berhasil menyentuh 
relung hati paling dalam, menenggelamkannya pada cinta 
yang sangat luas. 


"Tunangan bapak gimana?" 


Ari mengangkat genggamannya, menempelkan tangan 
mungil Susi kepipi. 


"Saya pernah mencintai dia sepenuh hati, berencana 
membangun rumah tangga impian bersama tapi takdir 
berkata lain. Belum sempat semua itu terjadi, dia 
meninggalkan saya tanpa alasan. Kemudian kembali dan 


memohon agar hubungan ini berlanjut, tapi bukan itu yang 
terpenting Sus. Saya mencintai kamu sejak dulu, bilang saja 
saya mengkhianati Chika. Karena perasaan ini telah lama 
tumbuh, tapi saya tidak bisa memutuskan Chika begitu saja 
dengan alasan klise yang mungkin akan melukai dia, meski 
pada akhirnya dia yang melukai saya. Yang jelas, 
sepenuhnya hati saya untuk kamu sekarang. Saya 
mencintai kamu sejak pertama kali kita berkenalan, 
keadaan yang membuat saya tidak bisa mengatakan semua 
in. Kamu percayakan sama saya?" 


Sepanjang hidup Susi mengenal Ari, ini adalah pertama kali 
pria itu berkata panjang lebar tanpa membahas pekerjaan 
atau meneriakinya. Air mata Susi mengalir perlahan, dia 
seorang wanita normalkan? Disaat ada seorang pria yang 
menyatakan cinta pada mu, tanpa menutupi masa lalu. 
Bahkan Ari termasuk pria sejati, karena selama mereka 
bersama dalam hubungan kerja tidak pernah sekalipun 
membahas hal lain. Menggoda apalagi membuat Susi 
direndahkan sebagai wanita, dia sangat menghormati dan 
menjaga Susi meski sering kali membuat kesal. Melihat dan 
mendengar kalau pria ini mengatakan cinta, meminta 
kepercayaan pada Susi sungguh hal yang pantas untuk 
ditangisi. 


"Kalo saya nolak, gaji saya dipotong gak pak?" Ujar Susi 
penuh sesal karena merusak momen berharga ini, sial sekali 
mulut julid wanita itu. 


"Jangan buat saya marah Sus, kamu paling pandai merusak 
momen saya." 


Susi dan Ari tertawa bersama, namun tak membuat mereka 
canggung untuk menampilkan kemesraan ditengah 
keramaian. Eskrim yang telah mencair, jadi saksi atas 
resminya hubungan mereka. Ari melambaikan tangan pada 


waitress untuk memesan makanan lain, dan menghabiskan 
separuh hari ini dengan saling menatap dan berdebat. 


Meski belum jelas kemana arah mereka akan berjalan 
menuju kebahagiaan, tapi menikmati waktu bersama 
sekarang sudah lebih dari cukup. Jodoh siapa yang tahu, 
kalau memang mereka ditakdirkan berjalan bersama, mau 
sejauh apapun perjalanan akan tetap sampai pada 
persimpangan yang sama. 


Susi mencoletkan eskrim cair kepipi Ari, namun ia tak 
membalasnya melainkan hanya tertawa sambil mengusap 
bekasnya yang terasa lengket. 


"Udah ya, saya gak akan tanggung colet kamu pakek 
eskrim. Saya tuang semua kerambut kamu." 


"Coba aja kalo berani, bapak saya penggal burungnya." 


Susi beranjak cepat pergi keluar, meninggalkan Ari yang 
menganga. Lagi-lagi gadis itu membuatnya tertegun, lain 
kali ia harus mengajari otak mesum Susi agar tobat. Bahaya 
kalau sampai dia berani bercanda seperti itu bersama pria 
lain. 


Somay dan kita 


Jari-jemari itu saling bertautan, menggenggam erat takut 
jika akan ada badai setelah hari ini tapi keyakinan pada 
sang takdir juga tidak bisa disepelekan. Ari tersenyum 
melihat gadis-nya berceloteh mengenang masa-masa kuliah 
mereka dulu, awal perkenalan yang sangat klassik bagi 
mahasiswa baru. Mereka tidak menyangka akan menjadi 
akrab seiring waktu berjalan, sering menghabiskan waktu 
dan mengerjakan tugas bersama ternyata menumbuhkan 
benih cinta diantara mereka. Saat itu Ari tidak bisa 
meninggalkan Chika yang sudah lama menjadi kekasih, 
alasan kenapa ia dengan mudah merasa nyaman dengan 
Susi adalah, gadis itu selalu bisa membangkitkan semangat 
saat lelah menghadapi kesulitan pada masa kuliah, apalagi 
dia dengan tidak tahu malunya sering kali membuat Ari 
kelabakan dengan candaan konyol dan mesum. Sejak dulu, 
Susi tidak pernah berubah kecuali penampilan fisik yang 
semakin dewasa, bahkan tinggi badanpun Ari yakin kalau 
gadis itu tak bertambah satu senti pun. Rambutnya yang 
diikat kuncir kuda adalah ciri khas Susi dari dulu, orang 
bilang jika ingin melihat sebuah konsisten dalam diri 
seseorang maka lihatlah penampilannya. Mereka selalu 
memiliki ciri sendiri yang menandakan diri mereka, bahkan 
sering kali tanpa sadar mereka membuat orang lain hafal 
dengan penampilannya. Begitu juga Susi yang tak pernah 
lepas dari kuncir kuda, jam tangan yang entah sudah 
berapa kali ganti batre. Ia lebih menyukai barang murahan, 
tapi ketika ia kenakan sama seperti barang mahal, ia selalu 
tampil elegan sebagai wanita karir yang dewasa. Sosok 
itulah yang membuat Ari jatuh cinta sedalam-dalam nya. 


Tangan pria itu terulur untuk membenahi poni Susi yang 
menutupi mata, gadis itu sangat tak peduli dengan cuaca 
yang masih panas. la terlalu bersemangat memilih jajanan, 


sebuah hobi yang mungkin hampir dimiliki setiap orang. 
Jajan, menghabiskan uang hanya untuk makanan murah 
meriah tapi menggugah selera adalah kebiasaan Susi dari 
dulu. la pecinta siomay kelas tinggi, satu porsi tak akan 
cukup. 


"Bapak gak mau makan somay nih? Saya beliin deh seporsi 
lengkap." Tawar Susi pada lelaki yang sibuk mengelus 
tangannya itu dengan wajah berbinar. 


"Saya udah kenyang, kamu aja yang makan. Atau gak 
bungkus untuk anak-anak yang lain." 


Wanita itu mengangguk, lalu kembali bicara pada tukang 
somay yang tersenyum masam melihat wajah bucin Ari. 
Melihat semua perlakuan Ari yang sesekali membenahi jas 
ditubuh Susi, membuatnya beranggapan bahwa kedua 
orang ini pasangan pengantin baru. 


"Mang, makan disini satu porsi ya. Bungkus tujuh porsi lagi." 
"Oke, yang makan disini pedas gak?" 


"Pedas mang. Banyakin kecap juga ya." Lelaki paruh baya 
itu mengangguk, mulai membuat pesanan Susi. 


"Ayo sini pak duduk, berdiri aja gak pegel tuh kaki. Nanti 
dikira ambeien loh berdiri terus." Seloroh Susi sambil 
mengajak Ari duduk dibangku plastik yang disediakan. 


Ari hanya mengikuti, tak mau banyak bicara untuk 
membalas ucapan gadis itu, tahu sendiri lah ya gimana Susi. 


Jalan semakin ramai karena waktu sudah hampir menjelang 
sore, kendaraan pribadi banyak yang melintas, bahkan 
suara klakson saling bersahutan tapi tak membuat mereka 
merasa terganggu sedikit pun. 


Susi memandangi wajah Ari yang kini tengah menatapnya, 
dalam diam kedua orang itu saling memberikan kekuatan 
pada diri masing-masing bahwa semua akan mudah jika 
mereka bersama. Semakin lama, semakin terasa sesak 
didalam dada Susi. Melihat tatapan cinta yang begitu besar 
dari kedua mata itu, sungguh membuatnya takut 
kehilangan Ari. Rasanya ia tak akan sanggup menghadapi 
kenyataan jika takdir dan jodoh tidak mempertemukan 
mereka, sekilas kenangan yang sedang mereka ciptakan 
sekarang pasti akan meninggalkan denyutan nyeri yang tak 
tertahan. 


Ari mengusap sebelah pipi Susi, tersenyum seolah 
mengetahui ketakutan gadis itu. Susi hanya bisa termangu, 
ya dia memang setakut itu jika ternyata Ari bukan untuk 
dirinya. 


"Kalau kamu takut kehilangan saya, maka saya jauh lebih 
takut kehilangan kamu, Sus. Sesulit apapun nanti, ketika 
kita dihadapkan dengan masalah, tolong percaya bahwa 
kita bisa menyelesaikan semuanya tanpa harus 
meninggalkan. Hmm?" 


Ari mengatakan itu dengan suara yang sangat halus dan 
penuh kemantapan, ia tidak ingin gagal kedua kali. Cukup 
Chika yang meninggalkannya tanpa alasan, jangan Susi. 
Kalaupun suatu saat gadis itu pergi dari kehidupannya, Ari 
tahu kemana ia harus menemui Susi. 


"Saya cuma gak sanggup nerima kenyataan kalo 
seandainya kita bukan jodoh pak, kejadian yang kita pernah 
lewati hanya akan jadi kenangan yang nyakitin saya nanti." 
Susi membalas elusan tangan Ari diwajahnya, mereka 
kembali terdiam meresapi kehangatan yang tersalur. 


"Saya gak bisa menjanjikan kamu apapun selain hati, 
makanya saya mohon sama kamu untuk tetap berada 
didekat saya sampai kapanpun. Bisakan?" 


"Bisa, asalkan bonus dan jabatan saya naik." Susi 
mencengirkan gigi putihnya, membuat Ari tertawa. Memang 
dasar sudah kebiasaan dan tabiat gadis itu membuat 
keadaan semakin runyam, gemas dengan ucapannya Ari 
mencubit kedua pipi tirus Susi menarik lalu menaik 
turunkannya. Sudah lama dia ingin melakukan ini, sekarang 
baru kesampaian. Ada-ada sajakan tingkah Susi. 


"Hahahahahaha.." Tawa Ari sepeti alunan melodi yang indah 
ditelinga Susi, bahkan rasa kesal dan nyeri akibat cubitan 
pria ini sirna dalam sekejap. Melihat lelaki itu tertawa lepas 
mengurungkan niatnya untuk membalas perlakuan Ari. 


"Ketawa aja teros pak, ketawa. Menistakan saya itu memang 
enak ya pak, tuh ada daun singkong nempel digigi bapak." 
Sontak Ari menghentikan tawanya, kemudian merengut 
karena sadar ia bahkan tidak makan daun singkong. 


"Hahahahaha..." Giliran Susi yang terkikik geli, jabatan aja 
yang tinggi. Tapi kalo udah berhadapan sama Susi tetap aja 
Kalah jauh Ari. 


"Dek, somay nya." Lelaki itu meletakkan piring keatas 
bangku kosong yang berada ditengah-tengah kedua anak 
manusia ini. 


"Iya mang, makasih." 


Susi mengambil piring itu dan mulai menyuapkan satu demi 
satu pentol yang dibuat dari ikan itu kemulut, Ari mengusap 
puncak kepala Susi. Entah sihir apa yang diberikan oleh 
gadis itu hingga semua yang dilakukan oleh Susi seolah 
membuatnya terpesona, lagi makan somay pun pak boss 


semakin cinta. Gak ada laki-laki kek begini didunia nyata, 
kecuali suami saya! 


"Hati-hati keselek, tetangga saya ada yang meninggal 
Karena makan somay." 


Susi melotot, mendelik horor kearah Ari. 


"Bapak jangan ngadi-ngadi, mana ada orang mati gara-gara 
makan somay." 


Ari menahan tawanya geli, melihat mimik wajah Susi yang 
kesal. 


"Ada, orang dia makan somay ditengah jalan. Pas lampu 
hijau lagi, almarhum lah." 


"Hush! Bapak ih, sembarangan kalo ngomong. Gak papa 
saya mati, bapak jadi duda sebelum kawin. Mau?" Tunjuk 
Susi menggunakan garpu kewajah lelaki itu, tidak 
terpengaruh Ari malah tertawa. 


Membuat orang-orang didekat mereka tertarik untuk melirik 
apa yang sedang keduanya bicarakan hingga tertawa 
seperti itu. Susi mendengus melanjutkan makannya, karena 
Ari tak kunjung berhenti tertawa ia menyuapkan pentol 
somay kemulut pria itu. Membuat kuah kacang sedikit 
mengenai pinggir bibirnya, Ari yang terkejut hanya bisa 
terdiam sambil ngunyah makanan. 


"Nah kan kalo diem enak, bapak kalo ketawa serem ya. Jadi 
mending diem, soalnya jantung saya maraton terus dengar 
suara ketawa bapak. Dicancel mati muda nya, belom kawin 
soalnya." 


Susi cengengesan melihat Ari yang masih mengunyah 
somay, dan mengambil tissu yang tersimpan disaku rok nya 


untuk mengelap sisa bumbu kacang dibibir Ari. 


Waktu seolah berhenti disana, ketika Susi dengan gerakan 
teratur membersihkan bumbu itu dari bibir Ari. Pria itu 
menelan habis makanan, dan fokus pada wajah mulus Susi 
yang tak pernah tersentuh make up tebal. Bahkan tanpa 
memoleskan bedak, gadis itu sudah terlihat sangat cantik. 
Susi yang juga terpana pada ketampanan Ari merasa perih 
ketika boss nya itu meniup mata dengan kencang. 


"Jangan coba-coba kamu ambil kesempatan ya, saya gak 
mau berdosa dicium kamu." 


Susi memejamkan mata sejenak, dan meremas kuat tissu 
ditangannya. Lalu melirik tajam wajah Ari. 


"Bisa gak bapak jangan merusak khayalan saya huh?! Baru 
juga mau nyentuh rahang seksinya bapak, udah dikacau 
duluan." Seru Susi tak terima dengan perlakuan Ari. Bisa- 
bisanya pria itu tahu segala hal yang berada dalam kepala 
Susi. 


"Saya gak mau kamu bilang khilap lagi, nanti kalo udah sah, 
jangankan rahang seluruh badan pun oke." 


Waw. Emejing! 


Susi tersenyum masam, membayangkan bagaimana isi 
dalam kemeja Ari dan celana bahan itu sungguh membuat 
pipinya terasa panas. Memalukan banget kamu Susi! Bukan 
yang cowok mesum, tapi Susi sendiri. Ya allah! 


Ari mengacak kepala gadis itu membuyarkan lamunan 
singkat dan membahana itu, sepertinya Ari memang 
diwajibkan merugiah kepala Susi agar berhenti berimajinasi 
liar. 


"Ahh bapak, saya kan jadi bablas ngayalnya. Ayo yok pak 
nikah, biar halal dan sah." 


Tukang somay tertawa melihat rengekan Susi seperti anak 
kecil. Ngajak nikah kayak mau beli permen, ayo ayo aja. Gak 
tau apa tanggung jawab semakin besar setelah nikah. 


Ari meraih tangan Susi dan menciumnya. Dikit sih, tapi 
meleleh. 


"Iya nanti kita nikah ya, kamu jangan mesum-mesum 
makanya. Kita jaga diri sama-sama, oke?" 


Sisi lain dalam cerita 2 


Wanita itu bersandar dipintu kulkas dengan nafas berat, 
pukulan yang bertubi-tubi ia terima sungguh menyesakkan. 
Sekarang bukan hanya fisiknya yang terluka, tapi jiwa Chika 
juga hampir mati dalam setiap hentakan yang dia terima. 
Air mata itu mengalir tanpa suara, seolah kesunyian malam 
tak bisa dirusak ketenangannya oleh isakan gadis malang 
itu. Penampilannya sungguh tidak baik-baik saja, lengannya 
terdapat bekas cengkraman yang membiru, ditambah lagi 
wajahnya yang terluka, goresan benda tajam pun nampak 
mengerikan. Chika menekuk kakinya memeluk diri sendiri. 
Hatinya semakin sakit membayangkan bahwa hari-harinya 
tidak akan pernah berubah, akan terus dipenuhi rasa sakit 
dan pukulan. Sedalam itukah kebencian yang tersimpan 
dalam hati orang-orang disekiling Chika. Tidak adakah satu 
dari mereka yang memahami bahwa ia juga manusia biasa, 
butuh kasih sayang. Ah ya, bukan hanya cinta tapi juga 
dukungan dalam setiap tindakannya. Tapi keputusan yang 
dulu ia ambil ternyata begitu menyiksa, hingga saat ini 
kehidupan mereka berubah drastis. 


Kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan sirna dalam 
hitungan hari, cinta yang bersemi mati tak berbekas. 
Bahkan tawa yang pernah singgah dibibir itu telah lama 
pudar, sulit untuk mengembalikan apa yang telah hancur. 


Tangisan pilu penuh rintihan itu memekakkan telinga bagi 
siapapun yang mendengar, sekarang ia ingin melepaskan 
belenggu tajam itu. Ranjau yang telah menyakitinya hingga 
tak sanggup lagi untuk bangkit. Gadis itu menarik rambut 
indahnya kesal, menjambak mahkota yang telah berantakan 
itu histeris. 


Setelah pengorbanannya untuk menyelamatkan pria yang 
dicintai dari kehancuran, kini Chika harus menanggung 
beban itu sendirian. Dibalik senyum manis yang selalu 
terlihat, ada banyak luka yang tersembunyi. 


"CHIKA!!! BUKA PINTU SIALAN INI, CHIKA!" Teriakan itu 
menggema menghentikan tangisan wanita itu, ia 
mengangkat kepala dan menatap nanar pintu yang tengah 
digedor sekuat tenaga oleh orang dibaliknya. Ia tak bisa lagi 
menahan semua kesakitan ini sendiri, ia ingin mendapatkan 
apa yang memang seharusnya menjadi milik Chika. 

Dengan sisa tenaga yang ada, ia berpegangan pada pintu 
kulkas dan bangun untuk membuka pintu. Suara itu 
semakin kuat berteriak, kalau saja satu menit lagi Chika tak 
membuka pintu itu maka ia yakin akan ada pendobrakan 
sengaja. 


Wanita itu tak memiliki suara lagi untuk menyahut, ia hanya 
bisa mengusap bekas air mata dan merapikan baju yang tak 
layak pakai lagi ini. Perlahan ia membuka kunci dan 
memutar knop pintu, belum sempat terbuka sepenuhnya 
pintu itu telah lebih dulu didorong paksa hingga membuat 
tubuhnya ikut mundur. 


"Chika! Kamu. .." Pertanyaan itu harus berhenti saat kedua 
mata tajam itu melihat keadaan gadis dihadapannya kini 
sangat memprihatinkan. Tatapan itu menggelap dan penuh 
kemarahan, bagaimana bisa gadis itu mengalami kekerasan 
seperti ini. Dan kenapa? 


Orang itu adalah Ari, ia meraih tubuh Chika kedalam 
dekapannya. Membiarkan wanita itu menangis, lalu tanpa 
berkata apapun Chika menangis sejadi-jadinya. Meluapkan 
segala perih dan lelah yang tengah ia rasakan, karena 
cintanya pada Ari lah, dia rela meninggalkan pria ini tepat 
disaat pernikahan tinggal menghitung hari. Ketika itu ia 


mengetahui bahwa ibu tirinya berniat memanfaatkan Ari, 
sebagai calon suami dan menantu pria itu pasti akan 
menuruti apapun keinginan orang tua Chika. Tapi bukan itu 
alasannya, pria itu tidak tahu bahwa keluarga Chika tidaklah 
sebaik yang selama ini dia kenal. la mencintai Ari dengan 
tulus, bahkan rela mengorbankan hati dan perasaan Ari 
hanya agar pria itu tak terjebak dalam lingkaran setan 
dikeluarganya, dan sekarang ia harus menerima resiko dari 
keputusan itu. Dia dibuang oleh ibunya, ayah Chika 
meninggal kecelakaan dan adik tiri yang selalu menuntut 
uang bahkan nyaris membunuh Chika kalau saja 
keinginannya tak dipenuhi. Tapi ada satu hal yang tidak 
akan pernah sanggup ia katakan pada siapapun, kalau 
dirinya tidak lagi se-suci itu. 


Ari mengeratkan pelukan mereka saat merasakan bahwa 
tangisan Chika semakin keras, bayangan saat tangan laknat 
itu menodainya membuat Chika menggigil. Bohong jika 
selama ini ia tidak mengalami trauma yang memilukan, 
karena kejadian itu dia jadi takut kegelapan. Dan mulai 
menjadi orang yang tertutup, sekarang ia hanya memiliki 
Ari sebagai sandaran. Dia kembali pada Ari karena merasa 
tidak akan ada lagi yang berani memanfaatkan kebaikan 
pria itu, bahkan ibunya sekalipun. Meski terdengar egois 
karena dia telah melukai Ari, tapi bukankah sejak awal lelaki 
itu sudah menjadi miliknya. 


"Tolong jangan bohongi aku lagi, katakan apa yang terjadi 
selama ini Ka?" Ari melerai pelukan mereka, berharap kalau 
gadis itu mau menceritakan kejadian yang sesungguhnya. 
la lelah harus menunggu kapan waktu yang tepat, ini bukan 
pertama kali ia menemukan Chika dalam keadaan 
mengenaskan. Bohong kalau hatinya tidak sakit melihat 
wanita itu seperti ini, Ari bahkan tidak bisa menahan gejolak 
kemarahan yang sejak tadi minta diluapkan. 


"A aa aku gak bisa cerita sekarang Wan, kamu tahu kalau 
sekarang bukan waktu yang tepat." Suara itu sangatlah 
pelan tapi terdengar jelas ditelinga Ari. Pria itu memegang 
lengan Chika dengan sedikit meremasnya, kesal dan merasa 
telah dibodohi oleh Chika. 


"Terus kapan waktu yang tepat hah?! Kapan Chika? Cukup 
aku harus nungguin kamu, cukup buat aku memahami 
situasi kamu sekarang. Kamu sadar kalo tindakan kamu ini 
ngebuat aku kayak orang bego! Jawab aku, kenapa?!" Suara 
pria itu terdengar sarkas dan menusuk, membuat Chika 
kembali dilema untuk memulai dari mana cerita yang 
sebenarnya. la menggelengkan kepala, tidak siap untuk 
melihat reaksi Ari setelah tahu. Chika tak ingin kehilangan 
lagi. Tidak! 


"Aku gak tahu harus memulai dari mana Wan, tapi aku 
emang gak sanggup nyeritain semuanya dalam keadaan 
aku yang kayak gini." 


"Aarrghh!!" Teriak Ari sambil menghempaskan tangannya 
dari lengan Chika, pria itu mengusap kepala marah. Mata 
pria itu menatap sekeliling ruangan ini, dadanya berdenyut 
nyeri melihat keadaan yang berantakan seperti baru saja 
menghadapi badai. Pecahan kaca piring dimana-mana, 
seburuk apa hal yang telah menimpa gadis itu hingga 
perlakuan keji ini harus terjadi. Ari berkacak pinggang, 
melenguh panjang menyadari bahwa ia tidak bisa 
melakukan apapun untuk semua hal yang dialami 
tunangannya ini. Kalau tidak bisa membantu gadis itu, lalu 
apa gunanya mereka menjalin hubungan yang bahkan Ari 
tidak bisa putuskan sepihak. 


Sekelibat wajah manis itu membayangi pikiran Ari, rasanya 
baru tadi siang ia bahagia dan malam ini tengah terjadi 


sesuatu yang memaksa pria itu untuk datang ketempat 
Chika. 


Chika berjalan tertatih mendekati Ari yang tengah terdiam 
sambil memandangi keadaan rumah, tanpa ragu ia 
memeluk tubuh kekar milik Ari dari belakang. 
Menyandarkan kepalanya dipunggung bidang milik pria itu, 
mencari kenyamanan yang pernah ditawarkan dulu. 


"Kita kerumah sakit, nanti bakal ada yang bersihkan rumah 
kamu. Aku gak nerima penolakan." 


Ari merasakan kepala gadis itu mengangguk, dahulu 
pelukan ini terasa sangat mendamba dan menimbulkan 
getaran yang kuat tapi sekarang semuanya telah berubah. 
Air mata Chika tidak lagi menyakiti Ari, meski marah dan 
kesal tapi ia paham bahwa semua tidak lagi sama. Detak 
jantung yang berdebar tidak lagi terdengar bertalu-talu, Ari 
menghela nafas berat. Andai saja dia bisa menjelaskan pada 
Chika bahwa ia telah menemukan orang lain sebagai pujaan 
hati, tapi melihat bahwa Chika akan hancur lebih dari ini Ari 
tidak bisa melakukan apapun selain merasa dilema. 


Kaki Chika tak sanggup lagi berdiri hingga ia hampir jatuh 
terduduk, terhenti karena Ari dengan sigap menangkap 
tubuh lemah itu. la mengangkat Chika menuju sofa yang 
telah basah bekas siraman air tersebut. 

Mendudukkannya disana, lalu berniat mengambil air untuk 
membersihkan luka diwajah Chika. Namun harus terhenti 
karena Chika menahan tangan Ari, menarik lelaki itu untuk 
mendekat. 


"Kamu gak akan ninggalin aku kan Wan?" Tatapan penuh 
kesedihan dan cinta itu membuat Ari terdiam sesaat, ia tak 
mampu menjawab. 


"Janji sama aku untuk gak akan pernah ninggalin apalagi 
sampai nikah sama orang lain, aku gak akan sanggup liat 
kamu dengan orang lain Wan." 


Kali ini tubuh lelaki itu menegang, Ya Allah apa ini. 


Ari tidak bisa menjawab, suaranya mendadak hilang. Tapi 
entah dari mana datanganya angin yang berhembus, hingga 
membuat kepala pria itu mengangguk penuh keyakinan. 


"Aku ngambilin kamu kompres dulu ya." Ari melepaskan 
genggaman tangan Chika dengan penuh penyesalan. 
Melanjutkan langkah menghindari pecahan kaca yang 
berserakan, Ari membuat air hangat untuk membersihkan 
luka Chika. Dalam keheningan, Chika memperhatikan gerak- 
gerik Ari dan air mata itu kembali turun lebih deras dari 
sebelumnya. 


"Maaf karena aku mau egois Wan." Lirihnya pelan, 
membiarkan suara itu hilang bagaikan malam yang semakin 
larut penuh kehampaan. Chika hanya ingin menjadi egois 
dalam kisah ini, bisakah? 


Kamu dan dia adalah kalian 


Susi melirik jam tangannya yang hampir menunjuk keangka 
sepuluh, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa Ari akan datang. 
Sesekali kepalanya mengintip dari balik pembatas, berharap 
kalau boss nya itu telah sampai dan sengaja tidak memilih 
keluar ruangan namun sayang, tempat yang biasa menjadi 
singgasana Ari kosong, tidak ada siapapun disana. Gadis itu 
menghela nafas berat, seperti inikah rasanya merindu? 
Kalau saja merindukan kehadiran seseorang seberat ini 
maka Susi akan meminta Ari untuk datang lebih awal 
darinya agar ia tidak merasakan menunggu waktu berputar 
rasanya seperti berabad-abad. Susi meraih berkas yang 
akan ia berikan pada manager keuangan,ketika melihat 
gelas plastik yang mengingatkannya pada kencan pertama 
mereka sungguh menghipnotis Susi untuk tersenyum. la 
mengambil benda itu dan melihat-lihat sekali lagi, senyum 
diwajah Susi tak bisa hilang membayangkan bagaimana 
konyolnya hubungan mereka selama ini. Gelas bekas 
minuman mereka waktu itu akan dia simpan sebagai saksi 
biksu antara dirinya dan sang boss, suatu saat ketika 
mereka telah menjadi pasangan yang sah, maka Susi akan 
menunjukkan apa saja yang menjadi kenangan mereka 
pada awal-awal berkencan. Ya meskipun tidak romantis, tapi 
seenggaknya adalah ya sesuatu yang baik untuk diceritakan 
pada anak-anak nanti. Ah elah Susi ngebayangin punya 
anak sama Ari jadi terkikik sendiri, merasa geli. Ya allah, 
bayangan apa ini. Gadis itu menggelengkan kepala tak 
percaya pada semua hal yang sudah tersusun rapi dan 
sempurna dalam kepalanya, ia tidak bisa membayangkan 
apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari 
kalau menikah nanti. Astaga, menikah dengan boss kayak 
Ari? Bukan Cita-cita tapi sebuah keinginan terpendam gadis 
itu. 


Belum selesai Susi membayangkan betapa menyenangkan 
menjalani separuh hidup bersama Ari, ponselnya berdering 
menampilkan panggilan dari rumah. Ia menyentuh ikon 
gambar itu dan menjawab panggilan tersebut. 


"Assalamualaikum, kenapa mak?" Tanya Susi melihat bahwa 
nama ibunya yang tertera tadi. 


"Walaikumsalam. Halo, dek, bapak badannya semakin 
panas. Ibu gak ngerti gimana bawa kerumah sakit, adek bisa 
tolong emak bawa dia kerumah sakit, nak." Suara ibu Susi 
terdengar sangat khawatir, membuat gadis itu teringat 
bahwa dari semalam ayahnya memang tidak enak badan, 
karena terlalu lelah mencangkul seharian ditengah teriknya 
matahari. Sudah disuruh istirahat tapi malah ngeyel. 


"Iya mak, sebentar lagi adek pulang. Izin dulu sama boss ya, 
mak siap-siap dulu apa yang mau dibawa, siapa tau nanti 
disuruh nginep." Wanita itu berdiri sambil membawa berkas 
yang harus diberikan pada manager mereka, sambil 
menempelkan ponsel ketelinga. 


"Iya, kalo gitu mak siapin barang bapak dulu. Mamak 
tunggu ya dek." 


"Mamak juga jangan lupa bawa kartu kesehatan, biar nanti 
adek bisa urus." 


"Oke, mamak beberes dulu nak ya. Assalammualaikum." 
"Walaikumsalam." 


Susi menyimpan ponselnya dalam saku blazer, dan 
bergegas menuju ruangan kepala keuangan. Sekalian minta 
izin pulang lebih awal, karena Ari belum juga datang, dan 
sepertinya tidak akan ada kabar dari pria itu jadilah Susi 
memutuskan untuk pamit pada HRD. 


la melakukan pekerjaannya dengan cepat dan gesit, bukan 
karena sudah bisa namun oleh terbiasa melakukannya 
dibawah tekanan orang seperti Ari. Jadi meskipun sang 
bigboss tidak ada ditempat, gadis itu tetap melakukan 
pekerjaan tanpa ada salah sedikitpun. 


Selesai meminta izin pada HRD, Susi kembali kebilik untuk 
mengambil tas. Melewati bilik Rani dan Winda, ia berhenti 
sejenak untuk pamit juga. 


"Gue pamit balik duluan ya, bapak mau dibawa kerumah 
sakit soalnya." Susi menyandarkan tubuhnya kepembatas 
ruangan mereka. 


"Loh, bapaknya sakit apa mbak? Parah kah?" Tanya Rani, 
menghentikan aktivitasnya sejenak untuk menanggapi 
ucapan Susi. 


"Belom tau sih, dari semalem keluhannya cuma sakit kepala 
sama demam. Gue pamit ya, bilang sama Arifin nanti siang 
bayarin katering gue dulu, besok dibalikin duitnya." 


Kedua gadis itu mengangguk bersamaan. 


"Katering mah gak usah ribet sih mbak, kita juga bisa 
bayarin dulu. Udah balik sana, kasian bapak sama emak 
nungguin. Hussh huss." Usir Winda sambil tertawa, Susi 
mengangguk kemudian pergi dari sana. Ia melihat tidak ada 
sosok Arifin jadi langsung pulang. 


Dalam perjalanan pulang sampai kerumah Susi tidak banyak 
memikirkan hal lain, selain orang tuanya yang telah siap 
menunggu kedatangannya. Susi yang langsung meminta 
supir agar menunggu sebentar, karena ia ikut memapah 
tubuh ayahnya yang sempoyongan menuju taksi. Dan 
meminta agar sang supir mengantarkan mereka kerumah 


sakit A, yang agak jauh dari rumah tapi memang disanalah 
biasa mereka berobat. 


Sesampai dirumah sakit itu, Susi membayar taksi dan 
masuk duluan untuk memanggil suster. Ayah Susi yang 
sudah tidak kuat lagi berjalan akhirnya duduk dilantai 
rumah sakit, tubuhnya benar-benar lemas dan kecemasan 
yang ditampilkan oleh sang istri semakin jelas terlihat. 


"Bapak gak apa-apa? Kita tunggu adek manggil suster aja 
ya." 


Sulaiman mengangguk lemah, wajah yang pucat sungguh 
berbeda dari biasanya. Membuat hati Lastri merasa sedih 
bukan main, siapa yang tidak ikut bersedih hati ketika 
melihat suami tercinta sakit. Rasanya bayangan akan hal 
buruk selalu menghantui dikala keadaan seperti ini. 


Tak lama kemudian dua orang suster datang bersama Susi 
mendorong brangkar rumah sakit, membantu Sulaiman 
untuk berdiri lalu berbaring disana. Mereka segera 
membawa pria itu keruangan IGD, untuk pemeriksaan awal 
penyakit apa yang diderita. 


Susi dan ibunya saling berpelukan melihat tubuh ayahnya 
telah menghilang dibalik pintu ruangan tersebut, mereka 
saling menguatkan. 


"Bapak gak pernah sakit begini kan dek, ini pertama kali 
bapak demam sampe harus dibawa kerumah sakit." Ujar ibu 
Susi, air matanya sudah berjatuhan membayangkan sang 
suami. 


"Kita berdoa aja ya mak, semoga bapak gak kenapa-napa. 
Cuma demam biasa, emak jangan nangis nanti adek ikut 
juga." 


Susi memeluk wanita kesayangannya itu penuh cinta, 
bukan hanya Lastri yang takut tapi dirinya sendiri pun lebih 
takut kalau terjadi sesuatu pada kedua orangtuanya. 
Membayangkan seperti apa hari esok tanpa salah satu dari 
mereka, sangat menyedihkan hidup Susi. 


Mereka melepaskan pelukan, gadis itu meminta ibunya 
untuk duduk tenang sembari menunggu dokter yang 
sedang memeriksa Sulaiman, dirasa haus Susi izin membeli 
air mineral untuk mereka. 

Dibalas anggukan kepala dari sang ibu, Susi bergegas 
mencari kantin. 


Dia berjalan menelusuri lorong rumah sakit hingga sampai 
ditaman belakang, kemudian tersenyum melihat deretan 
oranh-orang berjualan. Khusus untuk mereka yang 
menginap dirumah sakit ini, meski harga sedikit lebih mahal 
dari warung pinggir jalan tapi lumayanlah dari pada harus 
keluar dan meninggalkan keluarga yang sakit. Susi membeli 
dua botol air mineral ukuran jumbo untuk minum selama 
menunggu, dan beberapa bungkus roti juga biskuit. Ia 
melihat-lihat kalau saja ada permen mint untuk ibunya, 
menemukan apa yang dicari Susi, gadis itu membayar 
belanjaan dan kembali ketempat dimana ibunya tadi 
menunggu. 


Belum sampai Susi diruang IGD, dia melihat pemandangan 
yang tidak pernah ingin ia lihat seumur hidup. Postur tubuh 
yang sangat ia hafal itu membuat jantung Susi bergemuruh, 
bahkan ia sangat menyesal kenapa harus disaat seperti ini 
mendapatkan kejutan luar biasa menakjubkan. 


Ari dan tunangannya, pasangan itu tidak sadar kalau mata 
Susi sudah berair melihat apa yang sedang mereka lakukan. 
Rasa kecewa dan cemburu menggumpal dalam dada, 
menyesakkan dan nyaris membuat Susi berhenti bernafas. 


Jadi ini alasan kenapa Ari tidak datang kekantor hari ini? 
Lucu sekali ya, saat Susi setengah mati bertanya kemana 
pria itu, dan merindukannya lebih dari apapun. Ternyata 
orang itu sedang bersama orang lain, dia merasa dikhianati 
tapi entah kenapa hati kecilnya berteriak marah. 
Menyalahkan diri sendiri karena selama ini, dialah yang 
telah mengkhianati hubungan mereka. Susi mendekati 
kedua orang itu, dengan mengusap air mata pertama yang 
jatuh karena seorang lelaki. 


Wanita itu menghampiri Ari. 


"Bapak disini toh, pantesan gak dateng kekantor." Suara 
Susi bagaikan pedang yang menusuk dada pria itu, 
wajahnya yang terkejut melihat kehadiran Susi sungguh 
disesalkan. Entah kenapa ia ingin marah, tapi tidak bisa 
Karena melihat sosok Chika yang duduk dikursi roda dengan 
keadaan menyedihkan seperti ini. 


Susi tahu dimana tempat yang seharusnya dia berdiri. 
Karena sejak awal mereka telah salah. Gadis itu menatap 
wajah Ari nanar, begitu sakit dan menyesakkan melihat pria 
itu bahkan tidak bisa menjawab Susi. Jika dalam hal biasa 
Ari selalu menemukan jawaban untuk setiap perkataannya, 
maka kali ini pria itu tidak melakukan apapun selain 
menatapnya penuh rasa bersalah. 


"Kamu sekretarisnya Wawan kan? Keluarganya ada yang 
dirawat?" Tanya Chika, karena ia ingat betul wajah Susi yang 
sangat familiar. 


Susi menoleh kearah wanita itu dan tersenyum, penuh 
pemaksaan. 


"Iya bu, saya sekretarisnya pak Ari." 


Chika mengangguk paham, sedangkan Ari hanya bisa diam 
dan diam. 


"Yaudah, saya duluan ya bu, pak. Ibu saya pasti nyariin." 


Susi undur pamit, meninggalkan kedua manusia itu dengan 
hati yang berantakan. Langkah nya semakin cepat ketika 
merasakan angin berhembus dari segala arah, 
menerbangkan Kerinduan yang tadi menggebu. 
Memadamkan semua cahaya harapan dalam hati Susi. 


Chika yang melihat semua itu, mengeratkan genggamannya 
pada tangan Ari. Memaksa pria itu menoleh padanya dan 
tersenyum, tapi Ari tetaplah Ari. Tidak akan berubah. 


Luka Kecil 


Susi merasakan bahwa setiap langkahnya menuju ruangan 
sang ayah sangatlah berat, ia bahkan merasa tak sanggup 
harus bertatap muka dengan kedua orang tuanya yang 
sedang sakit. Gadis itu menyandarkan tubuh kedinding, 
menahan segala gejolak yang siap meledak. Dadanya kian 
sesak, kenapa menahan rasa amarah dan kesal begitu 
menyakitkan. Disaat tidak ada siapapun yang berada 
didekatnya, Susi merasa bahwa ia adalah orang terbodoh 
karena membiarkan hari-hari kemarin adalah kenangan 
yang indah dan menjanjikan namun kenyataan tidak 
semanis itu. Dia baru saja menyaksikan Ari dan Chika 
bersama, meski tidak melakukan apapun yang akan 
membuat gempar tapi tetap saja menimbulkan rasa perih 
yang luar biasa menyiksa. 


Susi merasakan pipinya basah, ia menangis. Menangisi 
orang yang seharusnya membawa kebahagiaan dalam 
hidup, menangis untuk orang yang bahkan telah meminta 
kepercayaan pada Susi dalam segala hal. 

Tapi apa ini, lelaki yang kemarin menawarkan sejuta 
kebahagiaan dan tawa, malah menaburkan benih 
kekecewaan yang akhirnya membuat Susi terduduk 
menangis. 


Wanita itu menutup wajahnya dan menangis pelan, 
meresapi rasa sakit dan membiarkan bayangan itu kembali 
memenuhi pikirannya. Kata orang, cinta pertama itu tidak 
akan pernah mati apalagi terlupakan. Dan sakitnya pun 
akan terganti oleh cinta yang lain, tapi bagi Susi rasa sakit 
yang diberikan oleh Ari sangatlah menyiksa. 


Dia tidak akan sanggup menerima kenyataan lain, 
kepedihan itu telah merusak impian yang baru saja 


dibangun. 


Bukan itu saja, posisi Chika sebagai tunangan tentu akan 
mendapat pembelaan dari siapapun yang mengetahui lika- 
liku hubungan mereka. Susi hanyalah orang ketiga, meski 
Ari mencintainya tetap Chika lah yang menang karena dia 
pasangan Ari sesungguhnya. Kalaupun Ari memutuskan 
hubungan mereka, tetap saja akan menimbulkan spekulasi 
dan pemikiran negatif dari orang-orang. Apalagi selama ini, 
kedekatan mereka selalu menjadi sorotan bagi siapapun. 


Selama ini Susi hanya bisa tersenyum menanggapi 
omongan orang tentang kebersamaan mereka yang tanpa 
melibatkan perasaan, tapi sekarang? Apa yang harus Susi 
lakukan jika orang-orang tahu bahwa ia sangat mencintai 
Ari dan juga sebaliknya. 

Gadis itu mengelap bekas air matanya, dan kembali berdiri. 
Berharap bahwa rasa kecewa ini akan segera hilang, dan 
menganggapnya sebagai luka kecil yang akan segera 
sembuh. la teringat kata-kata Ari untuk memintanya 
percaya, bahwa semua ini akan cepat berakhir jika mereka 
bisa menghadapi semuanya sama-sama. Susi menghirup 
oksigen sebanyak mungkin untuk memenuhi rongga dada 
yang sempit, membiarkan otaknya kembali berfungsi 
setelah gangguan sesaat. 


Dalam hitungan detik, sosok Susi yang tadi terlihat terpuruk 
kini kembali seperti biasa, ceria dan penuh percaya diri. Dia 
bangkit membenahi pakaian yang kusut dan berjalan 
menuju tempat dimana ibunya tadi menunggu, hatinya 
masih sakit tapi ia tidak akan menjadi wanita lemah. 
Bukankah setiap hubungan pasti akan mengalami badai, 
dan yang terjadi barusan hanyal awal permulaan dari luka 
besar yang akan Susi hadapi nanti. 


Wanita berpakaian serba putih dengan stetoskop dileher itu 
baru saja menjelaskan penyakit yang diderita oleh Sulaiman 
ketika Susi menghampiri mereka. 


"Ibu tidak perlu khawatir, karena pak Sulaiman hanya 
mengalami dehidrasi dan kelelahan akibat kerja berat. Usia 
membuat sistem kekebalan tubuh menurun, anda tidak 
perlu cemas." Dokter itu tersenyum, aura dan wibawanya 
jelas berbeda. Apalagi cara ia menjelaskan pada Lastri yang 
terbilang paranoid, tentu bukan hal baru dalam 
pekerjaannya sebagai dokter. 


"Suami saya harus dirawat inap atau bisa pulang, bu 
dokter?" Tanya Lastri untuk memastikan saja. 


Susi juga ikut menoleh kewajah wanita yang terbilang masih 
cukup muda itu. 


"Untuk sekarang, kita rawat inap dulu ya bu. Karena bapak 
juga butuh istirahat total, tapi dua hari kedepan saya yakin 
sudah membaik. Ibu gak keberatankan kalo bapaknya 
nginap?" Dokter itu tertawa, mengurangi kecemasan yang 
nampak jelas diwajah ibu Susi. 


"Oh gak apa-apa bu dokter, asalkan suami saya kembali 
sehat, gak apa-apa menginap saja." 


Susi memeluk ibunya gemas, se-khawatir ini seorang istri 
pada keadaan suami. Kedua orang tuanya adalah panutan 
bagi anak-anak mereka, kelak Susi juga ingin menjadi 
seorang pendamping yang setia dan penuh kasih seperti 
sang ibu, ia ingin menjadi pemberi cinta bagi seluruh 
anggota keluarga. Melupakan sejenak persoalan yang tadi 
bersama Ari, dokter itu telah pergi untuk memulai 
pemeriksaan pada pasien lain. Dan ayahnya telah pindah 
keruang inap lain, jadilah mereka bisa menjenguk. Lastri 
mengusap kening Sulaiman yang sejak tadi tidak bisa tidur 


karena memang tidak biasa berada ditempat lain, selain 
rumah mereka sendiri. 


Susi meletakkan barang belanjaannya tadi keatas meja. Dan 
mendekati ranjang untuk melihat wajah ayahnya. 


"Bapak libur dulu jadi tukang ojek kamu ya dek, maaf bapak 
harus sakit." 


Susi mengelus tangan ayahnya yang terpasang jarum infus. 
Dalam keadaan seperti ini pun, Sulaiman masih bisa 
bercanda. Sekedar untuk menghilangkan kesedihan diwajah 
anak-istri saja. 


"Dua hari lagi bapak sembuh kok, udah bisa ngojek adek 
lagi. Yakan mak?" Lastri tersenyum, meski terlihat terpaksa 
tapi ia tetap senyum. 


"Kalian ini ada-ada aja, libur dulu sampe bapak sembuh ya. 
Lagian jugo bapak tuh bebal kalo diomongi, jangan nyangkol 
siang ari masih bae, tulah ngeyel." 


Susi terkikik mendengar celotehan ibunya, kedua orangtua 
nya kerap kali berbicara bahasa kampung halaman kalau 
berdua. Meski lama tinggal dijakarta, merek tetap mencintai 
bahasa sumatera. Dengan logat dan ciri khas orang-orang 
sumatera, ada sebagian yang bilang kasar tapi lucu. 
Entahlah, tapi jelas Susi memahami arah pembicaraan 
ibunya. 


"Bapak ni wong kuat mak, dak kado oleh nyangkol bae 
pacak tekapar. Mamak bae yang lebay, bapak ni saket oleh 
dengari ocehan mamak, bukan oleh begawe. Saket palak 
bapak nih mak." Jawab Sulaiman dengan nada meledek, 
dibalas sang istri dengan tatapan tajam tapi tetap sayang 
Kok. 


"Ay bapak ni men diomongi memang cak inilah, dio bae 
yang bener. Wong laen salah galo, kalu saket nah nak 
ngomong apo? Kito dibuatnyo pening." 


Susi menggeleng geli melihat interaksi kedua orang ini, 
bagaimana tidak. Seumur hidup ia dibesarkan oleh 
orangtuanya, belum pernah sekalipun mereka bertengkar 
apalagi sampai saling menyakiti. Ibu Lastri adalah wanita 
yang cerewet, sama seperti ibu-ibu lain tapi ketika 
dihadapkan pada suami ia adalah istri yang penurut dan 
lebih banyak mengalah. Meski sering kali berdebat tapi tak 
sampai saling mendiamkan, Susi kagum pada mereka 
berdua yang tetap akur hingga saat ini. 


Dan entah datangnya dari mana, bayangan ketika ia 
bergandengan tangan dengan Ari kembali melintas. 
Membuat hatinya kembali seperti dicubit. 


"Udah lah mak, pak, dirumah sakit loh ini. Nanti kena marah 
sama dokter." 


"Mamak mu ini yang rewel, bapak yang sakit, dia pula yang 
ngomel." 


"Emak kan ngomel karena takut bapak kenapa-napa, bapak 
nih." 


Lastri menepuk pelan lengan suaminya mendengus, tapi tak 
urung juga mengambilkan air minum untuk Sulaiman tanpa 
diminta. 


Susi menjauh dari sana, dan duduk disofa. Kembali hanyut 
dalam pemikirannya sendiri, baru sekarang dia merasakan 
kosong, hampa yang menggerogoti dirinya semakin 
menjadi. la hanya manusia biasa yang sering merasa bosan 
pada kehidupan, tapi kali ini rasanya berbeda. 


Kehampaan yang mulai menyerang hati gadis itu berasal 
dari rasa kecewanya terhadap Ari. 


Pesan Mamak 


Lastri baru saja meletakkan rantang makanan diatas meja 
rumah sakit, melihat keadaan sang suami yang telah 
membaik dan juga memandangi wajah putri kesayangannya 
itu tengah tertidur pulas, selama dua hari mereka 
bergantian untuk menjaga Sulaiman. Walaupun sudah 
berapa kali ia mengatakan bahwa dia telah sembuh, tapi 
Susi dan ibunya belum mengizinkan ayahnya untuk pulang 
kerumah, apalagi dengan alasan kalau dia merindukan 
kebun mungilnya. Lastri mengusap kening Susi, dalam hati 
ia bertanya-tanya masalah apakah yang tengah putrinya itu 
hadapi hingga meneteskan air mata. Bukannya ia tidak tahu 
jika Susi sering kali menangis sendirian, Lastri adalah wanita 
yang telah melahirkan dan membesarkan Susi. Perubahan 
sedikit saja tentu ia akan cepat menyadari itu. Apalagi Susi 
yang ngotot tidak mau bekerja, padahal kalau ditanyakan 
alasannya sedikit tak biasa. Kalau hanya dikarenakan oleh 
Sulaiman yang sakit, tentu itu bukan yang utama. Gadis itu 
menggeliat, menggerakan tubuhnya kesamping. Sofa itu 
cukup untuk menampung tubuh mungilnya, Lastri 
tersenyum. Wajah Susi sangat mirip dengan suaminya, 
bahkan hampir keseluruhan sikap dan sifat anak 
perempuannya itu turunan dari Sulaiman. 


Terlalu asik memandangi wajah Susi, hingga Lastri tidak 
sadar kalau sejak tadi wanita itu telah bangun dan ia 
menikmati sentuhan ibunya yang mengusap kepala. Terasa 
menenangkan dan nyaman, tidak ada yang lebih baik dari 
sentuhan seorang ibu. Mereka diciptakan untuk melindungi 
anak-anaknya dari segala macam rasa sakit, dan Susi ingin 
meredam gejolak yang sedang melanda jiwanya. Betapa 
beruntung dia mendapatkan keluarga yang begitu 
memahaminya, di usia sekarang tentu seharusnya sudah 
banyak tuntutan bagi wanita dewasa. Tapi ibu dan ayahnya 


seolah tak terlalu ambil pusing, semua keputusan Susi 
mereka mendukung dan menyemangati agar gadis itu tidak 
menyerah. Tidak pernah sekali pun mereka melarang Susi 
untuk menunjukkan pendapatnya soal kehidupan. Termasuk 
urusan hati dan pernikahan, ada orang tua yang masih 
mengikuti pemikiran mereka bahwa wanita tidak boleh 
menikah diusia yang terlalu dewasa, pamali. Namun itu 
semua tidak berlaku bagi Lastri dan Sulaiman, menikah 
adalah takdir dan itu sudah diatur oleh Tuhan. Apalagi itu 
dilakukan sekali seumur hidup, memang semua yang terjadi 
atas kehendak Tuhan, tapi bukankah baik juga kalau kita 
bisa memperbaiki diri agar nanti Tuhan pun memberikan 
yang terbaik tanpa diminta dan dituntut. 


"Mamak..." Panggil Susi dengan suara manja, setengah 
merengek membuat Lastri tersenyum. Kalau sudah begini, 
tentu gadis itu akan bersikap kembali seperti anak usia lima 
tahun yang keinginannya harus dipenuhi. 


"Hmm. Kenapa? Mandi yuk, mak sudah bawak baju ganti 
sama sarapan." 


Kepala Susi menggeleng, ia masih ingin merasakan 
kehangatan dan kasih sayang yang selalu ia dapatkan dari 
ibu tapi tak pernah cukup, dia merindukan dekapan wanita 
tua ini. Susi beringsut bangun, mendekati Lastri yang sejak 
tadi melihat ke-ayuan wajah anaknya tersebut. 


"Mak, ceritain lagi gimana mak sama bapak dulu bisa nikah? 
Adek penasaran." 

Alis Lastri mengkerut mendengar pertanyaan itu, biasanya 
kalau diceritakan pun Susi selalu menolak dengan alasan 
sudah hampir ribuan kali mendengar kisah kedua orang 
tuanya. 


"Tumben kamu nak dengar cerita emak, biasanya juga gak 
mau." Selidik Lastri dengan tawa yang ditahan, firasat 
seorang ibu tak pernah salahkan. Putri bungsu nya ini 
tengah mengalami masalah hati yang cukup serius. 


"Adek lagi bingung mak." Jawab Susi sambil meraih tangan 
ibunya lagi, ditempelkan pada pipi dinginnya. 


"Susi Aryanti, nama yang dikasih sama bapak kamu. Kami 
membangun rumah tangga atas dasar cinta nak, hingga 
saat ini kami saling mencintai. Sampai merasa takut kalau 
suatu saat, satu dari kami harus menghadap sang illahi 
lebih dulu, tapi mak yakin kalau cinta yang kami berikan 
pada kalian, anak emak gak akan pernah putus dan habis. 
Dasar dari sebuah hubungan adalah keyakinan pada Tuhan, 
jangan sekali-kali mencintai seorang makhluk melebihi 
Tuhanmu. Kehilangan cinta pada seorang makhluk akan 
membutakan hati, maka cintailah yang menciptakannya 
maka tidak akan merasakan sakit." Lastri menerawang jauh 
sambil membayangkan masa lalu dan suami, mereka 
sempat kehilangan satu sama lain tapi ternyata Tuhan tidak 
sekejam itu hingga mempertemukan mereka kembali dan 
akhirnya menikah. Sampai mendapatkan anak-anak yang 
luar biasa membanggakan seperti Susi dan abang- 
abangnya. 


"Tapi adek belum pernah cinta sama orang lain, selain 
keluarga mak. Mak tahu kan boss Ari, dia udah tunangan 
mak. Tapi adek sayang banget sama dia. Adek gak mau 
merusak hubungan mereka, tapi adek juga sedih karena 
ternyata pak Ari cinta sama adek. Sekarang adek gak tahu, 
harus mendahulukan yang mana." 


Lastri tersenyum, cinta segitiga memang sering kali 
membuat orang-orangnya dilema. Antara memilih orang 
yang dicintai, atau yang mencintai. Sebuah keputusan 


untuk bertahan, atau pergi akan menjadi penentu bagi 
sebuah hubungan. 


"Nak, mak gak tahu rasanya mencintai orang yang sudah 
memiliki pasangan. Tapi kalo benar itu adalah cinta yang 
tulus, tanyakan pada hatimu. Apakah benar yang telah 
kalian lakukan selama ini? Kadang kita perlu menjadi egois, 
tapi bukan berarti kita bisa menyakiti orang yang tidak 
bersalah. Tanyakan pada hati mu yang paling dalam, apakah 
benar Ari yang selama ini kamu cari?" 


Susi merenungi ucapan ibunya, membayangkan bahwa 
selama ini perasaan itu telah tumbuh berkembang dan 
mengikatnya terlalu kuat, air mata Susi mengalir perlahan. 
Bukan sebentar mereka menjalani hari-hari bersama 
meskipun hanya sebatas kerja, dan baru-baru ini mereka 
saling mengungkapkan perasaan. Melihat air mata putrinya, 
Lastri tahu bahwa gadis itu mencintai Ari dengan tulus. Dia 
tidak pernah jatuh cinta, apalagi sampai dekat dengan lelaki 
lain kecuali Ari. Bahkan pria itu adalah orang pertama yang 
dikenalkan Susi kepada mereka sebagai teman, hingga 
menjadi boss. 


Susi menggeleng pelan, sambil mengusap air mata. 


"Adek gak tau mak, tapi ngebayangin kalo nanti pak Ari 
bukan jodohnya adek rasanya sakit banget." 


"Cintai dia, tapi jangan melebihi cinta kita pada Tuhan. Kalo 
nanti nak Ari bukan jodoh kamu, seenggak nya dia telah 
memberikan pelajaran berharga tentang sebuah perasaan. 
Ingat nak, kita tidak dipertemukan dengan apa yang kita 
cari, tapi Tuhan memberikan kita pelajaran pada apapun 
yang kita temui sebelum menemukan yang sesungguhnya. 
Mak percaya kalo anak gadis mak ini adalah perempuan 
baik-baik yang gak akan tega menyakiti hati sesama 


perempuan, ya kan? Kalo memang kalian berjodoh, mak 
sama bapak akan senang hati menerima pinangan Ari. Kalo 
pun bukan, kamu sudah melakukan hal yang benar dengan 
menjaga jarak dengannya untuk melindungi hati yang lain. 
Hmm?" Susi memeluk ibunya, menangis dalam diam sambil 
merenungi ucapan Lastri yang membuat kegalauannya 
sedikit berkurang. 


Dalam beberapa waktu, ia menjadi egois karena 
berkeinginan memiliki Ari seorang diri tanpa memikirkan 
bahwa ada wanita lain yang lebih berhak, tapi disini 
keputusan Ari adalah yang terpenting. Dan yang perlu ia 
lakukan hanyalah menunggu bagaimana nantinya Ari akan 
memilih, apakah dia atau Chika yang pernah menyia- 
nyiakan Ari. 


Susi juga merasa bahwa Ari tidak akan mengecewakannya, 
pria itu mencintai dengan caranya sendiri. Dan Susi senang 
akan hal itu, ini pertama kali baginya mendapatkan 
perlakuan manis yang menjanjikan. Dan harapan itu tentu 
saja tumbuh. 


Setidaknya, Susi akan merasa lebih baik kalau ia tidak 
banyak menuntut. Menjalani apa yang ada didepan mata 
tanpa menuntut banyak, biarkan waktu yang menjawab. 
Mengalir seperti air yang tenang. 


His mom 


Pria itu menatap kelamnya langit malam yang sedikitpun 
tak berbintang, udara sangatlah sejuk tapi tak membuatnya 
ingin beranjak. Seolah membiarkan angin berhembus 
menerbangkan kerinduan dan sejuta kebingungan yang 
sedang melanda dalam hati, segala kebimbangan merajai 
hati. Disatu sisi ia tidak bisa memutuskan dan 
meninggalkan Chika dengan keadaan yang 
memprihatinkan, fakta lain dibalik semua kejadian yang 
dialami Chika mulai terungkap. Namun ia tak mampu 
mencintai wanita lain lagi, nama Susi sudah sangat dalam 
tertancap dan sulit baginya membagi ruang lagi untuk 
orang lain. Meski Chika telah menceritakan setengah kisah 
kebenaran yang pernah terjadi diantara mereka, tapi entah 
kenapa Ari tidak merasakan apapun selain rasa bersalah 
dan lega. Bersalah karena penyebab kekacauan hidup gadis 
itu adalah dirinya, tapi lega dengan pernyataan bahwa 
Chika tak akan menahan Ari kalau saja dia menemukan 
orang lain. Gadis itu merelakan bahwa Ari bisa memutuskan 
hubungan ini, tapi bukan itu masalahnya. Chika, gadis itu 
kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan itu melukai 
ego Ari sebagai lelaki yang saat ini berstatus sebagai 
tunangannya. Laki-laki mana yang bisa menerima 
kekurangan diri seorang perempuan yang telah hancur, 
Chika nampak sangat kuat dan tegar tapi Ari bukanlah 
orang bodoh yang tidak tahu apa arti senyuman miris 
diwajah Chika. Hembusan nafasnya terdengar berat, 
pikirannya tertuju pada satu orang, yaitu Susi. Bagaimana 
nanti dia bisa menjelaskan pada gadis itu tentang 
kebimbangan yang sangat memberatkan Ari untuk 
melangkah menuju impian yang baru ia bangun bersama 
Susi, lelaki itu menggenggam erat ponsel nya. Berulang kali 
ia menghubungi nomor Susi, tapi tidak aktif. Dia tahu bahwa 
wanita itu sedang berada dirumah sakit, karena setelah 


merawat Chika ia menyempatkan waktu menjenguk ayah 
Susi. Tapi saat sampai disana, dia melihat keluarga itu 
tengah bahagia sambil bercanda. Ia tak mau merusak 
momen berharga tersebut dengan kehadirannya, apalagi 
terakhir kali ia bertemu Susi, mereka tidak dalam keadaan 
yang baik. 


Maka sekarang Ari terus memikirkan bagaimana keadaan 
gadis itu, ia sangat merindukan Susi lebih dari apapun. 
Kediamannya memang banyak menimbulkan prasangka 
bagi Susi, tapi sesungguhnya ia hanya meredam emosi yang 
tak semestinya terungkap. Dia menyalahkan diri sendiri 
karena. membawa Susi kedalam hubungan ini dan 
menempatkan gadis itu pada posisi yang salah, tapi disisi 
lain ia memang tak mau Susi terus menunggu kepastian. 
Mereka sama-sama dan saling tahu bahwa cinta telah lama 
tumbuh, hanya saja sebuah pengakuan sangatlah mahal. Ari 
tahu itu, ia sangat menyadari kalau Susi akan terus bersikap 
acuh padahal sama seperti dirinya, semua gejolak cemburu 
dan keinginan untuk memiliki sangat besar. 


"Kamu gak tidur nak? Mama lihat dari tadi cuma diem aja 
disini." Suara merdu itu memecahkan kesunyian malam 
yang dingin, mengalun ketelinga Ari yang hanyut dalam 
lamunan. 

Pria itu kembali menghembuskan nafas penuh beban, dan 
menggelengkan kepala. 


"Belum ma, lagi banyak pikiran." Dia menyandarkan tubuh 
kepintu kaca dibelakangnya dan menatap wajah wanita 
yang telah berjasa pada hidup Ari. 


"Wajarlah kalo lelaki dewasa banyak pikiran, normal dong. 
Beda kalo kamu nya gak ada pikiran, kenapa? Coba sini 
cerita sama mama, udah lama loh mas Ari gak cerita sama 
mama. Kerja terus." 


Perempuan berusia lewat dari setengah abad itu mengusap 
lengan kekar putranya, dan tersenyum. Senyum yang selalu 
mampu menenangkan hati. 


"Gimana kalo Mas putus sama Chika, mama sama papa 
keberatan gak?" Tanya Ari, mencoba untuk membagi 
masalah yang cukup menganggu keyakinan Ari. Setidaknya 
ia meminta pendapat pada orang yang tepat, orang tua Ari 
memang tidak seperti keluarga Susi yang menghadiahi 
rumah dengan penuh cinta tapi ia tahu bahwa ibunya 
tetaplah seorang yang pantas dipintai usulan. 


Regina -ibu Ari menatap penuh tanya atas ucapan Ari 
barusan, menuntut penjelasan. Dan Ari memahami arti 
tatapan ibunya itu. 


"Ma, mas itu udah gak bisa lagi sama Chika. Mama tahu 
bahwa kegagalan Mas untuk menikah sama Chika buat luka 
yang susah untuk sembuh. Dan mama masih ingatkan sama 
Susi? Teman kuliah mas dulu." 


Pria itu memandang lurus kedepan, masih membayangkan 
wajah Susi dilangit yang menampakkan keindahan awan 
pada malam hari. Meski tanpa bintang dan bulan, tapi 
senyuman Susi seolah jelas terlihat. 


"Terus kamu mau nya gimana mas? Mama gak pernah 
melarang kamu dalam mencintai, dan menjalin hubungan. 
Mama cuma khawatir, kalo kamu gak bisa bangkit dari 
kegagalan itu. Mama inget sama Susi, kenapa dia? Udah 
nikah ya." 


Mana mungkin Regina lupa pada gadis periang itu, bahkan 
ia ingat betul bahwa Susi adalah orang pertama yang 
mengajari Regina caranya membuat gulai ikan tempoyak, 
dan rasanya benar-benar lezat. la tersenyum kala 
mengingat sosok menyenangkan itu. 


"Dia gak akan mas ijinkan menikah sama orang lain. Mas 
sangat mencintai dia ma, dan Chika sudah lama terganti 
oleh Susi. Mas cuma mau minta pendapat mama soal 
hubungan ini sama Chika, Ari sangat mencintai Susi. 
Melebihi cinta mas pada Chika." 


Untuk beberapa detik, suasana mendadak senyap. 
Meninggalkan bunyi jangkrik yang menggema, Regina 
sedikit terkejut mendengar pernyataan putranya tapi ia 
merasa bangga karena Ari mampu mengungkapkan isi 
hatinya. 


"Mama akan menerima apapun, siapapun yang mas pilih 
nanti. Tapi satu hal yang harus mas Ari ingat, adalah bahwa 
sebuah keputusan tidak diambil hanya karena kita ingin tapi 
juga atas banyak pertimbangan rasa dalam hati. Tanyakan 
sama diri sendiri, dan memohon agar pilihan itu adalah 
yang diinginkan oleh hati mas sendiri." 


"Jadi mama gak keberatan kalau mas berhenti berhubungan 
sama Chika, dan memilih Susi sebagai suri hidup mas?" 


"Why not? I love you, my son. Mama gak akan pernah 
meragukan pilihan kamu, selama itu kebahagiaan untuk diri 
mas, maka papa dan mama akan selalu merestui." 


Ari tersenyum, memandangi sorot mata ibunya yang terlihat 
kian menua. Jarang bagi mereka untuk berkumpul apalagi 
mengobrol seperti ini, apalagi kedua orang tua Ari adalah 
pebisnis yang disegani. Tidak banyak waktu yang 
diluangkan untuk mereka menghabiskan waktu bersama, Ari 
bersyukur karena orangtua nya tidak melupakan anak-anak 
mereka, hanya karena pekerjaan. 


"Terima kasih ya ma, karena semua yang mas lakukan 
memerlukan restu orang tua. Kalau nggak, mana bisa mas 
menjalani hidup bahagia dan tentram." 


"Mas adalah cinta dan kehidupan mama, seharusnya mama 
juga berterima kasih karena dengan semua kekurangan 
waktu mama untuk mas, you still ask me about your 
decision. Thank you so much, love!" Regina memeluk 
lengan Ari dan menyandarkan kepalanya. Banyak momen 
berharga yang telah ia lewatkan untuk melihat masa 
pertumbuhan Ari sejak kecil, kehilangan waktu berharga 
untuk merawat Ari dan sekarang bayinya telah tumbuh 
menjadi lelaki dewasa yang sukses. Meski ia sedikit risih 
dengan potongan rambut Ari yang panjang, sungguh ia 
gemas karena putranya itu terus menolak untuk potong 
rambut. Sebuah pemikiran konyol juga sempat merusak 
kepercayaan Regina terhadap Ari, takut kalau putra semata 
wayang memiliki kelainan sampai harus memaksa para 
gadis yang dia temui agar berkencan dengan Ari, meski 
gagal dan berakhir mengenaskan. Tapi seiring berjalannya 
waktu, kini ia sadar kalau Ari adalah pria normal. Ketidak 
tahuannya pada sang putra membuat Regina tersenyum 
konyol, bisa-bisanya ia diracuni pemikiran seperti itu. 


Dan Chika, ia juga turut andil karena pernah memaksa Ari 
untuk menerima perempuan itu kembali dengan alasan 
bahwa Ari butuh sosok wanita itu lagi untuk bangkit dari 
keterpurukan. Tanpa tahu bahwa luka yang pernah 
menganga ternyata sudah sembuh, dan Susi yang telah 
mengobatinya. 


"Maafin mama ya mas, karena kalau bukan permintaan 
mama pasti sekarang mas dan Chika gak akan tunangan 
lagi. Mama ngerasa bersalah." 


Ari membalas pelukan sang mama dengan senyuman 
hangat. 


"Mama gak salah, karena mama sayang sama mas makanya 
mau yang terbaik. Sekarang mas bisa nentuin pilihan 


sendiri, itu udah lebih dari cukup ma." 


Regina mengangguk dalam dekapan putranya, dia tidak 
akan ikut campur lagi setelah ini. Membiarkan Ari 
mengambil langkah yang sepatutnya ia jalani, putranya itu 
hanya butuh sebuah dukungan dan semangat. 


Kita 
Baca dulu ya teman-teman. 


(Aku mohon maaf banget ya buat kalian yang 
mengharapkan bahwa cerita ini mengandung unsur 
dewasa, nyatanya gak ada sama sekali. Sejak awal 
aku menulis cerita ini, memang gak akan 
menyelipkan adegan panas atau apapun itu. Genre 
jelas aku pilih humor, dan untuk taggar, kalian tahu 
kan kalau youngadult, dewasa dan segala macem gak 
harus isi adegan panas. Dan buat siapapun yang 
udah mendukung juga membaca cerita ini, thank you 
so much guys! Aku sangat mengapresiasikan support 
kalian. Intinya, cerita Boss Kampret! Gak akan ada 
adegan dewasa, jadi semua umur bisa baca. Gak ada 
larangan bagi yang muda, tua, dan remaja semua 
boleh baca. Ambil sisi baik dalam cerita dan jangan 
ditiru kalau memang ada buruknya. 


Salam hangat dari keluarga kuaci dan permen yang 
harmonis, iloveyou ) 


Minggu adalah hari yang paling dinantikan bagi siapapun, 
baik pekerja ataupun siswa. Karena hanya hari itu mereka 


bisa bersantai meskipun duapuluhempat jam terasa satu 
menit. Begitu juga untuk Susi, ia sendiri merasa bingung 
dan bosan. Biasanya dia akan memulai hari dengan lari 
ditaman, lalu membantu ayah membersihkan daun-daun 
kering dikebun samping rumah mereka. Namun hari ini 
semua terasa hampa untuk dilakukan, ia merasa jenuh pada 
keadaan dan waktu yang seakan lambat berlalu. Dirinya tak 
bisa memungkiri bahwa kerinduan itu masih sama, 
menyesakkan tapi menggebu. Susi hanya ingin kehilangan 
kata-kata untuk mengungkapkan perasaan, dan ternyata 
kediaman Susi ini juga dirasakan oleh Sulaiman -sang ayah. 
Beliau tengah memetik terong berwarna keunguan itu untuk 
disayur oleh istri, tapi matanya sesekali memandang Susi 
yang nampak sedih. 


Baru saja ia hendak beranjak dari tempatnya ketika sebuah 
mobil honda CRV putih berhenti tepat didepan rumah 
mereka, Sulaiman yang cukup hafal kendaraan siapa itu 
hanya bisa menatap saat sang pemilik keluar. 


Berbeda dengan Susi yang terkejut melihat Ari sedang 
berjalan menghampirinya. Gadis itu langsung berdiri dan 
membungkukkan tubuh memberikan tanda hormat, 
kayaknya Susi lupa kalo lagi libur ya. Ketegangan yang 
terjadi diantara mereka membuat Susi salah fokus. Malu! 


"Kamu ngapain nunduk liat saya? Kita lagi dirumah kamu, 
bukan kantor." Ari memasukkan kedua tangannya kedalam 
kantong celana pendek yang ia kenakan, kaus putih model 
V-neck yang sedikit ketat menampilkan otot lengan kekar 
pria itu. Susi meringis menyadari kebodohannya, tapi 
jangan abaikan kalau hatinya berteriak gembira melihat 
lelaki itu sangatlah tampan dengan setelan santai seperti 
sekarang. 


"Maklum pak, kalo liat bapak tuh bawaan nya mau hormat 
terus. Ngomong-ngomong ngapain bapak kesini? Saya gak 
nerima tamu dihari minggu, tapi kalo diajak jalan-jalan 
boleh lah kita bicarain baik-baik." 


Ari menatap penampilan gadis itu dari atas, sampai 
kebawah. Celana training dan kaos hitam polos kebesaran, 
serta cepolan rambut asal membuat wanita itu nampak 
cantik alami tanpa polesan make up. 


"Kemana?" Tanya pria itu singkat dan gak jelas, kayak biasa 
aja sih sama sikap Ari yang kadang bikin darah naik 
seketika. Untung Susi sabar, dan pantatnya gak melebar 
ngehadapin orang kayak Ari. 


"Kemana aja, yang penting sama bapak. Saya kangen loh 
sama pak, tapi sengaja gak mau ketemu. Saya lagi ngambek 
soalnya." Susi memainkan ujung bajunya sambil 
menggoyangkan badan gak jelas, ngambek pakek ngomong 
lagi. Ari tersenyum dan menarik tangan gadis itu agar 
mendekat. 


"Kita pamit sama bapak dan ibu kamu dulu, nanti baru 
jalan." Ari menggenggam tangan itu dengan perasaan 
membuncah, memang kebahagiaan itu mudah dicari dan 
diciptakan, asalkan kita menemukan apa yang selama ini 
Tuhan sediakan untuk diri kita. Ari memang mencintai Susi 
karena hal-hal sederhana, dan tidak menuntut apapun 
kecuali mempersiapkan diri agar lebih pantas mendampingi 
wanita itu. 


Susi dengan senyum sumringah meneriakkan panggilan 
pada sang ayah yang tengah membersihkan kebun. 


"Bapak, adek pamit jalan-jalan sama boss Ari ya!!" Gadis itu 
melambaikan tangan dan memberikan hormat pada 
Sulaiman, dan pria itu hanya menggelengkan kepala. Ia 


sudah tahu apa yang sedang terjadi pada putrinya tersebut, 
tapi lebih memilih diam dan menunggu sampai Susi sendiri 
yang memberi tahunya. 


Ari yang melihat tingkah Susi hanya bisa menggelengkan 
kepala, pria itu menunggu ayah Susi menghampiri mereka 
meski terhalang pagar kayu, jadilah mereka bersalaman 
disela-sela bambu pembatas. 


"Saya ijin pamit ya pak, mau ngajak Susi jalan-jalan. Titip 
salam untuk ibu juga." Kedua laki-laki itu saling menatap 
dan tersenyum. 


"Iya nanti bapak sampaikan salam sama emak, hati-hati ya 
nak Ari. Anak bapak kadang ngeselin." 


"Gak papa pak. Udah terbiasa, nanti kalo udah jadi istri pasti 
berubah, malu nanti sama anak." 


Sulaiman tertawa senang, memang harapan agar Susi 
segera menikah itu ada bahkan ia terus mengkhawatirkan 
putrinya itu, namun tidak ingin terlalu memaksa. 


"Bapak udah siap kalo mau nerima pinangan nak Ari, ya kan 
dek?" 


"Iya tapi pak boss belom bisa ngelamar pak, masih ada 
sangkutan." 


"Secepatnya saya akan melamar Susi. Saya mohon jangan 
terima lamaran selain dari saya ya pak." Ucap Ari dengan 
nada bercanda tapi wajahnya menunjukkan keseriusan yang 
dimengerti oleh Sulaiman. 


"Kalo memang jodohnya, bapak akan dahulukan kalian 
berdua menikah." 


"AMIN!" 


Kompak ketiga manusia itu tertawa sambil mengucapkan 
doa masing-masing dalam hati, kesederhanaan dan saling 
jujur bahkan memahami kekurangan atas diri masing- 
masing itu sangatlah penting. 


"Yaudah lanjut jalannya, bapak mau bersihkan kebun." 


Ari dan Susi mengangguk bersamaan, kemudian 
melanjutkan niat mereka untuk jalan-jalan. Memang mereka 
memiliki kesempatan dan banyak waktu untuk bersama, 
tapi hidup bukan tentang mereka saja. Kegiatan dan 
pekerjaan kadang menjadi penghalang meski tidak sulit 
ditangani. Dan hari ini, Ari ingin memberikan kejutan untuk 
wanita yang sedang tersenyum sambil memandangnya itu. 


"Jangan lama-lama ngambek nya ya, nanti saya gak bisa 
ketemu kamu lagi." 


"Saya gak pernah lama kok kalo ngambek, bapak sogok 
makanan aja sudah baik-baik hati saya. Hati saya baik pak, 
tergantung makanan apa yang bapak beliin. Lagian kalo 
saya ngambek, bapak tinggal belikan saya jajanan mumer. 
Pasti langsung sembuh." 


Suara celotehan ini lah yang mengisi hari-hari Ari selama 
beberapa tahun, bahkan hal tak penting pun menjadi 
sangat berarti sekarang. 


"Kamu cantik kalo begini, saya lebih suka lihat kamu seperti 
ini." 


Kata-kata Ari menghentikan detak jantung Susi beberapa 
saat, hingga pipinya terasa panas. Yang barusan itu pujian 
kan? 


"Jadi saya gak perlu dandan nih? Nanti bapak malu kalo 
saya gak cantik." 


"Cantik itu relatif Sus, dasar dari kecantikan seorang wanita 
itu dari hati dan akhlaknya. Banyak wanita cantik lebih dari 
kamu, tapi gak menjamin kalau mereka bisa menjaga 
kehormatan diri sendiri. Dan juga akhlak seorang anak itu 
mencerminkan bahwa orang tua mereka berhasil mendidik 
kamu. Saya beruntung dipertemukan sama kamu." 


Ari meremas jemari Susi yang mungil, ia sangat ingin 
menjaga Susi tanpa berniat merusak mahkota seorang 
perempuan. Munafik jika ia tak memiliki hasrat seksual pada 
gadis itu jika berdekatan, tapi yang terpenting adalah 
pertanggung jawabannya kelak. 


"Terima kasih ya pak, sudah mau kembali ke saya. Saya 
percaya apapun nanti pilihan dan keputusan bapak, saya 
gak akan protes. Satu hal yang harus bapak ingat, saya 
mendapat pelajaran berharga tentang sebuah cinta dan 
kesetiaan, juga pengorbanan." 


"Jangan berkorban untuk saya, karena saya gak berhak atas 
diri kamu. Saat ini yang perlu kita lakukan hanya menjalani, 
dan beri sedikit lagi waktu agar saya bisa melepaskan 
Chika. Saya yang minta maaf karena membuat kamu 
bersedih." 


"Kalo saya gak sedih, saya gak tahu rasanya bahagia. Kita 
ngobrol gini aja udah buat saya senang pak, kalo nanti 
bapak pergi dari saya tolong jangan lupain saya ya." 


Ari melepaskan tautan tangan mereka dan mengusap pipi 
gadis itu, ia tidak akan pernah pergi dari Susi. Pilihan lain 
adalah melepaskan Chika dan membangun mimpi bersama 
Susi, terdengar egois dan tidak bertanggung jawab tapi 
bukankah semua butuh pilihan. Dia tahu kemana ia harus 


kembali, dan Ari tidak ingin menyia-nyiakan apa yang sudah 
ia genggam saat ini. . 


Hanya Kita 


Seorang pria paruh baya sedang berjalan kaki, mendorong 
gerobak es potong yang sudah jarang dijual. Apalagi 
dijaman sekarang yang telah banyak minuman dengan 
berbagai variasi, Susi melambaikan tangan memberi isyarat 
pada lelaki itu agar mendekat. Saat ini mereka lagi ditaman, 
duduk menikmati pemandangan kota yang terlihat jelas dari 
atas bukit kecil ini. Sedikit sulit menemukan tempat santai 
diibukota seperti jakarta, apalagi tanpa gangguan asap 
kendaraan. Maka dari itu Ari mengajak Susi ketempat yang 
agak jauh dari kota, mencari suasana nyaman dan aman 
untuk melepaskan kerinduan sekaligus menyegarkan 
kepala. 


"Es nya empat ya mang. Saya ambil dua dulu, nanti baru 
ambil lagi." Susi memilih rasa original, campuran kelapa dan 
susu. Sedangkan untuk Ari ia memilihkan rasa kacang hijau. 


"Uang nya gak ada yang kecil aja neng? Mamang baru jalan, 
belom punya kembalian." Tanya sang penjual, Susi 
menggelengkan kepala. 


"Kembaliannya buat mamang aja, boss saya orang kaya. 
Ambil mang." Seru Susi bersemangat, menghabiskan uang 
Ari mungkin adalah hal menarik untuk ditekuni. Gadis itu 
mulai memasukkan es kedalam mulut, menggigit bagian 
atas es miliknya. 


"Buat bapak, saya gak ada uang kecil. Penglaris." Ucap Ari 
saat melihat keraguan dimata pria tua itu. 


"Terima kasih ya nak." Ari hanya membalas ucapan mamang 
penjual es itu dengan anggukan kepala, karena mulai 
menikmati es mereka. Lelaki renta itu pun mulai 


membunyikan klakson tet tet yang mungkin memiliki 
sejarah besar pagi seluruh pedagang es seperti dirinya. 
Beberapa anak kecil mendekat, saling mendorong dan 
tertawa. Tadinya mereka tidak memperhatikan Susi yang 
makan es belepotan, tapi karena Ari mengusap bekas es itu 
maka anak-anak itu terusik untuk mengganggu. 


"Om pacaran ya? Kata mama gak boleh deketan kalo gak 
pacaran om." Salah satu bocah mengatakan itu tanpa 
mengerti apa maksud dari pacaran. Matanya menampilkan 
kepolosan membuat Susi tersipu. 


"Kita berdua gak pacaran, dia boss nya kakak." Kata Susi 
meyakinkan, padahal dalam hati emang gak mau jadi pacar, 
langsung istri lah! 


"Ah masa sih kak, itu om nya keliatan sayang banget sama 
kakak. Papa juga kalo ngeliat mama begitu, sayang sekali 
sama mama." 


Ari tersenyum, begitu tampak ia sangat mencintai Susi 
hingga orang lain pun sering berkata seperti ini. Lalu 
kemana saja Susi selama ini, dia memang pandai berpura- 
pura tidak tahu. 


"Kamu anak kecil, kok pinter banget sih. Boss kakak ini udah 
punya tunangan, jadi mana bisa pacaran sama kakak." Susi 
menghabiskan sisa terakhir es nya lalu melempar 
kesembarang arah stik bekas es tersebut. Ari hanya bisa 
terdiam mendengar perkataan Susi barusan, tapi seolah 
hanya angin lalu. 


"Tunangan itu apa kak? Om kok diem aja, om marah ya?" 


Susi mendekati anak kecil itu dan memegang pundaknya 
gemas, ia tertawa dan mengacak rambut anak lelaki 
tersebut. 


"Om nya gak marah, tapi irit ngomong. Oh iya kamu mau 
beli es kan? Kakak belikan untuk kalian bertiga, oke?" 


"Beneran kak? Yeay, makasih ya kak, om." Ucap anak 
perempuan yang memegang boneka, wajah mereka sangat 
mirip. Bisa disimpulkan bahwa kedua dari tiga itu adalah 
saudara. 


"Sama-sama. ." Susi mencium pipi anak lima tahun itu 
sembari tersenyum, bayangan kalau nanti ia akan memiliki 
keluarga kecil pun kembali menghantui. Ari yang tidak 
bicara sama sekali memandangi kerutan dikening gadis itu. 


"Kita bakal punya keluarga suatu saat nanti. Tapi kamu 
jangan terlalu banyak mikir mesum." Suara Ari 
menghentikan kilatan masa depan dari kepala Susi. 


"Ih bapak, saya kan mesum pada yang halal bukan 
sembarangan." Gadis itu meminta sisa es mereka kepada 
penjualnya, dan membiarkan tiga bocah itu kembali 
bermain ditaman. Pandangannya tertuju pada dua orang 
dewasa yang tak jauh dari mereka, orang tua anak-anak itu. 


"Terserah, asalkan jangan kayak gitu sama cowok lain." 


"Emangnya ada cowok lain yang deket sama saya, kecuali 
bapak dan Arifin." 


Ari membenarkan kata-kata Susi, tapi tidak menutup 
kemungkinan kalau setelah ini akan ada laki-laki lain yang 
mengenal Susi. Siapa yang tidak akan jatuh cinta pada 
wanita seperti Susi, orang yang bisa menyebarkan aura 
positif bahkan tanpa bicara pun, sosok Susi sudah membuat 
orang mengaguminya. 


Susi kembali duduk disebelah Ari, memandang jauh 
kedepan dengan pemikiran masing-masing. Mereka 


membiarkan angin pagi berhembus pelan, menerbangkan 
semua pemikiran negatif selama ini. Saling menggenggam, 
menyalurkan perasaan yang tidak pernah padam. Atas 
nama cinta, mereka berani mengambil resiko menghadapi 
kekejaman takdir, menggoyahkan keyakinan. 


"Sus, meskipun besok adalah hari terakhir saya didunia. 
Percaya kan kalo hanya kamu yang saya cintai dalam hidup 
ini, selain Tuhan." 


Susi tersenyum menghadap lurus, jauh disana ada hati yang 
tengah menantikan Ari tapi dirinya juga menginginkan pria 
itu. 


"Saya percaya pada kehendak Tuhan yang tidak pernah 
salah dalam memilihkan yang terbaik bagi setiap orang pak, 
kalau pun kita gak bisa sama-sama dalam kehidupan ini. 
Saya harap, bisa bersama bapak dikehidupan lain yang 
lebih kekal." Dalam ketulusan dan kebimbangan, gadis itu 
mengungkapkan isi hati nya. Entah kenapa perasaannya 
berubah jadi tidak enak, seolah-olah esok adalah dan 
seterusnya akan menjadi hari berat bagi mereka. 


Ari menoleh kesamping saat mendengar hembusan nafas 
Susi yang terdengar gusar, ia mengusap pipi gadis itu dan 
menatap kedalam kedua mata Susi. 


"Saya mencintai kamu dengan banyak alasan, dan salah 
satunya adalah saya takut kehilangan kamu." 


Jantung Susi berdetak lebih cepat dari biasanya mendengar 
pernyataan cinta yang sangat tulus dari mulut Ari. Air 
matanya kembali menggenang, bayangan ketika Ari sedang 
bersama Chika menghantam kuat hati nya, meremas kuat 
kewarasan otak gadis itu agar menjadi egois. 


"Bohong kalo saya gak cinta sama bapak, ketakutan saya 
cuma gak bisa terus sama-sama bapak." 


Keheningan membuat suasana sedikit berubah, dari yang 
santai menjadi sedikit menegangkan. Dalam pemikiran 
kedua orang itu adalah sama, saling memiliki dan mencintai 
hingga akhir hayat. 


"Saya sudah menceritakan tentang kamu pada ibu saya, 
beliau sangat senang. Kamu akan bertemu mereka secepat 
mungkin, ibu saya sedang mengatur waktu yang tepat 
untuk ketemu. Gimana menurut kamu?" 


Kepala Susi spontan menoleh, mendengar soal orang tua Ari 
yang menerima Susi dengan mudah membuatnya semakin 
ragu pada hubungan mereka yang memang belum jelas. 


"Emang orang tuanya bapak masih ingat saya?" Pertanyaan 
terkonyol yang pernah Susi tanyakan, ah bukan! Lebih tepat 
nya sudah banyak pertanyaan tidak masuk akal yang sering 
gadis itu tanyakan. 


"Orang tua saya belum setua itu, mereka masih inget kamu. 
Apalagi ibu saya sangat suka ajaran kamu dalam memasak 
gulai." Susi meringis ketika ingat hal itu, bagaimana tidak ia 
mengajarkan cara memasak gulai ikan tempoyak pada ibu 
Ari. Hampir setiap kali ia datang berkunjung kesana, 
masakan dirumah itu selalu daging. Rendang adalah menu 
utama, memangnya gak bosen ya makan daging terus. 
Dirumah Susi aja cuma pas lebaran haji makan rendang, 
hari-hari biasa mereka lebih sering makan sayur asem dan 
ikan asin. Lebih mantap. 


"Oh yang itu, lagian orang rumah bapak gak bisa masak lain 
ya. Makannya itu mulu, mana masuk sama mulut saya yang 
hobi makan ikan asin dan sambel terasi." 


Ari tertawa, sejak dulu memang menu makanan dirumah 
mereka tidak seramai saat makan dirumah Susi. Jadi Ari 
senang saat bisa mencoba makanan rumah lainnya, Susi 
adalah paket lengkap jika ingin dijadikan istri. 


Pria itu memegang kepala Susi dan mengacak rambutnya, 
membuat Susi mendelik tajam. Rambutnya jadi kusut. 


"Bapak ih, jangan digituin rambut saya. Belom keramas tiga 
hari nih saya, kalo ada kutu nyangkut ditangan bapak 
gimana?!" 


Ari melotot sambil menarik tangannya spontan, berdecak 
saat melihat gadis itu malah tertawa. Kena kerjain lagi ya 
pak boss. 

Lelaki itu meniup telapak tangannya membuat Susi 
memukul lengan Ari. 


"Takut kalo ada kutu yang nyangkut, ntar nular lagi." 


"Kutu saya gak level sama bapak, gak selera sama orang 
kaya." 


"Saya gak kaya, semua itu cuma titipan." 


"Kayak tukang parkir ya pak? Tapi beneran deh, kutu saya 
gak suka sama kepala bapak yang keras." 


"Terserah, yang penting gak ada kutu." 

"Kutu enak kali ya pak digoreng." 

Ari mencubit pipi gadis itu gemas, ngomong sama nih 
perempuan selain menyebalkan ternyata bisa memacu 


darah tinggi. Saran aja ya buat yang darah tinggi mending 
banyakin ngobrol sama Susi. 


"Bodo amat lah Sus, mau digoreng, direndang. Bukan 
urusan saya!" 


"Hahahaha. Ah bapak kok gitu sih, kutu juga punya hati loh 
pak. Ya walaupun kecil." 


Lelaki itu mendengus, ini kenapa jadi bahas kutu sih. Gak 
ada pembicaraan lain apa ya Sus? 


"Bahas yang lain aja, pusing saya ngomongin kutu." 


"Ah masa?? Bapak suka ya sama kutu saya? Hayo ngaku 
pak." 


Ari beranjak dari kursi, berjalan meninggalkan Susi yang 
tertawa. Persoalan kutu aja bisa sepanjang ini, heran sama 
anak kutu, Eh? 

Pria itu memilih pergi dan membiarkan Susi membuntutinya 
meski sambil mengoceh masih tentang kutu, Ari merangkul 
pundak Susi yang hanya sebahu. Mencium kepala gadis itu, 
sebagai bentuk ungkapan rasa cintanya. Susi hanya bisa 
terdiam, namun aliran darahnya berdesir hebat. Segitu 
cintanya ya. 


Aku tau ini gak penting, tapi entah kenapa makin 
kesini aku sedikit 'insinyur eh insecure' sama cerita 
ini, but aku mau tetap ngelanjutin cerita mereka 
berdua 

Aku ngeliat masih banyak banget plot plot 
kampretnya disini, aku harap kalian gak kecewa ya 
menunggu lanjutan cerita Ari dan Susi. Konflik 
mereka gak berat kok, serius 

Aku mau jujur dulu 

Guys, aku bukan penganut happy ending. 

Sekian terima nikah nya gak jadi 


Riuh ricuh dan ambyar. 


Semua orang tengah menikmati makan siang yang telah 
dihidangkan, hari ini Ari sengaja mengadakan acara makan 
bersama. Mendadak sekali karena Susi dengan susah payah 
mencari katering yang bisa memasak makanan sebanyak 
mungkin selama dua jam, boss gila! Selain karena memang 
Ari selalu suka membuat kerja Susi berlipat ganda, keluhan 
dan omelan wanita itu juga akan menjadi penghibur untuk 
Ari. Beruntung ketiga soulmate Susi bersedia membantu, 
dan akhirnya disinilah mereka. Di ruangan khusus yang 
disulap menjadi tempat makan siang, bahkan ada sebagian 
dari mereka yang memilih untuk duduk dilantai karena 
memang persiapan tidak bisa dilakukan secara maksimal. 
Susi mengambil nasi serta lauk-pauk untuk dirinya, 
kemudian menuju tempat dimana Ari telah menunggunya 
sejak tadi. Ada banyak pasang mata yang memperhatikan 
mereka, tapi seolah semua itu tidak menjadi masalah sedikit 
pun. Ari memberikan kursi tepat disampingnya, menyambut 
piring wanita kesayangannya lalu mulai menyantap 
makanan mereka. Ari masih ingat jika Susi sangat menyukai 
posisi makan duduk sambil mengangkat sebelah kaki nya, 
kalau saja dalam keadaan normal mungkin ia akan 
membiarkan gadis itu melakukannya. Tapi tidak saat ini, 
masalahnya Susi memakai rok dan ya kalian tahu sendirilah 
gimana orang-orang akan melongo kalo sampe Susi beneran 
makan dengan style keren itu. 


"Jangan coba-coba angkat kaki kamu ya!" Perintah Ari tanpa 
bisa dibantah, sedangkan Susi hanya bisa tersenyum 
masam. Dia juga waras kali pak, masa iya mau begitu. Tapi 
kadang khilap aja. Namun gadis itu menuruti nya, jadilah 
sekarang dia hanya makan memakai tangan. Untuk yang 
satu ini, Susi memang tidak bisa mengubahnya. Mau 
makanan apapun, berkuah atau tidak selagi tangannya 


sehat maka dia rela dipandang geli oleh semua karyawan. 
Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi pusat perhatian, 
kedekatan Ari dan sekretaris legendaris nya itu 
menimbulkan kesan bau-bau bucin yang kental. Bahkan 
Rani, Winda dan Arifin saling menyikut terkikik geli 
memperhatikan gerak-gerik Sus, tapi orangnya malah 
terlihat santai dan tak mau ambil pusing. 


"Uhuk. Uhuk. Bau bau bucin!" Sindir Winda diselingi suapan 
nasi kedalam mulutnya. 


"Hmm, kayaknya bakal ada dangdutan dalam waktu dekat 
nih. Uhuk!" Sambung Arifin, matanya menyorotkan kegelian 
akibat menahan tawa. 


"Uhuk. Uhuk. Kasih kado kondom sama tissu magic ah." Rani 
yang mendengar ucapan teman sejawatnya itu terbahak- 
bahak tertawa, hingga semua orang memandangnya 
keheranan. Bagaimana tidak, sejauh itu Winda berpikiran 
untuk memberikan kado yang berbau mesum, Ya Allah! 
Punya teman dengan kadar mesum level mythic memanglah 
keren. 


"Heh, lo bertiga nyindir gue jangan didepan muka juga kali. 
Lagian gak butuh kondom ntar kalo gue nikah sama malam 
pertama, pak boss masih joss kan?" Sontak ucapan Susi 
membuat seisi ruangan tertawa, bahkan ada yang sampai 
terbatuk-batuk. Riuh bukan main mereka mendengar 
lelucon gadis somplak itu, dan Ari kehilangan kata-kata 
untuk menimbali perkataan gadis disebelahnya. Wajah pria 
itu bahkan memerah, untung sayang! 


"Hahahaha. Mbak Sus ganas ya, takut nanti pak Ari malah 
tepar pas maper." 


Na gak lah, si boss kan punya stamina kuda. Gak bakalan 
gue kekurangan jatah dikasur." 


Ya allah, tusuk jantung author! Punya mulut frontal banget 
kamu, Susi! Ari membulatkan matanya, selebar mungkin. 
Astaga! Ini perempuan kok bobrok nya gak ketulungan oi, 
bisa sport jantung terus karena ucapan-ucapan Susi kalo 
tiap hari begini. Lelaki itu memijit keningnya menggunakan 
sebelah tangan, rasa lapar tadi telah tergantikan dengan 
malu yang campur aduk. Susi nampak biasa saja, bahkan 
masih terlihat lahap melanjutkan makannya. Apa tadi dia 
bilang? Stamina kuda? Astaghfirullah, berdosa kamu Susi. 


"Ih mbak Susi kok bisa sepaham itu sih sama pak boss, atau 
jangan-jangan udah unboxing ya?!" 


"Woah. Hoooo!!" Semakin riuh gelak tawa para staff, bahkan 
OB yang sedang memunguti piring pun ikut tersenyum geli. 
Baru kali ini mereka melihat sang boss tidak marah karena 
ucapan sembrono karyawan, bahkan wajahnya jelas tersipu. 
Susi hanya menggelengkan kepala, ia menyodorkan sesuap 
nasi kemulut Ari. Pria itu menggeleng, tapi Susi tetap lah 
Susi yang peak. Akhirnya Ari membuka mulut dan 
menerima suapan dari tangan gadis itu, semua orang 
semakin bersorak. Siulan dan tepuk tangan semakin 
menggema, menjadikan ruangan ini semakin ramai dan 
penuh keceriaan. Sampai pada akhirnya ketiga pembuat 
onar diawal tadi menyudahi makanan mereka, Arifin 
menghampiri Susi dan menghentikan gadis itu dari 
makannya. Meminta Ari juga untuk berdiri bersebelahan, 
menyusun kursi tepat didekat tirai. 


"Kamu ngapain Arifin?" Tanya Ari yang membuat pria itu 
hanya menunjukkan cengiran tak berdosa. la memberikan 
isyarat pada Rani dan Winda agar mendekat, lalu 
memasangkan topi kertas yang berbentuk kerucut 
menyerupai mahkota. Winda yang siap dengan kejutan tak 
terduga nya, menghidupkan speaker mini yang biasa ia 
gunakan untuk menghidupkan musik. Tak lama kemudian 


terdengar alunan musik yang biasa untuk menggiring 
pengantin naik pelaminan. 


Ari dan Susi hanya bisa memandang satu sama lain, masih 
belum mengerti dengan apa yang akan dilakukan oleh 
orang-orang ini. 


"Fin, lo jangan ngadi-ngadi ya. Gue tusuk pakek jarum, 
kempes tuh perut!" Ucap Susi melototkan mata. 


"Kerjaan kamu jadi taruhannya!" Perkataan Ari membuat 
pria itu merinding, tapi tak menghentikan niatnya untuk 
membuat ruangan ini semakin ambyar. 


"Baiklah, bapak ibu serta tamu undangan lainnya. Sekarang 
kami persilahkan untuk bersalaman dengan kedua 
mempelai, silahkan uang sumbangan dimasukkan kedalam 
dompet saya yang mulai kritis." Ucap Rani yang berbicara 
menggunakan pena, seolah itu adalah microphone. 
Sedangkan Winda siap memutarkan lagu kesukaan Susi, ia 
tahu benar sekretaris boss itu akan menghebohkan semua 
orang dengan goyangan mautnya. 


https://www.youtube.com/watch?v—-eKDYOOAtaVM 


Saat musik dari lagu ini terdengar, kedua mata gadis itu 
langsung berbinar bahagia. Lagu dua kursi dari Rita 
Sugiarto, sejak dulu ia penganut dangdut garis keras. 
Apalagi disela kesibukannya yang selalu padat, bekerja 
dengan Ari bukan cuma menguras otak tapi juga tenaga. 


Dua kursi... 


La-la la la-la Ia la-la Ia la-la Ia 


Kalau hanya masakanan dimeja 

Tak pernah engkau makan 

Kalau hanya kopi yang ku suguhkan 
Tak pernah engkau minum 


"Yooo! Asekkk, goyang gaspol mbak!" Teriak Rani dengan 
semangat, Ari yang tidak tahu harus bereaksi seperti apa 
hanya bisa menatap horor perempuan yang dicintainya itu. 
Baru kali ini ia menemukan gadis yang sangat 
menggemaskan seperti Susi, gak nyesel cinta sama nih 
orang! 


Tapi jangan sampai kau macam-macam 
Diluaran rumah kau macam-macam sayang 
Awas, awas, awas, awas 


Dua kursi 

Dua kursi 

La-la Ia 

La-la Ia 

La-la Ia 

La-la Ia 

La-la la la-la la-la la-la Ia la-la 


Spontan saja tubuh gadis itu ikut bergerak abstrak, 
mengayunkan pinggulnya sambil memejamkan mata, 
semua orang ikut merasakan kemeriahan yang tak pernah 
direncanakan ini. Semua terjadi begitu saja, tanpa ada 
niatan apalagi terpikirkan sebelum nya. Ari pun bukan main 
merasa lucu, hingga ikut tertawa melihat Susi bergoyang. 


Bahkan gerakannya itu tak sudah menyihir kedua mata Ari 
untuk terus menatapnya penuh pesona. 


Kalau hanya makanan dimeja 
Kalau hanya kopi yang ku suguhkan 
Tak pernah engkau minum 


Tapi jangan sampai kau macam-macam 
Diluaran rumah kau macam-macam sayang 
Awas, awas, awas, awas 

Awas, awas, awas, awas 

Awas, awas, awas, awas 


Satu kali kau salah melangkah 
Bibir mulai berdusta 

Bila tingkah lakumu berubah 
Aku pasti curiga 


La-la Ia Ia 
La-la Ia Ia 


Yang tadi nya sibuk dengan makanan, kini berubah haluan 
tertarik untuk ikut meramaikan. Ada juga yang merekam 
momen berharga ini sebagai bentuk kenang-kenangan, 
yang suatu hari nanti akan mereka rindukan. 


Winda dan Rani saling bersenggolan, bergoyang ala-ala 
anak dugem tapi musik dangdut. Arifin pun mengeluarkan 
uang duaribu, gaya nya untuk menyawer Susi yang 
bernyanyi. Gadis itu memegang ponsel miliknya sambil 
bernyanyi, ia menari mengelilingi tubuh Ari. 


Pria itu benar-benar dibuat menganga sekaligus terpukau. 


Jangan sampai ada bunga yang baru 
Diluar rumah 
Aku takut terbagi 


Aku takut rindumu terbagi 
Pada orang, pada orang lain 


Takkan mau lelaki yang dipuja 
Menduakan cinta 

Perasaan wanita tak beda 
Ingin dipuja dimanja-manja 
Satu cinta, satu cinta saja 


Cukup saja dua kursi 
Jangan tambah kursi lagi 
Diluar rumah ini 


Satu kali kau salah melangkah 
Bibir mulai berdusta 

Bila tingkah lakumu berubah 
Aku pasti curiga 


La-la Ia Ia 
La-la Ia Ia 


Jangan sampai ada bunga yang baru 
Diluar rumah 

Aku takut sayangmu terbagi 

Aku takut rindumu terbagi 

Pada orang, pada orang lain 


Takkan mau lelaki yang dipuja 
Menduakan cinta 

Perasaan wanita tak beda 
Ingin dipuja dimanja-manja 
Satu cinta, satu cinta saja 


Cukup saja dua kursi 
Jangan tambah kursi lagi 
Diluar rumah ini 

(Diluar rumah) 


Kalau hanya makanan dimeja 

Tak pernah engkau makan 

Kalau hanya kopi yang ku suguhkan 
Tak pernah engkau minum 


Tapi jangan sampai kau macam-macam 
Diluaran rumah kau macam-macam sayang 
Awas, awas, awas, awas 


Satu kali kau salah melangkah 
Bibir mulai berdusta 

Bila tingkah lakumu berubah 
Aku pasti curiga 


A 


mbyar sudah ruangan ini. Suara bunda Rita Sugiarto yang 
mengalun merdu, benar-benar menyihir semua orang. Dan 
entah sejak kapan, Ari mulai menggerakkan badannya 
mengikuti irama. Arifin dan yang lain kembali tertawa 
senang, kedua orang itu bergoyang saling menggenggam 
tangan. Sebenarnya lagu ini memang pas untuk percintaan 
mereka yang rumit, tapi karena musik yang mengajak 
bergoyang ceria jadilah berubah haluan. 


Rani kembali berdiri didekat meja tempat semula ia duduk 
makan tadi. Sebelum bicara ia mengatur nafas untuk bicara. 


"Ladies and gentleman, sekarang sudah waktu nya kita 
memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru dan 
semoga bahagia bagi pasangan kita hari ini. Bapak Ari 
setiawan dan Ibu Susi Aryanti!" 


Susi mengamit lengan Ari dan berdiri berdampingan sambil 
menyambut para karyawan mereka yang berbaris untuk 
bersalaman. 


"Kenapa karyawan saya pada kurang ajar semua hari ini." 
Gerutu Ari, tapi wajah nya tak bisa menyembunyikam raut 
bahagia. Membayangkan bahwa mereka benar-benar akan 
menikah nanti, sungguh itu adalah harapan dan doanya. 


"Biarin sih pak, ini kan doa buat kita. Semoga bahagia dan 
bisa sama-sama terus." 


Silih berganti mereka menerima ucapan selamat dan doa, 
bahkan para penyedia katering pun ikut bergabung. Ada 
yang menyelipkan amplop kosong, ada yang mendoakan 
agar cepat dapat momongan. Suasana ricuh kali ini memang 
tidak tertolong, tapi membahagiakan. 


Mereka semua bahagia dan tertawa, sampai dering ponsel 
Ari menghentikan gerakan lelaki itu untuk menyambut 
salaman. la mengundurkan diri hingga membuat jarak pada 
Susi, lalu menggeser ikon pada layar ponsel. 


"Halo. Selamat siang, benar ini saudara Ari setiawan?" 


Ari yang kesulitan mendengar sapaan dari telpon itu, 
menutup sebelah telinganya. 


"Iya, saya sendiri. Maaf ini siapa?" 


Tubuh pria itu menegang, bahkan nyaris tak bernafas 
selama beberapa detik mendengar kabar yang sangat 
mengejutkan itu. Tawa dan keceriaan yang baru saja ia 
rasakan, harus sirna karena sebuah kabar. 


Lelaki itu mematikan sambungan dan menatap Susi dengan 
perasaan yang campur aduk. Bagaimana bisa ini terjadi? Ya 
Tuhan. 


Tawa Susi menggema ditelinga Ari, membuatnya sedikit 
linglung. 


"PAK ARI!" 


=> fiuhhh keringetan ah joget sama mereka. Capek 
juga ya ngebuat suasana ambyar kek gini, tapi kalian 
wajib siapkan diri untuk mendekati akhir dari kisah 
mereka 

Sampai jumpa, next part 


Takdir dan kita 


Selamat menikmati babak baru dalam kisah mereka 


Syok! Ari terlalu terkejut dengan kabar yang dia dengar dari 
pihak kepolisian, bahwa Chika mengalami kecelakaan yang 
membuatnya nyaris tak terselamatkan. Dan fakta lainnya 
adalah, mobil waniat itu telah disabotase oleh orang hingga 
menyebabkan kecelakaan beruntun yang fatal. Tubuh Ari 
gemetar mendengar penjelasan kronologinya, tidak! Bukan 
hanya Ari, tapi wajah Susi pun ikut pias mengetahui 
kemalangan yang terjadi pada tunangan bossnya tersebut. 
Keadaannya memprihatinkan, segala macam usaha telah 
dilakukan dokter termasuk mengoperasi gadis itu agar 
selamat. Benturan keras dikepala, serta patah tulang 
membuat perasaan Ari semakin pilu membayangkan wajah 
manis gadis itu. Dia memang tidak lagi mencintai Chika, 
tapi tetap saja dia pernah merasakan arti kebahagiaan 
bersama. Mereka pernah berada dalam fase kebersamaan 
yang membuahkan kepercayaan hingga Chika sendiri yang 
merusaknya. 


Susi bergeming tak tahu harus apa, pikirannya dipenuhi 
banyak hal. Dari ceria berubah drastis menjadi mala petaka 
yang tak disangka, gadis itu hanya bisa menatap Ari yang 


tak berkutik sama sekali. Lelaki itu menatap ruangan yang 
diatas pintunya terdapat lampu berwarna hijau menyala, 
menandakan bahwa didalam sana perempuan yang pernah 
ada dalam hatinya tengah berjuang. Susi mendekati Ari dan 
menyentuh bahu pria itu sambil tersenyum menenangkan, 
dalam hati nya begitu bergejolak perih melihat sorot 
kesedihan dan kesakitan yang terpancar dari kedua mata 
itu. Rasanya dunia Susi akan hancur dalam hitungan detik, 
tatapan yang membuat seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. 


"Pak. ." Susi meremas lengan Ari, gemetar. la juga tidak tahu 
kenapa tadi sangat memaksa untuk ikut pergi bersama Ari, 
meninggalkan kantor yang masih riuh. Tapi kalau saja tadi 
Susi tidak memaksa ikut, mungkin dia tidak akan pernah 
tahu apa yang terjadi sebenarnya. 


Ari merasa tenggorokannya kering dan suaranya pun 
mendadak hilang, otaknya membeku hanya untuk 
merespon panggilan Susi. 


Ada yang bisa menjelaskan kenapa semua musibah bisa 
terjadi disaat kita masih belum bisa menghilangkan 
kebahagiaan yang baru saja dirasakan, tawa menggema itu 
seolah masih terngiang dan sulit mempercayai bahwa 
dibalik kebahagiaan itu ada orang yang sedang bertaruh 
nyawa. 


Susi merasakan seluruh tubuhnya ngilu, kejadian ini 
memukul hatinya begitu kuat. Lorong rumah sakit sepi dan 
itu semakin menambah kesunyian diantara mereka. 


"Ayo duduk pak, dia pasti bisa bertahan." Mendengar 
ucapan Susi barusan entah kenapa menyulut kemarahan 
Ari, emosi yang tidak tahu malu seketika merasuki hati dan 
pikirannya. 


"Gimana dia bisa baik-baik aja hah? Kamu dengar 
sendirikan tadi polisi bilang apa?! Pergi dari sini Sus, saya 
gak butuh kamu." Ucapan itu bagaikan petir yang 
menyambar tubuh Susi, belum tenang jiwanya menerima 
kabar bahwa Chika kecelakaan dan sekarang pria itu 
kehilangan akalnya hingga berani mengusir Susi yang 
berniat baik. 


Ari menepiskan tangan Susi hingga gadis itu pun 
memundurkan diri, menjaga jarak. la merasa telah 
kehilangan Ari dalam sekejap mata, pria itu tidak sama 
dengan orang yang tadi ia ajak bernyanyi dan berjoget. 
Hatinya bagaikan ditikam ribuan pisau tajam, hal sepele 
memang mendapat perlakuan Ari seperti barusan kalau saja 
perasaan tidak terlibat. Sekarang keadaannya berbeda dari 
sebelum ini, Susi menahan laju air mata yang siap turun. 
Rasanya sakit sekali. 


"Pak, saya cuma mau nenangin bapak. Kalo memang 
kehadiran saya ganggu, yaudah saya bakal diem. Tapi saya 
gak akann pergi dari sini, saya mau nemenin bapak." 


Ari  terhenyak mendengar ucapan Susi barusan, 
menyadarkan dirinya bahwa yang barusan itu diluar 
kendali. Rasa bersalah menyergap diri Ari begitu kuat, 
hingga menarik Susi kedalam pelukannya. la menghela 
nafas berat, semua yang terjadi bukan atas kehendak 
mereka dan Ari menyesali kenapa disaat seperti ini justru 
harus mengorbankan Chika. Dia bahkan belum sempat 
memutuskan hubungan mereka, dia telah berdosa 
mengkhianati Chika meski hati tidak bisa dibohongi kalau 
cinta sudah lama hilang diantara kedua orang itu. 


"Maafin saya Sus, tolong jangan pergi. Tetap disini temani 
saya. Apapun yang terjadi, tetap disamping saya." 


Air mata Susi mengalir perlahan, ini kali kedua ia 
meneteskan air mata. Sungguh ia sangat kecewa dan 
terluka karena bentakan Ari, tapi hatinya dengan mudah 
memaklumi tingkah pria itu yang masih syok atas 
kecelakaan yang menimpa tunangannya. Lalu siapa yang 
harus bertanggung jawab atas kekhawatiran dalam diri Susi 
sekarang, kenapa dia ingin sekali mengajak Ari pergi dan 
membiarkan Chika sendirian berjuang untuk hidup. Ego itu 
muncul dan membuat batin Susi berperang, antara rasa 
senang karena bisa kehilangan rival, tapi juga merasa 
berdosa karena telah merusak kebahagiaan orang lain. 


"Iya pak, saya akan tetap disini nemenin bapak." 


Mereka akhirnya memutuskan untuk duduk dikursi tunggu, 
merenungi setiap kejadian yang terjadi dari awal hingga 
akhir. Dan ternyata sejak awal, mereka memang salah 
karena menjalin hubungan tanpa memutuskan hubungan 
yang lain, meskipun tidak ada lagi cinta diantara Ari dan 
Chika, tapi wanit malang itu tidak pernah bersalah. Ia 
bahkan tidak tahu kalau Ari ternyata sudah menemukan 
pengganti dirinya, maka dari semua hal itu dapat 
disimpulkan kalau kemalangan yang menimpa Chika adalah 
teguran langsung untuk Ari agar menjadi laki-laki yang 
tegas. 


Keadaan semakin menegangkan saat lampu hijau itu 
berubah merah, dan padam. Dua orang dengan atribut 
dokter ketika operasi keluar, salah satu dari mereka 
melepaskan sarung tangan dan masker. 


"Keluarga pasien?" Tanya salah satu dari mereka menatap 
Ari yang masih terduduk melamun, Susi menyenggol lengan 
Ari. 


"Iya dokter, kami keluarga pasien." Jawab Susi mendului Ari 
yang mungkin tidak dengar pertanyaan tadi. 


"Saudari Chika lesmana mengalami pendarahan hebat, luka 
dan benturan yang dialami sangat fatal hingga kami harus 
melakukan. ." Ucapan dokter itu terhenti ketika melihat 
wajah kedua orang dihadapannya ini, sedikit banyak ia juga 
merasakan kesedihan yang pasti akan melukai orang-orang 
ini. 


"Ada apa dengan tunangan saya? Katakan dokter! Apa yang 
terjadi?!" Ari bertanya tidak sabar, membuat detak 
jantungnya semakin tak karuan. Berbeda dengan Susi yang 
harus mendengar sebuah pengakuan Ari yang mengklaim 
Chika sebagai tunangannya menimbulkan luka baru yang 
tentu menyakitkan. 


"Satu kaki saudari Chika mengalami patah tulang yang 
tidak bisa disembuhkan, hingga mau tidak mau kami harus 
mengamputasi salah satunya. Dan cedera yang dialami oleh 
beliau juga telah merusak rahim, kami menyesal tidak bisa 
membuat keadaan membaik. Tapi inilah yang bisa kami 
lakukan untuk menyelamatkannya." 


Seperti ada jutaan lebah yang mendengung ditelinga kedua 
orang itu, katakan bahwa ini mimpi! Semua hal mengerikan 
itu tidak mungkin terjadi pada Chika kan? Ari merasa 
dunianya runtuh, hancur-sehancurnya membayangkan 
bagaimana nanti ketika wanita itu sadar. 


Marah, pria itu sangat marah. Kenapa disaat seperti ini 
harus ada yang terluka, bukan hanya hati tapi juga fisik. 


Andai saja, andai saja ya Tuhan! Teriak batin Ari, rasa 
bersalah kembali menuntut Ari untuk melakukan hal yang 
mungkin akan dibenci oleh dirinya sendiri. 


"Pak Ari." 
"Tuan, anda baik-baik saja?" 


Ari mengatur nafasnya yang kian memburu, keadaan tidak 
akan membaik lagi setelah ini. Waktu seolah berhenti 
disana, Susi tak mampu lagi bersuara selain menahan sesak 
yang menyakitkan. Hatinya juga ikut remuk, walau 
bagaimana pun dia tetap manusia yang memiliki hati. Dia 
tidak sejahat itu, dan ternyata semua pertanyaan dalam diri 
mereka terjawab sudah. 


Jika tadi mereka bisa tertawa lepas, bahagia dan penuh 
canda. Maka sekarang mereka harus memaksakan diri untuk 
bertahan, berdamai dengan Tuhan kenapa harus memberi 
takdir yang begitu kejam. 


Ari meninju dinding rumah sakit begitu kuat, membuat Susi 
dan kedua dokter itu terkejut bukan main. Apalagi Susi yang 
melihat sorot kemarahan mengerikan dari mata pria itu, tak 
berani mendekat. Hingga tanpa berkata lebih banyak lagi, 
para orang itu meninggalkan mereka berdua dalam 
keheningan yang mencekam. 


Dia tidak bisa mengungkapkan kemarahan itu, karena 
memang tidak ada yang bisa bertanggung jawab selain dari 
Tuhan yang menakdirkan kejadian ini terjadi. 


Ketika manusia dihadapkan pada pilihan dan keadaan yang 
sulit, maka disanalah letak kepercayaan itu berperan 
penting. Apakah ia yakin pada Tuhan, ataukah ia akan 
menyalahkan takdir. 


Dan Ari berada ditengah jalan yang mengarah kedua sisi 
berbeda. Dia tidak tahu, mana yang bisa ia jalani. Ia 
tenggelam dalam lautan emosi, kediaman yang dulu pernah 
meraja dalam diri pria itu kini kembali. Dingin tak tersentuh, 


dan untuk Susi sendiri ia tahu bahwa perannya sebagai 
orang ketiga mulai dipermasalahkan. 


Ini bukan lagi soal perasaan yang saling mencintai, tapi rasa 
bersalah dan tanggung jawab pun dipertanyakan. 

Gadis itu memundurkan langkahnya menjauhi Ari, pria itu 
tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tapi matanya terus 
tertuju pada wanita yang dicintainya, Susi Aryanti. Kepala 
lelaki itu menggeleng pelan. 


"Kamu sudah berjanji untuk tidak meninggalkan saya Susi! 
Jadi jangan pernah berpikir untuk pergi, karena saya tidak 
akan melepaskan kamu." 


Otak Susi mulai kehilangan kendali, kalau saja Ari 
mengatakannya dalam keadaan sehat tanpa masalah tentu 
ia akan menjawab penuh semangat. Tapi sekarang? 
Kehadiran Susi hanya menghalangi Ari untuk melihat 
tanggung jawab yang sebenarnya tidak harus tertuju pada 
pria itu. 

Sayang sekali, semua orang akan berpikiran sama jika 
diposisi Susi, yaitu pergi meski hati melarang keras untuk 
bertindak egois namun rasa kemanusiaan Susi lebih kuat 
mengikat hatinya. Dia tidak akan bahagia diatas derita 
orang lain. 


Curcol Main Cast 


Hallo teman-teman, saudara dan sanak family 
handai taulan! 


Salam sehat untuk kita semua yang masih diberi 
kesehatan dan kewarasan untuk berpikir. Pertama- 
tama aku mau ngucapin rasa syukur yang sebanyak- 
banyaknya pada Tuhan karena tanpa aku pikirkan, 
terbayangkan bahkan tidak menyangka kalau cerita 
ini akan banyak yang baca, tertarik dan meminati 
untuk menunggu kelanjutan kisah dari pak boss Ari 
dan kesayangan ku Susi. 


Berhubung saat ini aku belum bisa update, dan 
masih berusaha untuk menyelesaikan part 
selanjutnya maka dengan senang hati buat ngenalin 
dua cast utama kita. 


Mungkin ada dari kalian yang gak setuju sama 
pilihanku, its okey! Aku gak masalah, karena kita 
punya tingkat imajinasi yang luar biasa dan tentu 
berbeda. 


Tapi karena aku sudah membayangkan sejak awal 
gimana konsep cerita ini akan berlangsung, maka 
dengan senang hati (lagi) aku mengenalkan anak- 
anak pertamaku disini. 


Maklum, aku sangat mencintai cerita mereka karena 
ada sebagian hal lucu yang memang pernah aku 
alami bersama suamiku. Ya meskipun aku sering 
berpikir kalo cerita ini tuh gak lucu sama sekali, 
malah terkesan garing tapi gak papa lah ya 


Untuk cast Ari Setiawan, aku menjadikan Chicco 
Jeriko sebagai visual nya. 


Emang sih dalam cerita, aku gak begitu menguatkan 
karakter mereka. Tapi seenggak nya, rambut 
panjang yang sangat jarang diminati oleh para pria 
membuat jiwaku meronta-ronta ingin dia yang 
menjadi Ari. 

Apalagi dia menggambarkan sosok dewasa dan 
matang untuk laki-laki yang rambutnya gondrong, 
sangat memikat hati. 

Iconic banget rambutnya, ya kan? 

Aku gak tahu banyak tentang dia, tapi aku tahu dia 
termasuk hot daddy dan family man. Mungkin nanti 
kalau Ari menikah sama Susi, maka dia sangat cocok 
kan. Pokoknya aku suka banget sama nih abang 
Chicco 


Kalo kalian punya visual sendiri, tolong beri tahu aku 
ya di komentar. Siapa laki-laki yang kalian 
bayangkan menjadi Ari, karena aku kepo! 


Dan untuk Susi Aryanti, aku menggunakan Chelsee 
islan. 


Gimana menurut kalian? Aku suka gayanya yang 
santai, cantik nya natural banget. Bahkan 
menurutku, mbak Che ini lebih enak dilihat kalau 
make up nya begini. Elegan dan sangat menawan, 
aku membayangkan betapa sempurna dia untuk 
menjadi Susi. Kalian tahu kan gimana bangor nya 
Susi kalo sama pak boss, tapi dia juga bisa sabar 
menghadapi kerumitan kisah mereka. Intinya aku 
mencintai mereka semua, dan perlu kalian ketahui 
bahwa aku pecinta lokal garis depan untuk setiap 
cast cerita ku yang akan datang. 


Apalagi kisah mereka berdua siap tamat dalam 
beberapa part selanjutnya. Dan satu lagi, konflik 
mereka gak terlalu banyak dan terkesan datar aja. 
Karena aku ngerasa gak sanggup buat mikirin akhir 
dari sebuah permasalahan yang rumit, dan tentu 
kalian tahu kalau aku bukan penganut happy ending. 
Meskipun aku juga gak suka kalau baca cerita itu gak 
sesuai ekspetasi, aku egois dalam banyak hal. 


But, thank you so much for your support guys!!! 


Kalian yang udah ngasih aku semangat, kritik dan 
saran itu semua sangat berarti buatku. Aku bukan 
apa-apa tanpa pembaca, dan semua ini juga adalah 
rejeki ku selama corona yang belum juga berakhir. 
Lihat setiap part pembaca terus nambah aja udah 
lebar banget senyumnya, pokok nya sayang deh 
sama kalian semua. 


Dan yang mau kenalan sama aku, langsung isi kolom 
komentar dengan berbagai pertanyaan atau saran 
buatku dalam kekurangan menulis, aku siap 
membalas dan curcol bareng kalian! 


Karena emang aku seorang pengangguran paling 
setia di abad ini. 


Salam hangat dari keluarga kuaci dan permen yang 
harmonis, iloveyou 


Permintaan 


Ari mendekap erat tubuh itu, takut jika sewaktu-waktu ia 
akan pergi. Sedalam apapun perasaan yang pernah ada 
diantara dirinya dan Chika, hanya Susi yang mampu 
membuat Ari goyah pada keyakinannya sendiri. Kehadiran 
Susi dalam hidupnya banyak menumpahkan warna-warni 
yang memberikan makna berarti, pria itu tidak akan bisa 
bertahan kalau wanita ini meninggalkannya. 


Dia sudah pernah mengalami kekecewaan, luka yang 
ditorehkan Chika dapat sembuh dengan ketulusan Susi 
yang selalu menemaninya. Semua tingkah laku gadis itu 
seolah menyihir Ari agar segera bangkit dari kesedihan 
akibat kepergian Chika, dan sekarang ia tidak akan 
menemukan pengganti lan untuk membantunya 
menyembuhkan diri. Segala hal terburuk mulai terbayang 
dalam kepala Ari, kedua orang tua nya sudah merestui 
keputusan Ari. Begitu juga orang tua Susi, meski 
sepenuhnya mereka menyerahkan pada Tuhan bagaimana 
kelanjutan kisah mereka. 


"Saya menjadikan kamu cinta terakhir dalam hidup ini Sus, 
saya gak akan sanggup kehilangan kamu. Tolong jangan jadi 
egois hanya karena kamu ingin membuat saya bertanggung 
jawab pada orang lain." 


Susi tidak membalas pelukan pria itu, memikirkan 
bagaimana nanti perasaan Chika jika tahu bahwa keadaan 
nya tidak lagi sesempurna itu sangat menyakitkan baginya. 
Kepala gadis itu bersandar didada bidang Ari, tubuh dan 
hatinya lelah. Baru beberapa jam lalu ia mengucapkan doa 
agar bisa bersama dengan Ari, tapi sekarang ia harus 
menyerahkan semua pada Tuhan yang maha menentukan 
nasib mereka. 


"Apa yang bisa saya lakukan sekarang pak? Saya gak bisa 
melakukan apapun selain menyesali keegoisan saya yang 
mau memiliki bapak sendiri. Kenyataannya, dia lebih berhak 
atas diri bapak. Kalian masih terikat hubungan yang tidak 
bisa diputuskan secara sepihak." Ucap Susi penuh emosi, 
kemarahan dan kecewa itu menggumpal dalam dadanya. Ia 
hanya tidak ingin menjadi orang jahat dalam hidup orang 
lain. 


"Tapi saya mencintai kamu! Apa kamu tahu jika saya 
memilih pergi dan bertanggung jawab untuk dia, bukan 
hanya kamu yang terluka tapi saya juga!" Ari meremas bahu 
Susi erat, menatap kedua mata gadis itu penuh amarah. 
Kalau Susi berpikir bisa mengubah keputusannya untuk 
membatalkan rencana pernikahan dan impian mereka yang 
telah dibangun dengan sebaik mungkin, maka gadis ini 
salah! Ari tidak akan pernah merubah apapun yang sejak 
awal sudah ia bayangkan akan terjadi, impian itu tidak akan 
hancur hanya karena rasa kemanusiaan Susi. Egois! 


Susi berusaha melepaskan tangan Ari, tapi tak berhasil. 
Laki-laki terlalu kuat untuk dilawan, namun cengkramannya 
terlalu kuat hingga menimbulkan rasa sakit. 


"Ini bukan cuma tentang cinta pak! Tapi rasa kemanusiaan 
dan tanggung jawab bapak sebagai seorang laki-laki yang 
berstatus tunangannya. Kalau memang saya harus terluka, 
maka saya rela menerima setiap rasa sakit ini. Asalkan 
bapak tetap berada didekatnya, membantu dia agar 
bertahan melewati masa sulitnya. Saya gak pernah minta 
banyak hal sama bapak, saya cuma minta pertanggung 
jawaban atas apa yang akan Chika lewati setelah dia tahu 
keadaannya tidak sebaik dulu. Apa itu salah? Apa bapak 
gak mikirin gimana hancurnya dia kalo tahu dirinya 
sekarang cacat!" 


Semua gejolak dan kemarahan, putus asa menjadi satu. Ari 
menatap kecewa pada perempuan dihadapannya, tapi tak 
bisa dipungkiri kalau yang dikatakan olehnya itu adalah 
benar. Ari tahu kalau Chika pasti akan hancur, tapi ia juga 
tidak mau membuat Susi terluka. 


"Jadi kamu mau saya bertanggung jawab untuk semua hal 
yang menimpa Chika? Iya hah?!" Teriak Ari kesal, gadis itu 
bahkan terkejut melihat raut kemarahan yang jauh lebih 
mengerikan dari sebelum nya. Tatapan penuh kekecewaan 
itu membuat hati Susi mencelos, dia yang menginginkan 
semua ini tapi melihat pancaran luka dari mata Ari 
membuatnya ragu. 


"Iya pak, saya mau bapak menemani mbak Chika sampai dia 
bisa menerima keadaan. Saya gak akan marah, apalagi 
cemburu. Bapak lupa ya kalo sejak dulu tugas saya adalah 
tetap berada disamping bapak sampai kapanpun. Jadi 
jangan takut kalau saya akan pergi, itu gak akan pernah 
terjadi pak." 


Ari kehilangan kata-katanya mendengar kalimat beruntun 
itu dari bibir Susi, bahkan ia merasa menjadi laki-laki bodoh 
karena tidak bisa menemukan jawaban yang tepat untuk 
membuat Susi tidak lagi berpikir sependek ini. la tertawa 
sumbang, terdengar menyakitkan ditelinga Susi tapi itu 
tidak akan mengubah apapun. Susi tetaplah gadis yang 
sama, keras kepala dan selalu mementingkan orang lain dari 
pada dirinya sendiri. 


"Gak gak, ini gak masuk akal. Kamu egois Sus, kamu gak 
bisa memaksa saya untuk tetap berada ditengah-tengah 
disaat saya sendiri sudah memilih kamu! Kamu gak waras? 
Kamu perlu istirahat, ayo aku antar pulang." 


Ari meraih tangan Susi tapi segera ditepis oleh Susi, dan itu 
semakin memancing kemarahan pria bermata tajam itu. 


"Apa mau kamu hah?! Aku gak akan menuruti pemikiran 
konyol ini, Kita bukan lagi remaja labil Sus. Kamu dan saya 
adalah dua orang dewasa, kita udah gak perlu bersikap 
kayak gini." 


"Justru karena kita dua orang dewasa, maka bapak 
seharusnya tahu jika Chika lebih membutuhkan bapak dari 
pada saya. Jadikan permintaan saya ini sebagai bukti bahwa 
memang benar anda mencintai saya, jadi saya mohon pak. 
Kabulkan permintaan saya." 


Langit berubah mendung sesaat setelah Susi mengatakan 
hal yang bagaikan pisau menikam jantung Ari. Sekeras 
itukah keinginan Susi agar ia lebih banyak menghabiskan 
waktu bersama wanita lain, disaat hatinya sendiri pasti akan 
terluka. Ari kembali menertawai kebodohan nya sendiri, 
sekaligus menatap penuh kecewa pada Susi. Orang yang 
seharusnya bisa Ari percaya untuk tidak meragukan 
keputusannya, dan sekarang apa? Susi malah menginginkan 
Ari kembali pada Chika dengan alasan bahwa wanita itu 
lebih membutuhkan dia? Ya Tuhan. 


"Saya antar kamu pulang sekarang, kita masih sama-sama 
syok atas kejadian ini. Terlalu banyak omongan gak masuk 
akal yang kita bicarakan, ayo pulang." 


Pria itu kembali meraih tangan Susi namun ditahannya, ia 
menatap wajah Ari dengan tatapan datar dan menunjukkan 
bahwa apa yang mereka debatkan sejak tadi bukanlah 
sekedar obrolan konyol. Susi sangat serius dengan 
ucapannya, gadis itu tidak bisa melakukan banyak hal 
untuk bisa membantu Chika yang bukan siapa-siapa, 
bahkan mereka nyaris tak pernah saling mengenal tapi 


entah kenapa ia merasa bersalah atas pengkhianatan yang 
selama ini dia lakukan bersama Ari. Pantaskah disebut 
pengkhianatan? Bukankah mereka berdua. Saling mencintai. 


"Saya akan pulang sendiri, bapak bisa tetap disini 
menunggu tunangan bapak bangun. Mulai sekarang, kita 
hanya akan bertemu dikantor, seperti sebelumnya. Dan 
anggap bahwa saat ini adalah ujian bagi perasaan Kita 
masing-masing, jika memang bapak milik saya maka bukan 
tidak mungkin suatu saat nanti kita akan tetap bersama." 
Susi menatap wajah Ari kemudian berlalu dari sana, 
meninggalkan suara jejak langkah yang menggema. Tubuh 
Ari serasa dihantam godam begitu keras hingga tak mampu 
lagi berdiri, kakinya lemas hingga jatuh berlutut. 


Seiring kepergiannya, air hujan mulai turun membasahi 
bumi dan menutupi air mata Susi yang terus mengalir tanpa 
henti. Ini adalah hujan keduanya, sekarang adalah waktu 
yang tepat untuk datang sahabat. Hujan telah menjadi 
teman Susi sejak pertama kali ia merasakan bahwa titik air 
itu telah menghanyutkan rasa sakit, namun kali ini rasa 
sakitnya tidak berkurang melainkan semakin sakit. Gadis itu 
menangis, dadanya kian sesak. Tak henti ia memukul 
dadanya yang dihujam begitu dalam, sakit. 


Ari menatap langit dan membiarkan air hujan menutupi 
matanya. Membiarkan bayangan Susi tetap dalam 
pikirannya. Kemarahan yang tidak bisa ia ungkapkan 
akhirnya harus dilampiaskan pada aspal, pria itu meninju 
jalan yang kasar hingga melukai punggung tangannya. 


"Baiklah kalo ini yang kamu inginkan Sus, akan aku 
kabulkan semua keinginan kamu. Semuanya!" Ucap laki-laki 
itu pada diri sendiri. 


Kini Susi hanya bisa meratapi keputusan yang diambilnya 
tanpa berpikir panjang, ia tahu bahwa kemungkinan 
terbesar dari semua permintaannya pada Ari adalah 
kehilangan pria itu. 


Sanggupkah dia kehilangan Ari setelah rasa cinta itu 
tumbuh begitu banyak dalam dirinya, bagaikan jantung dan 
hati yang berdekatan namun tidak bisa disatukan meski 
dalam rongga dada yang sama. 


Hujan, tolong sampaikan pada Tuhan mu bahwa aku 
menginginkan setiap detik dalam hidup ini menjadi sangat 
berarti. Setidaknya jangan biarkan aku tenggelam terlalu 
dalam kesedihan ini. 


Seharusnya cinta membawa sejuta kesenangan, 
memberikan tawa dan kebahagiaan. Tapi bukankah setiap 
cinta yang tumbuh dalam hati juga bisa membawa luka? 
Mereka hanya perlu waktu untuk bisa kembali kuat, 
menjalani hari seperti sedia kala. Baik Ari atau pun Susi, 
mereka sama-sama tahu bahwa akhir dari sebuah cerita itu 
hanya memiliki dua jawaban, bersama atau berpisah 
selamanya. 


Love between Us 


Kadang kita tidak perlu mengatakan apa yang tengah 
dirasakan saat ini, karena semua itu bukan untuk 
mengurangi rasa sakit yang mendera dalam hati. Namun 
untuk kembali membuka luka yang bahkan baru saia 
tergores, ada kala nya diam adalah pilihan terbaik. Bukan 
karena tak ingin berbagi namun hati juga butuh waktu 
untuk kembali tegar menghadapi cobaan dalam sebuah 
hubungan. Disetiap tetesan air mata dan perjuangan 
sebuah hati, tidak mungkin Tuhan melupakan bahwa akan 
datang masa dimana kita memetik hasil dari semua 
kebaikan yang selama ini kita tanam. 


Saat ini, ketulusan Susi terhadap Ari kembali diuji melalui 
kejadian yang menimpa Chika. Letak kesabaran dan 
kebesaran hatinya sedang diuji sampai kemana ia mampu 
bertahan, pesan seorang ibu tidak akan pernah salah 
bukan? Ibu nya pernah berpesan bahwa mencintai sang 
pencipta terlebih dahulu agar jika suatu saat nanti kalau hal 
yang menurut kita berharga itu direnggut maka rasa 
sakitnya tidak akan lama, memang benar adanya begitu 
namun Susi juga manusia. Sakit tetaplah sakit, dia 
merasakan pasokan oksigen seolah berhenti ketika 
membayangkan kenangan bersama pria itu selama ini. 
Ratusan hari telah mereka lewati dengan banyak hal, dan 
ternyata itu semua tidak menjamin bahwa selamanya 
kebersamaan itu akan terus milik mereka. Susi menangisi 
apapun yang terlintas dikepala nya, ini belum apa-apa 
karena mungkin setelah ini akan ada banyak hal baru yang 
membuat ia menjadi lebih tegar lagi. 


Mengingat bahwa semua yang kita miliki belum tentu 
ditakdirkan untuk diri sendiri, ada hal yang tak pernah kita 
ketahui yaitu rahasia Tuhan. 


Gadis itu menekuk lututnya diiringi suara isakan pelan yang 
menyayat hati. Ini sudah hampir seminggu sejak terakhir 
kali pertemuannya bersama Ari, pria itu benar-benar tak 
menampakkan diri dikantor. Bahkan tidak ada satupun yang 
mengetahui keberadaannya. 

Posisi Ari sebagai boss sekarang digantikan oleh sepupu pria 
itu. Setidaknya saat ini Susi merasa sedikit baik karena 
tidak bertemu dengan lelaki yang telah mengajarkannya 
arti cinta tersebut, meski pada akhirnya sebuah kejadian tak 
terduga membuat mereka harus mengasingkan diri masing- 
masing. 


Kesedihan Susi ini ternyata sangat dirasakan oleh kedua 
orang tuanya namun mereka tidak berani bertanya, 
tangisan yang hampir setiap malam mereka dengar 
sungguh menyakitkan hati. Mereka adalah orang tua Susi 
yang seumur hidup telah berusaha memberikan 
kebahagiaan pada putri kesayangannya itu, namun siapa 
yang bisa menyangka bahwa ternyata ada orang lain yang 
melukai gadis kecil mereka hingga tidak lagi ceria seperti 
biasanya. Orang tua memang dikodratkan untuk menjaga 
dan mendidik anak-anak mereka, bahkan mengusahakan 
yang terbaik. Namun tetap saja hati adalah hal yang tidak 
pernah bisa mereka kendalikan, yang berhak atas hati itu 
sendiri hanya sang pencipta dan pemilik tubuh. 


Lastri mengusap air matanya mendengar tangisan Susi dari 
dalam kamar, batinnya bertanya-tanya apakah gerangan 
yang telah membuat gadis itu berubah menjadi pendiam. 
Susi tidak pernah seperti ini, sesulit apapun masalah yang ia 
hadapi pasti akan bercerita namun kali ini dia bungkam 
seribu bahasa. Untuk mengatakan sepatah kata pun, Susi 
bagaikan menelan silet yang melukai tenggorokannya. 

Bagaimana cara mereka untuk membantu anaknya itu 
kembali tertawa, tidak ada orang tua yang tega membiarkan 


anak-anak mereka menangis kecuali orang-orang itu tidak 
memiliki akal dan pikiran. 


"Sudah mak, kita beri dia waktu untuk menenangkan diri. 
Bapak tahu kalau Susi anak yang baik, dia gadis yang 
tangguh tidak akan kalah dengan masalah yang datang. 
Mamak jangan ikut sedih begini, nanti gak ada yang 
menguatkan dia. Yo mak?" 

Sulaiman mengusap bahu istrinya, menatap penuh cinta. 
Bukan hanya Lastri yang sedih disini, tapi dia sebagai ayah 
pun merasa gagal menjadi penenang anak kesayangannya 
tersebut. 


Merasa bahwa keadaan tidak akan baik kalau mereka ikut 
campur, akhirnya kedua orang itu kembali kekamar mereka. 
Susi memang anak yang kuat, mereka yakin bahwa ini 
hanyalah masalah yang biasa dihadapi seseorang untuk 
menuju dewasa. Pelajaran berharga, dan memang harus 
dijalani ketika fase kehidupan mulai berpindah. 


Dalam keheningan malam, Susi sedang berusaha 
menguatkan hatinya agar menjadi lebih tegar. Dia masih 
percaya pada Ari, bahwa pria itu tidak akan goyah dalam 
mencintainya namun tetap saja air mata itu ingin keluar dan 
kembali membuat isakannya terdengar. 


Sebuah kepercayaan dibangun atas dasar bukti yang 
pernah mereka berikan satu sama lain, dan selama ini Ari 
telah membuktikan kasih nya untuk Susi. Tapi kali ini ia 
tidak bisa menghalangi takdir, lagi pula dia sendiri yang 
mengatakan pada Ari jika memang mereka berjodoh maka 
tidak ada yang bisa menghalangi. 


Berbeda dengan Susi yang meratapi keputusannya, maka 
pria yang sama dengan orang yang sedang dipikirkan Susi 
itu tengah menatap kosong tubuh lemah dihadapannya ini. 


Tiga hari yang lalu Chika telah sadar, gadis itu telah berhasil 
melewati koma dan sekarang tengah menjalani perawatan 
lainnya yang akan membantunya pulih. Ari tidak beranjak 
sedikitpun dari sebelah Chika, bahkan ibunya yang setiap 
hari mengantarkan pakaian untuk berganti. Permintaan Susi 
melukai egonya sebagai lelaki, tapi ia tidak akan melanggar 
janjinya pada diri sendiri dan juga Susi bahwa akan selalu 
ada didekat Chika, membantu wanita itu melewati masa 
sulitnya. 


Saat terbangun dari tidur panjangnya, Chika sempat 
mengalami kondisi yang drop namun bisa ditangani dengan 
baik. 


Histeris, itu adalah hal utama yang orang lakukan jika 
mengalami hal mengerikan seperti yang Chika rasakan. 
Gadis itu mengamuk dan sedikit sulit untuk membuatnya 
tenang hingga dokter harus menyuntikkan obat penenang 
agar membuat Chika tidur. Selama berhari-hari Ari berada 
disini tapi tak sedetik pun dia melupakan Susi, gadis itu 
tetap saja memenuhi pikirannya. 


Meski kini Chika sudah tidak lagi menangis histeris seperti 
kemarin, tapi tetap Ari belum bisa mengatakan yang 
sebenarnya. Walau bagaimana pun dia tetap manusia yang 
punya hati nurani, tidak akan menambah rasa syok pada 
wanita itu. 


Sebuah sentuhan tangan membuat Ari tersadar dari 
lamunan panjangnya. Terasa dingin, seperti tatapan Ari 
yang memang tidak memiliki gairah apapun saat ini. 


"Kamu gak pulang? Udah berapa hari kamu nemenin aku, 
gak kekantor emangnya?" Suara serak itu kembali 
menyentak pikiran Ari yang entah pergi kemana, 


memaksanya agar kembali pada jasad yang sekarang 
tengah duduk bersebelahan dengan ranjang Chika. 


Pria itu menatap wajah pucat Chika yang kelihatan lebih 
tirus, tatapan mata sayu itu ternyata mampu menimbulkan 
rasa bersalah dalam hati Ari. Meski lebih dominan cintanya 
pada Susi dibandingkan bertanggung jawab pada wanita 
yang ada dihadapannya kini. 


"Seseorang gak akan memaafkan saya kalau sampai 
meninggalkan kamu." Ucapan Ari cukup membuat Chika 
sadar bahwa memang keberadaan pria itu bukan karena dia 
masih mencintainya melainkan karena sebuah rasa 
tanggung jawab. Yang kalau dilihat sekali lagi, Ari tidak 
akan memiliki tanggung jawab apapun pada gadis itu jika 
memang hubungan mereka berakhir tapi sayangnya Ari 
belum sempat mengakhiri pertunangan mereka hingga hal 
ini pun harus terjadi. 


"Siapa wanita beruntung itu Wan? Aku kenal dia ya." 


Ari hanya terdiam, apa pentingnya memberi tahu siapa 
orang yang telah mengambil hatinya sekarang. Toh wanita 
itu telah memintanya melakukan hal konyol seperti ini. 


"Kamu mengenalnya, hanya kalian tidak pernah terlibat 
obrolan. Tapi dia orang yang membuatku bangkit dari 
kegagalan bersamamu." 


Chika tersenyum miris, mengetahui bahwa pria yang 
dicintainya telah menemukan orang lain rasanya sakit 
sekali. Tidakkah Tuhan bersikap adil agar membuat Ari 
kembali padanya? Tidak cukupkah rasa sakit yang dia 
terima selama ini? 


"Jadi kamu mau mengakhiri hubungan kita? Apa udah gak 
ada lagi kesempatan untuk aku sama kamu Wan?" 


Nyeri, itulah yang ia rasakan. Dalam hati dia sedang 
mengasihani dirinya sendiri yang tertimpa kemalangan 
seperti ini, kalau saja ia tidak cacat pasti ia akan menerima 
kenyataan Ari telah mencintai wanita lain. Tapi disaat 
sekarang entah kenapa membayangkan kehilangan pria itu, 
rasanya ia tidak akan sanggup menatap hari esok lagi. Laki- 
laki mana yang bisa menerima kekurangan Chika seperti 
ini? Cacat dan tidak bisa menjadi seorang ibu, menyedihkan 
Sekali nasibnya. 


"Kamu tahu jawabannya, jangan menanyakan hal yang 
kamu sendiri udah tahu jawabannya. Karena itu cuma bakal 
nyakitin kamu." 


"Apa karena aku cacat makanya kamu gak mau ngasih aku 
kesempatan? Iya! Karena aku gak sempurna lagi Wan, 
makanya kamu gak bisa ngasih aku kesempatan. Apa 
semenyedihkan itu untuk bisa hidup sama orang cacat 
kayak aku? Hah!" 


Chika meremas kuat tangan Ari, menunjukkan 
kekecewaannya pada semua hal. Dia tidak bisa diperlakukan 
seperti ini lagi, dirinya sudah merasa tak berguna dengan 
keadaan sekarang lalu untuk apa kehadiran Ari 
disampingnya kalau hanya untuk mengasihani 
kecacatannya. 

Akan lebih baik jika Ari tidak pernah muncul dihadapannya 
saat ia terbangun, setidaknya dia bisa menghilang tanpa 
ada satupun yang tahu. Dengan ada Ari disaat ia membuka 
mata, itu hanya akan memunculkan harapan dalam hatinya. 


"Kenapa diam? Kalo kamu disini cuma buat kasihan sama 
aku, mending kamu pergi. Jangan pernah muncul lagi, itu 
lebih baik." 


Ari mengepalkan tangannya menatap wajah wanita yang 
tengah menagis itu, kenapa Ari harus dihadapkan pada dua 
wanita yang memiliki pemikiran pendek seperti ini. 


"Kamu masih perlu istirahat, aku ada diluar kalo butuh 
sesuatu." Pria itu hendak beranjak namun tertahan oleh 
tangan Chika yang menggenggamnya. 


"Aku butuh kamu disini, selamanya. Tolong jangan tinggalin 
aku." Suara itu terdengar seperti lirihan namun masih 
mampu didengar oleh telinga Ari, pria itu tidak tahu harus 
bersikap seperti apa namun ia tahu bahwa hatinya tidak 
akan bisa dibelah dua. 


Ari mencium puncak kepala Chika, memberikan ketenangan 
pada gadis itu. Meski hatinya menolak melakukan hal yang 
bisa menyakiti Susi, tapi keadaan sungguh tidak bisa diatur 
sesuai kehendak kita. Dia hanya melakukan sesuai yang 
naluri laki-laki inginkan, meski bertentangan dengan hati. 


Our Day 


Langit biru terbentang luas diatas sana, burung gereja 
berterbangan kesana kemari mencari tempat hinggap. 
Udara pagi yang menyegarkan namun terasa menyesakkan 
dirongga dada Susi membuatnya melamun sepanjang 
perjalanan menuju kantor. Sebulan telah berlalu dan 
hidupnya benar-benar berubah drastis, tidak ada lagi 
senyuman dan celotehan yang keluar dari bibir gadis itu, 
hanya diam membisu dan tatapan terluka yang terpancar. 
Membuat semua orang menjadi segan hanya untuk bicara, 
bahkan kesedihan yang masih saja dirasakan olehnya 
membuat orang-orang dikantor merasakan aura kesedihan 
yang teramat dalam. Seperti sekarang, setelah ia turun dari 
motor sang ayah Susi hanya bersalaman tanpa 
mengucapkan sepatah kata pun. Jika sebelumnya gadis itu 
adalah orang yang periang dan bisa menghibur orang-orang 
dengan kata-katanya, maka sekarang hanyalah Susi yang 
bungkam dengan tatapan sayu. 


Cinta memang mampu merubah seseorang, dari ceria 
menjadi pendiam. 

Tidak ada lagi senyuman dan sapaan yang keluar dari bibir 
gadis itu, semua terasa hampa. Susi adalah orang yang 
berpengaruh diperusahaan ini, sedikit saja berubah tentu 
akan menjadi pertanyaan besar. Apalagi dengan 
kemurungan yang Susi lakukan, semua yang ada disini 
mengaitkannya pada ketidak hadiran Ari dikantor. Bahkan 
pria itu benar-benar tidak muncul sama sekali, sejak terakhir 
kali mereka tertawa bersama. Bak ditelan bumi, laki-laki 
berambut panjang itu tidak ada kabar. 


Rani, Winda dan Arifin yang biasanya mendengar sapaan 
dari Susi, bahkan setiap kali waktu santai selalu bercanda 
bersama merasa kehilangan sosok Susi yang selalu 


menebarkan aura positif, Mereka tidak tahu harus 
melakukan apa selain mengajak Susi menjalani rutinitas 
seperti biasa, wanita itu adalah orang yang mudah sekali 
tertawa. Arifin adalah objek utama pembullyan yang sering 
dilakukan oleh Winda. Setiap kali pasti ada saja hal lucu 
yang mereka lakukan, tapi kini semua itu tidak lagi bisa 
membuat tawa Susi terdengar. 


"Mbak udah sarapan? Kita mau gofood nih, mau bareng 
sekalian gak?" Tanya Rani dengan wajah sedih, sungguh 
mereka semua ingin wanita itu kembali seperti semula. 
Sebegitu hancurkah Susi atas semua yang terjadi 
belakangan ini. Ya tentu saja, ini adalah kali pertama Susi 
jatuh cinta jadi wajar kalau masalah seperti ini membuatnya 
sangat terpuruk dan putus asa. Meski itu juga tidak lepas 
dari keputusannya yang menyuruh Ari pergi. 


Susi hanya menatap wajah ketiga orang itu dengan senyum 
yang dipaksakan, membuat sahabatnya pun merasa sedih. 


"Gak deh, gue udah makan tadi dirumah. Kalian aja yang 
sarapan." Ucapnya dengan suara serak, lingkaran hitam itu 
terlihat jelas dimata Susi. Hampir setiap malam ia begadang 
mengenang kebersamaannya dengan Ari dan pasti akan 
berakhir menangis. 


"Mbak Sus, kalo sedih gini gak mau cerita ya sama Kita. 
Padahal kita semua berharap mbak bisa bagi beban sama 
aku, atau dua cabe-cabean ini. Sedih tau gak sih ngeliat 
mbak gini tiap hari." Kalo udah ngomong gak pakek sensor 
gini udah pasti si buntel Arifin ya, soalnya cuma dia yang 
nekat untuk nanya langsung ke Susi tentang apa yang 
sebenarnya terjadi karena sejak kemarin pun ia sudah gak 
sabar untuk ngomong. Ya tapi tahu lah kalo selain Arifin, ada 
dua kampret lagi yang pasti menghalangi dia menyinggung 
soal Susi. Mereka menghargai keputusan Susi untuk 


bungkam dari pada menceritakan kejadian yang 
membuatnya berubah pendiam, mereka juga kecewa karena 
wanita itu lebih memilih memendam sendiri. Walaupun gak 
bisa bantu, seenggaknya beban itu berkurang tapi sayang 
Susi bukan tipe yang mudah bicara jika sudah berhadapan 
masalah berat seperti ini. Karena sebuah luka dapat 
membuat seseorang berubah menjadi dua kepribadian, 
kalau tidak semakin kuat maka akan semakin hancur. Dan 
Susi adalah yang kedua, semakin dia mencoba bercerita 
maka akan semakin hancur. Sebenarnya itu hanya 
pemikiran dia aja yang menyimpulkan bahwa Ari benar- 
benar akan meninggalkannya, kisah mereka belum usai. 


Susi menggelengkan kepala pelan, dia juga merasa bersalah 
karena telah mendiamkan tiga orang ini padahal selama ini 
kebersamaan mereka juga berarti bagi Susi. Apalagi dalam 
hal bersenang-senang, terlalu fokus pada satu masalah 
hingga dia mengabaikan yang lainnya. Tiba-tiba saja ia 
teringat kedua orang tuanya, yang telah ia lupakan bahwa 
tentu mereka juga ikut merasakan kesedihannya. Ya Allah 
baru ingat! 


"Gue baik-baik aja kok, kalian gak usah khawatir. Oke? Kasih 
gue waktu sedikit lagi untuk nyembuhin diri dan hati, nanti 
setelah nya gue akan ceritain semua sama kalian. Lanjut 
kerja gih, gue mau keruangan pak Santo." Ujar Susi 
menyibukkan diri dengan membuka map-map yang telah 
dia periksa, hanya untuk membuat teman-temannya pergi 
dari sana. 


"Yaudah deh kalo gitu, kita makan dulu ya mbak. Masih jam 
delapan juga." 


Susi tak menyahut tapi kepalanya mengangguk merespon 
perkataan Rani. Mereka pun melanjutkan ritual pagi yang 
terasa berbeda dari biasanya, tapi kali ini sedikit hampa 


karena Susi tidak ikut. Dan sekarang disinilah dia, 
merenungi bahwa belakangan ia telah melupakan 
orangtuanya. Merasa bahwa luka yang ia dapat pantas 
dipendam sendiri, namun tidak ingat bahwa pasti ibu dan 
ayahnya juga ikut merasakan perubahan diri Susi. Ia 
kembali diterpa rasa bersalah, rasa ingin cepat pulang 
untuk bertemu sang ayah harus terhalang karena dia sendiri 
pun belum lama sampai. Dia sudah banyak meninggalkan 
tanggung jawab dalam pekerjaan dan sebagai anak ia 
merasa bersalah. 


Tekat dalam hati semakin kuat untuk menghentikan 
kesedihan ini. Menganggap bahwa ini adalah luka besar 
yang harus segera disembuhkan, jika dulu hanya luka kecil 
dan tidak butuh waktu maka sekarang adalah kebalikannya. 
Dia membutuhkan sedikit lagi waktu untuk sembuh dan 
kembali menjadi Susi yang biasanya. 


Susi menghirup oksigen sebanyak mungkin untuk 
membantu pernafasan nya menjadi normal kembali, sudah 
cukup ia merasa sesak dengan setiap hal yang terjadi. 
Memejamkan mata sejenak untuk mengusir bayangan wajah 
Ari meski tidak bisa, lalu membuka mata dan menatap layar 
komputer yang masih padam. 


Sudah saatnya ia kembali berdiri, masih banyak hari lagi 
yang akan dia lalui dan perjalanan hidup tidak akan 
berhenti disini saja. Semua pemikiran positif ia coba 
terapkan, belum sepenuhnya berhasil tapi hari ini dia akan 
memulai semuanya dari awal. 


daaa 


Ari mendorong kursi roda milik Chika menuju taman, itu 
semua dia lakukan atas permintaan gadis itu sendiri. Setiap 


hari berada dalam ruangan tanpa bisa melakukan apapun 
membuatnya ingin menikmati udara pagi yang 
menyejukkan, ditemani oleh orang ia cintai. Dulu mereka 
juga selalu menghabiskan waktu bersama, berada dalam 
sebuah lingkaran yang dipenuhi cinta lalu semua itu hancur 
karena dirinya sendiri. Sekarang ia hanya bisa melihat 
tatapan kosong dari kedua mata Ari, tidak ada lagi perasaan 
yang tersisa untuknya selain dari kasihan. Laki-laki itu 
memang orang yang berpegang teguh pada janjinya, dan 
Chika benci karena telah merusak kepercayaan itu. Timbul 
sebuah pemikiran untuk memanfaat keadaanya yang 
sekarang untuk mengikat Ari agar terus bersamanya, tapi 
betapa egoisnya dia jika harus memisahkan dua hati yang 
saling mencintai. Dia selalu bertanya siapakah gerangan 
wanita itu, sampai saat ini Ari tidak memberi tahunya. 
Namun hanya ada satu orang yang ia ingat jika berkaitan 
dengan pria dibelakangnya ini, wanita yang dulu sempat 
bertemu dengannya dikantor bahkan rumah sakit 
tempatnya dirawat dulu. Mungkinkah dia? 


"Berenti disini aja, aku lihat anak-anak itu." Chika 
menyentuh tangan Ari yang memegang kendali atas 
kursinya. Suasana pagi memang memberikan kesenangan 
tersendiri pada setiap orang, begitu juga Chika. la 
tersenyum melihat bocah-bocah itu berlari sambil membawa 
pistol air. 


"Jadi anak-anak itu enak ya Wan, gak perlu mikirin apa-apa 
selain bermain. Aku jadi pengen balik lagi jadi bocah." Kata 
Chika dengan senyuman miris, mencetak jelas raut putus 
asa diwajahnya tanpa dibuat-buat. 


Ari tidak merespon apapun selain mendengarkan, sebulan 
bersama dan menemani wanita ini membuat Ari tahu bahwa 
tidak ada yang berubah dalam diri Chika. Dia tetap seorang 
gadis yang menyenangkan, hampir sama dengan Susi yang 


selalu menebarkan kebahagiaan pada orang lain. Namun 
tetap saja mereka tidak sama, mungkin inilah salah satu 
alasan yang membuat Ari jatuh cinta dengan Susi karena 
kesamaan yang dimiliki mereka berdua. Hanya saja Susi 
tidak peduli orang-orang memandangnya baik atau buruk, 
Karena menurutnya sebuah kebaikan tetap harus dilakukan. 


"Anak-anak juga punya pikiran, mereka perlu belajar banyak 
hal untuk menjadi lebih siap menghadapi hidup." 


"Tapi mereka gak perlu bertanggung jawab atas apapun, 
mereka cuma perlu mengenal dan belajar hal baru. Gak 
kayak kita, semakin dewasa semakin aku kehilangan diriku 
sendiri." 


Ari memutari kursi roda dan berjongkok dihadapan wanita 
itu, cintanya pada Susi tidak berkurang sedikitpun bahkan 
semakin bertambah. Setiap malam ia datang kerumah gadis 
itu hanya untuk melihatnya, meski tidak bisa bertemu 
langsung. Setidaknya mengobati rasa rindu yang menyiksa. 


Pria itu menggenggam tangan Chika dan menatap lurus 
pada bola matanya yang redup. Apapun yang orang 
pikirkan tentang dirinya, ini semua hanya atas rasa bersalah 
bukan karena dia mencintai Chika. Bodoh memang karena 
dengan mudahnya Ari meng-iyakan permintaan Susi. Tapi 
mungkin ini adalah bentuk pembuktian pada Susi kalau dia 
memang laki-laki yang bertanggung jawab. 


"Semua orang akan menjadi dewasa, bukan karena umur. 
Tapi karena setiap kejadian yang dia alami memberikan 
pelajaran berharga dalam hidup, mana Chika yang aku 
kenal. Dia yang selalu optimis dan gak mudah menyerah, 
kamu harus bangkit. Dan menata hidup baru lagi. Hmm?" 


"Tapi aku udah gak sempurna lagi Wan, aku cacat! Dan gak 
akan ada yang mau sama perempuan kayak aku! Kamu gak 


ngerti, kamu gak tau gimana rasanya jadi aku!" 


Wanita itu melepaskan tangan Ari dan menutup wajahnya 
dengan kedua telapak tangan, kembali meratapi kesedihan 
yang sama. Memangnya apa yang bisa dilakukan dengan 
sebelah kaki? Menyedihkan. 


"Orang-orang gak akan tahu gimana rasanya jadi kamu Chi, 
tapi bukan berarti semua orang gak punya kecacatan. Kamu 
gak bisa ngerasain yang orang lain alami, dan begitu juga 
sebaliknya. Kamu gak bisa jadi egois dan memandang 
hanya diri kamu yang terluka, aku kamu dan semua orang 
punya luka dan kekecewaan mereka sendiri pada hidup. Tapi 
coba lihat? Semua orang nampak bahagia dari luar, padahal 
belum tentu hatinya ikut senang. Kalo kamu masih berpikir 
bahwa cuma kamu yang cacat, itu namanya egois Chi. 
Egois!" 


Ari memandang Chika dengan tatapan kesal, tidakkah dia 
bisa melihat dunia dari sudut yang positif. Pria itu benci 
melihat air mata Chika namun apa yang bisa dia lakukan 
selain membuat otak gadis itu berfungsi dan kembali 
memikirkan hal baik untuk dirinya sendiri bukan orang lain. 


Merasa bahwa tangisan Chika tidak akan mereda, Ari 
bangkit dan memeluknya. Mengusap kepala gadis yang dia 
sayangi sebagai saudara itu, bohong kalau hatinya tidak 
terenyuh melihat keputus asaan Chika. Namun dia juga 
tidak bisa berbuat lebih, dirinya sendiri pun sedang berada 
difase menyalahkan takdir. 


"Aku mau egois, aku mau egois untuk milikin kamu. Dan 
kamu udah janji gak akan pernah ninggalin aku sendiri, kita 
lanjutin pertunangan ini dan menikah. Bisa?" 


"Chi. ! I 


Chika menggeleng, tidak mau mendengarkan apapun lagi 
dari bibir Ari. Membuat pria itu hanya bisa menghela nafas 
berat. 


"Kamu sendiri yang datang untuk bertanggung jawab atas 
hidupku, dan sekarang nikahi aku. Kita akan membangun 
impian kita lagi, sama kayak dulu. Beri aku kesempatan 
untuk merasakan apa itu kehidupan yang sesungguhnya, 
aku mohon!" 


Laki-laki itu hanya bisa menatap datar hamparan rumput 
yang terbentang luas disekitar mereka. Tidak mengerti 
kenapa harus dia yang berada disini, skenario macam apa 
yang sedang ia jalani. Lucu sekali dengan permainan yang 
entah siapa telah memulainya ini. 


Tidak ada sepatah katapun yang keluar dari dua insan 
manusia itu, hanya suara isakan Chika yang mengalun 
menyakitkan ditelinga Ari. 


Dia merasa bahwa waktu berhenti disana, membuat segala 
kegiatan orang-orang berhenti dan tujuannya kini adalah 
menemui Susi untuk mengajak gadis itu pergi dari sana. 
Mencari tempat dimana hanya ada mereka berdua, namun 
sayang semua itu hanyalah ilusi yang dia ciptakan sendiri. 


Kenyataannya Ari tetap berada didekat Chika yang saat ini 
sedang menatap kearahnya. Lelucon ini telah membuat dia 
menjadi manusia paling bodoh yang pernah ada. 


Boss Kampret 


Ari menatap semua berkas yang menumpuk diatas meja, 
setiap hari ia terus mengerjakan hal yang sama berulang 
kali hingga rasanya bosan untuk melanjutkan hidup. 

Pagi ini dia telah menerima laporan atas penangkapan adik 
tiri Chika yang telah menyabotase mobil, juga atas aksi 
pelecehan seksual yang telah dilakukannya pada gadis 
malang itu. Semudah membalikkan telapak tangan baginya 
untuk menuntut agar pria brengsek itu diberikan hukuman 
yang seberat mungkin, tidak ada manusia yang waras tega 
melakukan hal sekeji itu. Sebenci apapun dia pada keadaan 
tapi tidak dilampiaskan dengan merusak kehidupan orang 
lain. 


Dan disinilah dia, masih berada dikamar inap rumah sakit 
tempat Chika dirawat. Setiap hari dia menerima berkas dan 
juga map-map tebal memaksa agar cepat diselesaikan, 
pekerjaannya jadi berlipat ganda lebih banyak dan disaat 
seperti sekarang harusnya Susi yang bisa membantunya 
menghadapi hari berat. Rasanya ia ingin melenyapkan 
perasaan rindu yang sangat menyiksa ini karena tidak bisa 
bicara apalagi mendekati gadis itu. Tapi apa boleh buat, 
kepalanya terasa mau meledak memikirkan hal-hal berbeda 
setiap hari. 


Seperti sedang apa Susi sekarang, apakah dia juga 
merasakan rindu yang menggebu seperti Ari saat ini? Atau 
bahkan dia tengah bersenang-senang dan kembali 
menjalani hari-harinya dengan normal, Ya Tuhan pria itu bisa 
gila membayangkan betapa cantiknya Susi saat cemberut, 
mengomel bahkan ketika dia mengumpat pun semua 
terngiang-ngiang ditelinga Ari. 


"Sialan." Umpatan itulah yang sejak tadi ia ucapkan karena 
kesal dengan semua yang ada dikepalanya sekarang, 
mengingat saat terakhir ia bertemu Susi membuatnya 
kembali mengenang masa-masa dimana mereka masih 
menjadi orang egois yang menginginkan lebih dari 
menghabiskan separuh waktu bersama. Ari menggeram 
kesal, menyugar rambutnya yang sedikit berantakan. 
Otaknya benar-benar tidak berfungsi untuk menyelesaikan 
pekerjaan, semakin dia mencoba fokus maka semakin kuat 
gambaran wajah Susi tersenyum mengacaukannya. 


"Gila! Bisa gila kalo gini terus." Ucapnya pada diri sendiri, 
semua perilaku gelisah dan kacau pada Ari tak lepas dari 
pandangan Chika. Namun gadis itu seolah tak berniat 
menegur apalagi bertanya, melainkan membayangkan 
seperti inikah pria itu dulu saat dia meninggalkannya? Atau 
justru lebih buruk? Kenapa rasanya sakit sekali melihat Ari 
sangat kacau namun dia juga tidak ingin pria itu beranjak 
sedikitpun dari sini. 


Dia ingin mengeraskan hati untuk mengekang laki-laki yang 
telah menemaninya. Ari tidak akan pergi kemana pun, dan 
sebisa mungkin dia akan membuat pria itu berhenti 
memikirkan wanita lain. Dia, hanya dia yang boleh 
memenuhi pikiran Ari. 


"Kamu gak capek dari tadi ngumpat terus?" Tanya Chika 
membuat kepala Ari langsung menoleh kearahnya, raut 
wajah pria itu tentu tak menunjukkan ekspresi apapun. 
Namuj gadis itu telah belajar membutakan matanya untuk 
tidak melihat kehampaan dalam diri Ari, asalkan mereka 
tetap bersama maka bagi Chika itu lebih dari cukup. Tidak 
akan ada lagi yang bisa merebut pria itu darinya setelah ini. 


"Aku haus, sekalian mau kekamar mandi." Chika berusaha 
bangkit dari tidurnya, dengan sigap Ari membantu wanita 


itu duduk. Mengambilkan gelas yang terletak tak jauh dari 
ranjang, memberikannya pada Chika. 


"Kamu kenapa? Kok diem aja. Capek ya nungguin aku 
disini." Ujarnya memancing agar pria itu bicara. Namun Ari 
tetap lah Ari yang dingin jika semua hal yang terjadi sudah 
tidak sesuai dengan kehendaknya. 


"Kamu mau apa? Aku masih punya banyak kerjaan Chi, kalo 
kamu butuh sesuatu tinggal bilang. Gak perlu nanyain hal 
gak penting." 


Kesal itulah yang dirasakan oleh Ari, belum selesai dia 
memikirkan cara agar bisa menemui Susi walau cuma 
sebentar saja. 


Chika meremas gelas ditangannya sambil menundukkan 
kepala, sakit hatinya mendengar nada ketus dari laki-laki 
itu. Melihat sikap Chika yang berubah membuat Ari pun 
menghela nafasnya, rasa bersalah itu kembali menghantui. 


"Aku gak bermaksud marahin kamu Chi, tapi pekerjaanku 
emang masih banyak. Maaf ya." Ari merangkul Chika dalam 
pelukannya, membuat hati gadis itu langsung senang. 
Sekarang dia tahu kelemahan Ari adalah membuatnya 
selalu merasa bersalah, maka dengan itu dia bisa membuat 
Ari tidak akan pernah pergi darinya. Sedangkan Ari yang 
tidak sadar bahwa pintu ruangan dibuka oleh seseorang 
hanya bisa terpaku ketika melihat sosok yang sejak tadi 
memenuhi pikirannya kini tengah berdiri dengan wajah 
kecewa. 


"Maaf pak, saya kebiasaan suka lupa ketuk pintu. Sekali lagi 
maaf." 


Wanita dengan tumpukan map dalam pelukannya itu 
menundukkan kepala penuh penyesalan, bagaimana bisa 


dia seceroboh ini. Seharusnya dia menunggu sepupu Ari 
saja untuk mengantarkan berkas, tapi apa boleh buat rasa 
rindu untuk segera melihat Ari lebih dominan dalam dirinya. 
Entah apa yang ada didalam kepala Susi hingga melupakan 
bahwa pria itu sedang bersama tunangannya. 


Chika yang juga baru menyadari ada orang lain pun 
memisahkan pelukan Ari dan melihat siapa orang yang 
lancang telah merusak momen langkanya dengan pria itu. 


"Kamu sekretarisnya Wawan kan?" Pertanyaan itu spontan 
diluncurkan oleh mulut Chika saat melihat wajah Susi yang 
sangat familiar dalam ingatannya. Senyuman tulus 
terpancar dari wajah gadis itu, sama persis dengan yang 
waktu itu pernah Chika lihat. 


"Iya bu, maaf atas kelancangan saya. Sekali lagi saya mohon 
maaf sudah mengganggu kalian." 


Chika tertawa pelan, tawa yang menyimpan sejuta makna 
dimata Susi. 


"Gak papa kok, santai aja. Lagian kita gak lagi ngapa- 
ngapain jadi aman lah buat orang lain masuk." 


Perlu lima detik untuk mencerna ucapan Chika barusan agar 
Susi memahami makna dari kata ngapa-ngapain, Susi 
merasakan ulu hatinya kembali pedih karena dia bukan 
orang bodoh yang tidak mengerti arti dari perkataan wanita 
yang berstatus sebagai tunangan boss nya tersebut. 


"Dimana Rega? Bukannya saya nyuruh dia yang datang, 
kenapa kamu yang kesini?" Pertanyaan itu terlontar dari 
bibir Ari tanpa arti apapun, memecahkan segala pemikiran 
yang ada dalam kepala Susi untuk membayangkan hal-hal 
yang tidak pernah terjadi. Dia tahu bahwa Susi memiliki 
pemikiran ajaib, namun ini bukan waktu yang tepat untuk 


merusak pertemuan mereka setelah sekian lama. Ya 
walaupun emang udah kacau karena pas Susi masuk, 
mereka lagi pelukan. 


"Oh anu pak, pak Rega nya lagi parkir mobil jadi saya 
duluan kesini." 


"Letak disana berkasnya, nanti saya akan periksa." 


Susi mengangguk dan berjalan menuju meja yang 
dimaksudkan Ari. Disana sudah banyak kertas-kertas yang 
pernah Susi kerjakan sebelum sampai ditangan Ari, jadi 
ternyata dia masih ngerjain tugasnya sendiri ya, batin Susi. 


Ari mengangkat tubuh Chika membawanya kedalam kamar 
mandi, dan pemandangan itu sungguh menyakitkan hati 
Susi. Bukan main rasa pedih yang dia rasakan sekarang 
ketika melihat pria yang dicintainya sedang mengurusi 
wanita lain. Oh ya jangan lupakan kalo itu permintaan kamu 
sendiri ya Sus. 


Tanpa sadar air mata Susi kembali menetes namun dengan 
cepat ia mengusapnya, tidak ingin dilihat oleh Ari apalagi 
Chika. 


Niatnya kesini tadi hanya untuk menemani Rega untuk 
menjelaskan pada Ari tentang kendala yang sedang dialami 
oleh perusahaan, tapi ternyata ia lupa kalau bertemu Ari 
artinya dia siap menyaksikan hal-hal seperti ini. 


Suara pintu terbuka menyadarkan Susi dari lamunannya, 
lalu sosok pria berambut pirang itu muncul dari balik pintu 
dengan senyumnya yang khas. 


"Sorry lama, tadi rebutan dulu parkiran sama emak-emak." 
Katanya sambil mendudukan diri disofa yang tersedia, 
berbeda dengan Susi yang merasa canggung berada dalam 


ruangan ini. Pria itu nampak santai, yaiyalah orang dia gak 
tau apa-apa. Fiuh! 


"Terus emak-emak nya ngalah?" Tanya Susi polos, membuat 
Rega tertawa karena ekspresi serius gadis itu. 


"Menurut kamu, mak-mak gitu bakal ngalah gak? Kita yang 
bener aja disalahin, apalagi salahnya. Ya gak lah, sejak 
kapan mak-mak mau ngalah. Kamu itu ya bikin gemesh." 


Rega menarik tangan Susi agar duduk didekatnya, bekerja 
dengan wanita sepolos Susi ternyata menyenangkan. 
Bahkan tanpa orang-orang sadari Rega sangat tertarik pada 
Susi yang terlihat santai namun bisa berubah drastis jika 
sedang marah. Dia terpesona dengan Susi sejak pertama 
kali bertemu. Hayoloh! Sepupuan mereka. 


"Bapak bisa gak jangan tarik-tarik tangan saya kayak gitu, 
saya manusia bukan kambing." Bersungut-sungut gadis itu 
melepaskan genggaman Rega, sungguh membuatnya 
sedikit takut kalau Ari melihatnya. 


"Kamu emang bukan kambing, tapi keledai." 


Suara tawa Rega membuat Ari yang sedang menggendong 
Chika kembali kekasur menoleh, menimbulkan rasa 
cemburu karena melihat kedekatan mereka. 


"Bisa gak jangan berisik, ini rumah sakit bukan rumah 
kalian!" Tatapan penuh cemburu dan kesal itu dilihat jelas 
oleh Susi, membuatnya sedikit menjaga jarak dari Rega 
namun dihalangi oleh pria itu. 


"Kok lo sewot sih bang, lagian nih rumah sakit punya bokap 
gue dah. Gak ada yang bakal marah." Dengan nada santai 
Rega mengatakannya, tapi memang benar kalau rumah 


sakit ini milik orang tuanya jadi dia bisa bebas melakukan 
apapun, namun tidak untuk memainkan tangan Susi. 


Ari mengeraskan rahangnya melihat semua itu, namun 
tetap bisa menahan kemarahan yang siap meledak akibat 
ulah sepupunya tersebut. Chika menyentuh tangan Ari, 
menyadarkan laki-laki itu dari kekesalannya yang 
memuncak. 

Sekarang Chika semakin yakin bahwa wanita ini lah yang 
dicintai Ari, perempuan itu memang tak kalah cantik 
dengan dirinya. Bahkan dilihat dari sudut manapun, Susi 
sangat sempurna. Kenyataan itu menekatkan hati Chika 
untuk berbuat jahat, memisahkan kedua orang ini dan 
menjadikan Ari miliknya. 


Tak ingin membuat suasana semakin keruh, Susi 
melepaskan genggaman tangan Rega dan mulai 
membicarakan soal pekerjaan. Tidak ada yang pernah 
melihat betapa mengerikan sosok pendiam seperti Ari jika 
marah, dan Susi satu-satunya orang yang pernah 
menyaksikan kemarahan itu sendiri. 


Selama mereka berdiskusi tentang pekerjaan, Rega tak 
hentinya memainkan tangan Susi. Ini bukan pertama kali, 
tapi sudah hampir setiap kali mereka duduk bersama. Rega 
adalah orang yang supel dan mudah bergaul sama seperti 
Susi, dan cukup mudah baginya untuk mendekati wanita 
itu. Namun orang lain yang memperhatikan mereka itu 
sudah sangat marah, bahkan siap untuk memaki Rega yang 
terus saja berusaha menggoda Susi. 


Merasa bahwa sikap Rega sudah keterlaluan menurutnya, 
membuat Ari harus bersuara. 


"Cukup!" Bentakan itu cukup keras hingga membuat 
jantung Susi mencelos. 


"Kenapa lo bang? Hari ini beringas banget dah." Canda Rega 
yang masih tidak menyadari arti dari tatapan Ari. 


"Cukup buat hari ini, kalian berdua bisa pergi! Chika butuh 
istirahat, besok saya akan kirim email ke kamu Sus. Dan lo? 
Angkat kaki dari sini secepat mungkin sebelum gue khilap 
bakar lo idup-idup." 


Rega mengernyitkan alisnya tak mengerti. 


"Kalo gue angkat kaki, gimana jalannya? Lagian gue gak 
salah apa-apa, ngapain bakar gue? Mending bakar ayam, 
enakkan ya. Bener gak beb?" Rega menyikut Susi yang 
sudah terdiam sejak tadi. Gak baik nih buat kelangsungan 
hidup, bahaya untuk Susi. 


Tanpa banyak kata lagi, Susi membereskan kertas yang 
berhamburan dan sudah menjadi kebiasaan gadis itu untuk 
melakukannya. Namun tangannya harus berhenti bergerak 
karena dihalangi Rega. 


"Biarin, biar bang Ari yang beresin. Tadi kita udah diusir, yuk 
jalan." 


"Eh eh pak, tunggu! Gak bisa gitu, nanti saya kena marah." 
Kata Susi pelan. 


"Gak akan dia berani marah, lagian siapa dia mau marah- 
marah sama kamu. Aku yang tanggung jawab deh." 


Rega kembali menarik tangan Susi untuk berdiri dan 
meninggalkan Ari yang sudah habis dibakar api cemburu. 


Jadi begini kelakuan wanita itu selama tidak bertemu 
dengannya. Kekesalan itu semakin menjadi dalam diri Ari, 
rasa ingin memberi bogem pun muncul dalam benak pria 
itu. 


Sedangkan Chika tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia 
cukup senang karena pada akhirnya ada orang lain yang 
secara tidak langsung membantunya menjauhkan Susi dari 
Ari. 


Setelah aku pikir-pikir, enak juga kalo masukin orang 
baru lagi dalam kisah mereka biar adil. Yakan? Kalian 
setuju kan kalo bukan cuma Susi yang cemburu, tapi 
Ari juga. 

Dan kabar baru juga buat kalian, kayaknya kisah 
mereka bakal nambah beberapa part dari yang aku 
rencanain. Semoga kalian suka ya sama sosok baru. 


Abang Rega suka curcol kok, sama lah sifatnya kek 
Susi. 


Iloveyou 


Boss Kampret 


"Bapak jangan gitu lagi ya kalo depan pak boss, saya gak 
enak soalnya pak." Ucap Susi saat mereka berdua sudah 
berada dalam mobil pria bermata biru itu. Kalau saja Susi 
gak pernah cinta sama Ari, mungkin Rega bakal dipelet 
sama dia karena ganteng yang luar biasa alhamdulillah itu. 
Tapi sayang, hati Susi udah dipenuhi sama Ari makanya laki- 
laki seganteng Rega cuma lewat doang. 


"Emang tadi saya ngapain Ay sampe kamu segitunya takut 
kena marah sama bang Ari?" Tanya Rega penasaran, bukan 
apa-apa dengan pertanyaan ini tapi emang ada hal aneh 
kalo dipikir-pikir sama kakak sepupunya itu tadi. Hari 
biasanya Ari bahkan gak pernah sewot dengan tingkah laku 
Rega, bahkan terkesan jutek abis mau dia teriak pun kayak 
nya oke aja. Tapi tadi, rasanya kayak bukan Ari. Belum lagi 
tatapan sedih Susi saat melihat abang nya itu nge-lap wajah 
Chika, kayak terluka gitu. Atau ini cuma perasaan Rega saja. 


"Saya cuma gak enak pak, karena saya tuh kerja sama dia. 
Kalo bapak mah saudaraan ya gak papa bertingkah kek gitu 
sama pak Ari." Alis rega semakin menyatu karena gak ngerti 
dengan ucapan Susi, malah kedengaran gak jelas maksud 
Susi melarang dia ngapain. 


"Pertama, aku gak lakuin apa-apa sama kamu kecuali 
pegang tangan kamu Ay. Dan yang kedua, gak ada 
hubungannya mau saudara apa bukan, kalo kerja ya kerja 
aja. Ngapain sih dibawa ribet? Atau jangan-jangan maksud 
kamu itu, aku gak boleh pegang tangan kamu kalo didepan 
bang Ari, iya?" 


Susi cuma bisa diam, karena memang itulah maksud yang 
sedang ia coba bicarakan tapi karena Rega gak tahu apa- 


apa soal hubungan yang pernah mereka jalani, makanya dia 
cuma bisa menatap kedua mata pria itu dengan tatapan 
memohon untuk mengerti. Sedangkan Rega, dia cuma bisa 
mengedikkan pundak masih gak paham. Dasar! 


"Gak jelas kamu Ay, aku jadi bingung sebenarnya ada apa 
sama kamu. Jangan buat aku penasaran loh, bahaya kalo 
aku udah penasaran. Sampe akar bakal aku cari tahu 
masalahnya." Katanya tegas tanpa keraguan, Rega memang 
bukan orang yang mau ikut campur urusan pribadi orang 
lain tapi dia memiliki rasa tertarik sama Susi jadi wajar kalo 
dia mau mengetahui semua hal tentang wanita itu. 


Dan sekarang mereka tidak memiliki tujuan kemana pun, 
jam sudah menunjukkan pukul lima sore itu artinya kantor 
pun sudah tutup sekarang. Rega menjalankan mobilnya 
mengikuti arah jalan yang entah bertujuan kemana, sambil 
melihat-lihat adakah tempat bagus untuk menghabiskan 
waktu bersama Susi. 

Sedangkan gadis itu sendiri cuma diam, tidak lagi berniat 
untuk bicara. Bukannya dia mau bersikap acuh dengan 
atasan tapi memang Susi tidak ingin terlalu banyak 
membuka diri pada laki-laki lain, sudah cukup Ari tidak akan 
ada pria lain lagi yang masuk kedalam hidupnya. 


Merasa bahwa perjalanan semakin jauh dari jalan menuju 
kantor, Susi menoleh sekilas kesamping untuk memastikan 
Rega tidak berniat menculiknya. 


"Kita mau kemana pak? Ini bukan arah kantor, apalagi jalan 
rumah saya." Dengan wajah sedikit khawatir dia mencoba 
berpikir positif kalau Rega tidak berniat buruk, Susi jadi 
sedikit penakut sejak patah hati. Pikirannya selalu 
berlebihan dalam menanggapi hal sepele, efek stress dan 
tekanan yang diterima dalam sebulan ini. 


"Kamu selain gak jelas, parnok juga ya. Kita cari makan tuh 
disana, jajanan nya pada enak-enak. Aku suka somay 
mamang yang itu tuh, bumbunya legit. Kamu gak mau 
nyoba? Enak loh." 


Kepala Susi spontan menoleh, tempat ini kan yang pernah 
dia datangi bersama Ari waktu itu. Ya Allah! Nyesek lagi hati 
Susi mengingat kenangan mereka makan disini. 


"Saya gak minat nyobain jajan disitu pak, mending antar 
saya pulang dulu. Atau kalo gak, saya pulang naik taksi 
ajalah." Rega menghentikan mobilnya dipinggir jalan 
namun tidak membiarkan Susi turun, dia menekan tombol 
kunci otomatis agar gadis itu tidak seenakknya pergi. 


"Aku gak mau tahu, yang jelas kalo aku ngajak kamu kesini 
buat makan ya kita makan. Jangan bandel deh! Yuk turun, 
nanti aku pilihin makanan yang enak. Belom pernah kan 
jajan disini?" 


Susi terdiam sesaat, dia sudah pernah datang kesini 
bersama Ari dan meninggalkan kenangan yang 
menyakitkan maka nya dia gak mau ikut Rega kesana lagi. 
Belum sempat Susi menjawab ajakan Rega, pria itu sudah 
keluar duluan dan membukakan pintu untuk Susi. Menarik 
lagi tangan Susi agar mengikuti langkahnya, Rega senang 
banget ya narik-narik orang. 


Setiap gerobak yang terpajang disini, beserta penjualnya 
sudah mengenali wajah Susi dengan sangat baik apalagi 
sikap royal Ari yang kadang suka kumat memborong jajanan 
pinggir jalan ini buat anak-anak dikantor, maka sedikit aneh 
rasanya untuk Susi kalo sampe mereka melihat dia datang 
bukan bersama Ari. 


"Mang somaynya dua ya, pedes semua banyakin kecap!" 


Rega mempersilahkan Susi duduk, masih ditempat yang 
sama, makanan dan penjual yang sama namun bukan orang 
yang sama. Pria yang tengah memainkan ponsel dihadapan 
Susi sekarang bukan Ari melainkan sepupunya, Rega. 


Ingatan Susi kembali melayang dimana saat mereka 
membicarakan hal konyol bersama, saling mengejek 
kemudian tertawa. Rasanya baru kemarin dia merasakan 
kebahagiaan itu semua, namun sekarang waktu cepat sekali 
berlalu. Ari bahkan tidak berusaha menghubunginya, begitu 
juga dengan dirinya sendiri yang tidak siap kehilangan pria 
itu. 


Hubungan mereka mengambang seperti ini, tidak jelas akan 
dibawa kemana. 


"Hei. Halo! Kamu ngelamun ya? Masih sore ini neng, udah 
ngelamun aja." 


Lambaian tangan Rega membuyarkan ingatan Susi pada 
kenangannya bersama Ari. Pria didepannya ini tertawa 
menampilkan gigi putih nan bersih miliknya, tapi tidak bisa 
menggantikan sosok Ari. Bucin! 


Susi mendengus kesal, entah kenapa Rega pandai sekali 
memainkan kesabarannya. Kayaknya keluarga setiawan 
punya jurus mengobrak-abrik pikiran orang lain, sama kayak 
Ari. Ari lagi yang diinget. 


"Munduran dikit pak duduk nya, saya takut khilap nendang 
burung bapak. Rusak ntar masa depannya." Rasa kesal 
dalam benak Susi karena sikap Rega yang menghancurkan 
bayangan bersama Ari tadi membuatnya jadi mengatakan 
hal-hal absurd seperti itu. 


"Hahahahaaha. Jangan dong dirusakin, mending dibelai. 
Lagian kamu kejam banget jadi cewek, masa depan orang 


jangan dihancurin tapi dibangun bersama. Kayak aku sama 
kamu gitu." Candaan yang sama sekali gak lucu buat Susi 
hanya membuat gadis itu memutar kedua bola matanya 
malas menanggapi kata-kata Rega. Gila! 


"Gak ada yang mau bangun masa depan sama kamu, 
mending sama tembok sana. Udah ah, saya mau pulang." 
Suasana hati Susi jadi gak enak karena bayangan dan rasa 
bersalah terhadap Ari mulai datang, walau bagaimana pun 
dia masih mencintai boss nya itu dan Rega bukan 
pengalihan yang bagus untuk melupakan rasa sakitnya 
pada Ari. Mereka saudara, Susi masih cukup waras untuk 
memikirkan hal yang baik baginya dimasa yang akan 
datang. 


"Eitss. Tunggu dulu, kenapa jadi ngambek sih Ay? Aku kan 
cuma becanda, baperan banget kamu nya. Yaudah kalo gak 
mau bangun masa depan sama aku, kita langsung nikah eh 
makan somay maksudnya." 


Oh ya dan satu lagi, ingatkan dia soal Rega yang 
memanggilnya dengan sebutan 'Ay' terdengar menggelikan 
banget tau gak sih. Cukup Ari yang memanggilnya dengan 
'Sus' kayak kue lumeran susu itu, gak boleh ada lagi yang 
manggil dia dengan nama aneh-aneh. 


"Panggil Susi aja pak, jangan Ay. Kita gak sedekat itu untuk 
manggil mesra." 


Rega menautkan alisnya menatap wajah datar Susi, hatinya 
sedikit tergelitik mendengar protesan wanita didepannya 
ini. Tapi tak menghilangkan senyum diwajahnya. 


"Saya gak tahu kamu punya masalah apa ibu sekretaris 
terhormat, tapi yang jelas saya gak akan berhenti buat 
manggil kamu Ay. Karena sejak pertama kali kita ketemu, 
saya udah suka dengan panggilan itu." 


Susi tahu bahwa dirinya sangat keras kepala, tapi tidak 
menyangka bakal ketemu manusia yang lebih keras kepala 
lagi seperti Rega, ah jangan lupakan si Kampret Ari. 


"Terserah, saya capek ngomong sama kamu. Ngabisin 
energi." 


"Belom juga pemanasan Ay, masa udah abis aja energi. 
Kamu mah gitu ya." 


Wanita itu hanya bisa mendelik tajam kewajah Rega yang 
disambut cengiran menyebalkan laki-laki itu. 


"Gak waras!" 


Suara tawa Rega kembali terdengar, membuat orang-orang 
disekitar mereka menatap aneh pria itu. Sedangkan Susi 
hanya bisa pasrah menunggui Rega selesai makan dan 
cepat pulang, bukan cuma pikirannya yang lelah tapi 
tubuhnya juga kehabisan tenaga. 


aaa 


Malam harinya Ari meminta para suster untuk menjaga 
Chika yang sudah terlelap tidur, butuh waktu yang cukup 
lama agar bisa melepaskan diri darinya. Pria dengan setelan 
santainya itu melirik jam yang terpasang dipergelangan 
tangan sebelah kanannya untuk memastikan jam berapa 
sekarang. 


Inilah yang dia lakukan setiap hari tanpa orang lain ketahui, 
berada dalam mobil yang terparkir depan rumah Susi. 
Berharap kalau yang dia lakukan ini bisa mengobati 
kerinduannya pada gadis itu, namun kejadian siang tadi 
yang membuatnya cemburu masih belum bisa dia lupakan. 
Sedikit pun Ari tidak rela melihat ada pria lain yang 
mendekati Susi termasuk Rega sekali pun. 


Biasanya jam sekarang Susi akan duduk diluar, entah apa 
yang gadis itu lakukan hingga berjam-jam berdiam diri 
tanpa melakukan apapun. Ari yakin bahwa wanita itu sama 
tertekan dengan dirinya, namun karena ego yang tidak mau 
kalah maka beginilah jadinya. Mereka harus memendam 
kerinduan masing-masing. 


Kedua mata tajam Ari melihat pintu rumah Susi terbuka dan 
menampilkan orang yang sejak tadi ditunggu nya. 

Cantik seperti biasa dan Ari senang bisa melihat wajah itu 
lagi, malam ini penampilannya sedikit berbeda dari biasa. 
Entah apa yang akan dilakukan wanita itu hingga 
berdandan sedemikian rupa, mengingat kembali kejadian 
tadi siang saat Rega dengan lancang memegang tangan 
Susi menimbulkan kecemburuan dalam hati Ari. 


Baru saja pria itu hendak pergi dari sana, sebuah motor 
berhenti tepat dihadapan gadis itu. Seorang laki-laki 
dengan pakaian rapi turun dan menghampiri, dilihat dari 
gerak-gerik nya mereka sangat akrab. Membuat dada Ari 
semakin panas, bahkan tangannya meremas kuat setir mobil 
hingga buku-buku jarinya memutih. 


"Brengsek!" 

Tidak cukupkah siang tadi, dia merasakan kesal luar biasa 
tidak bisa melarang orang untuk menyentuh Susi. Harusnya 
dia memberi pengumuman kalau Susi adalah miliknya. 


Dengan gerakan tergesa-gesa dia membuka pintu mobil dan 
berjalan menghampiri kedua orang yang telah memancing 
kemarahannya itu. 


Susi yang melihat Ari datang dengan wajah sangar dan 
penuh emosi itu terkejut dan bertanya-tanya, kapan 
kampret ini datang. Kayak hantu aja boss! 


Belum sempat Susi menegur Ari, sebuah tinjuan sudah lebih 
dulu melayang kewajah pria yang berdiri dihadapannya. 
Membuat Susi spontan menjerit, sudah ia katakan kalau Ari 
yang marah sangat mengerikan bukan? Tapi masalahnya 
bukan itu, orang yang dipukul Ari adalah .. 


"ABANG!!" 


Teriakan Susi membuat seluruh emosi Ari lenyap seketika, 
bahkan nyawa laki-laki itu seolah ikut terbang bersamaan 
rintihan lelaki dewasa yang jatuh tersungkur itu. 


"Mati aku!" 


Mampus gak tuh sembarangan ninju anak orang! 
Boss boss, kan salah sasaran. Aduh 


Boss Kampret 


Setelah keributan yang dibuat oleh Ari berakhir, dan 
diselesaikan dengan cara baik-baik atas kesalah pahaman 
antara kedua belah pihak, sekarang disinilah mereka berdua 
saling berhadapan dan menatap satu sama lain. 


Susi gak tahu harus berbuat apa untuk menyikapi 
perbuatan Ari yang ceroboh karena telah memukul kakak 
iparnya, untung saja pria itu tidak melawan justru 
menanyakan alasan mengapa Ari meninju rahangnya secara 
tiba-tiba. Dan alasannya jelas membuat semua orang yang 
menyaksikan menahan tawa geli, termasuk Susi sendiri. 
Gadis itu tak henti tertawa ketika menatap wajah bossnya 
yang memerah karena malu. Emang udah pantes dia 
ngerasa malu, kan salah sasaran! 


"Saya gak tahu kalo bapak bisa cemburu buta juga." 


Ari menyugar rambut membuat penampilannya sedikit 
berantakan namun tetap manis dimata Susi, kerinduannya 
sirna sejak melihat, dan mendengar suara laki-laki 
dihadapannya sekarang. Begitu besarkah cinta diantara 
mereka, hingga hanya bertatap muka pun bisa 
melenyapkan segala rasa sakit dan cemburu yang 
menguasai jiwa. 


"Saya udah cemburu sejak tadi siang. Jangan dekat-dekat 
lagi sama Rega, saya gak suka!" 


Ari meraih tangan Susi dan menciumnya, hanya ada satu 
kata saja untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini, 
bahagia. 


"Saya juga gak suka bapak dekat-dekat sama perempuan 
lain, tapi saya ngerasa gak berhak ngelarang. Bukannya 


bapak juga begitu sama saya? Seharusnya sih iya." Ucapan 
Susi membuat hati Ari merasa dicubit, kalimat sindiran yang 
dilontarkan oleh perempuan itu seolah memperjelas 
hubungan mereka yang tidak tahu kemana arahnya. Dan Ari 
benci ketika diingatkan lagi soal itu. 


"Tapi yang saya lakuin juga atas permintaan kamu, saya 
udah gak bisa kayak gini. Biarin cowok lain deketin kamu, 
rasanya dada saya panas. Saya serius minta kamu jauhin 
Rega, dia sepupu saya. Ingat?" 


Susi melepaskan genggaman tangan Ari membiarkan jarak 
mereka tidak lagi sedekat tadi. 


"Kalo bapak masih ingat dengan permintaan saya, terus 
ngapain masih nemuin saya pak? Dan ya, saya gak mungkin 
lupa kalo pak Rega itu sepupunya pak Ari." 


"Karena saya merindukan kamu, makanya disini. Berapa 
lama lagi saya harus menjauhi kamu? Saya akan secepatnya 
menyelesaikan urusan dengan Chika, dan saat itu tiba kamu 
gak bisa lagi melarang saya untuk dekatin kamu." 


Susi ingin dipeluk laki-laki itu, hatinya sangat ingin 
mengungkapkan kerinduan namun bibir berkata lain. Ketika 
hati dan pikiran tidak sejalan, maka hanya masalah yang 
tercipta. 


"Saya udah gak berharap bapak balik kesini lagi, rasanya 
saya udah hampa buat nungguin kapan waktu itu datang." 


Rahang pria itu mengeras mendengar perkataan Susi yang 
menunjukkan bahwa gadis itu menyerah, tidakkah dia 
percaya bahwa Ari masih sangat mencintainya. 

Dan yang ada dalam pikiran Susi hanyalah harapan kosong 
pada hubungan yang memang tidak jelas ini. 


"Kamu lagi permainkan perasaan saya Sus, iya?! Bukan ini 
yang saya inginkan, tapi kamu Susi! Kamu yang minta saya 
bertanggung jawab sama dia, dan sekarang kamu juga 
minta agar kita selesai. Begitu! Apa yang kamu pikirkan 
hah?!" Suara pria itu meninggi karena kesal, tidak bisa ya 
Susi kasih dia waktu untuk melepaskan kelelahan dan rindu. 
Sekarang sudah dipaksa mikir lagi, Ari menjambak kuat 
rambutnya kesal. 


Belum hilang bebannya untuk memikirkan bagaimana nasib 
hubungan mereka, dan sekarang Susi ingin mereka 
berpisah. Sebenarnya Ari hidup didunia bagian mana 
hingga bertemu manusia tanpa pikiran panjang seperti Susi. 


"Saya cuma gak mau tunangan bapak menuduh saya 
merebut bapak, padahal nyatanya enggak sama sekali." 


Ari tertawa miris, apa yang baru saja dia dengar bagaikan 
lelucon dibulan April. 


"Kamu bercanda? Kita bahkan saling cinta, dan gak ada 
istilah kamu ngerebut saya karena emang saya cinta kamu!" 


Kepala Susi menggeleng, sudah banyak hal yang dia 
pikirkan selama mereka tidak bertemu. Mungkin memang 
inilah yang disebut mencintai tidak harus bersama. Dan Susi 
mencoba memahami kalau kebersamaan mereka hanya 
akan menjadi ranjau dalam hidup orang lain. 


Lelaki itu sudah kehilangan jati dirinya sendiri karena terlalu 
mencintai seorang wanita yang sangat baik seperti Susi, 
tapi kebaikan yang gadis itu lakukan hanya melukai mereka. 


"Kita harus tegas dalam memutuskan pak, jadi mulai 
sekarang saya mau berhenti sama bapak. Tapi tenang aja, 
Karena saya akan tetap menjadi sekretaris pak Ari. Saya 
cuma gak bisa melanjutkan hubungan kita yang memang 


pada akhirnya gak akan bisa bersama. Saya harap bapak 
bisa mengerti ya." 


Setelah mengatakannya Susi hendak pergi namun tanpa ia 
sadari kalau sekarang ia berada dalam dekapan Ari, pria itu 
memeluknya erat sekali. Hingga membuat Susi merasakan 
detak jantungnya, irama debaran jantung itu seperti alunan 
melodi yang indah ditelinga Susi. Nyaman sekali, sejauh 
apapun mereka mencoba melepaskan diri dari jerat rindu 
faktanya akan terus kembali pada titik yang sama. 

Mereka adalah dua kepingan hati yang akan hancur jika 
dipisahkan, tidak akan lengkap jika salah satunya pergi 
ataupun hilang. 


"Jangan pernah meminta hal yang tidak akan pernah kamu 
dapatkan, satu langkah kamu menjauh maka seribu langkah 
saya akan menghalangi. Tidak akan pernah saya biarkan 
kamu pergi, tidak akan pernah. Kamu hanya milikku, dan 
selamanya akan tetap begitu." 


Ari menahan gerakan Susi yang berusaha melepaskan 
dekapannya, sudah cukup ia menahan rindu dan sekarang 
tidak akan lagi mendengarkan permintaan wanita itu. 
Baginya bersama Susi adalah sebuah pilihan, dan sejak awal 
dia memang telah memilih Susi bukan orang lain. 


"Saya gak bisa terus menunggu pak. ." 


"Kamu tidak akan menunggu lagi, saya akan meminta orang 
lain mengurus Chika. Dan kita selesaikan semua ini baik- 
baik." 


Satu lagi harapan muncul dalam hati Susi, namun bisakah 
dia berharap bahwa ini bukan lagi sekedar omong kosong? 


Ari mencium kening wanita itu sangat lama, menumpahkan 
segala rasa sayangnya pada Susi. Menandai bahwa gadis itu 


adalah miliknya. 


"Jangan biarkan Rega pegang tangan kamu lagi, karena itu 
hanya milik saya. Semua yang ada pada diri kamu adalah 
milik Ari setiawan." 


Wanita mana yang tidak senang jika dirinya diklaim oleh 
orang dia cintai dengan nada possesif, segaris senyuman 
tergambar diwajah Susi. 


Aku hanya mencintai satu orang, dan ini adalah pertama 
kali bagiku merasakan kebahagiaan atas nama cinta. Kalau 
memang nanti aku patah hati, bolehkah ini juga yang 
pertama dan terakhir untukku? 


KKK 


Chika menatap wajah suster yang berdiri dihadapannya, 
gadis itu nampak pucat dan kebingungan melihat aksi Chika 
yang berusaha menggores lehernya sendiri menggunakan 
pecahan gelas. 


Dia sudah memanggil dokter dan perawat lainnya untuk 
membantu menenangkan pasien ini, namun belum berhasil 
karena Chika sangat nekat menusukkan benda tajam itu 
pada lehernya. 


"Segera hubungi keluarga pasien, cepat!" 


Dokter yang masuk tergesa-gesa itu segera mengeluarkan 
alat suntik yang berisi obat penenang namun harus terhenti 
karena Chika sudah menancapkan sebagian pecahan pada 
kulit. 


"angan coba mendekat dokter, atau kalian semua akan 
mendekam dipenjara karena tidak becus mengurus pasien!" 
Ancam Chika, dia mengacungkan sebelah tangannya yang 


menggenggam kaca. Darah segar mengalir dari sela jari 
gadis itu, semua perawat dan dokter sudah kehabisan cara 
untuk menenangkan wanita ini namun dia semakin nekat. 


Tidak ada masalah serius dengan gadis itu saat diperiksa, 
bahkan suster baru saja mengganti infusenya namun saat 
dia terbangun dari tidur dan melihat ruangan ini kosong. 
Otaknya berpikir kalau Ari meninggalkannya sendirian, dan 
pasti sekarang laki-laki itu sedang menemui Susi. Chika 
membenci wanita itu lebih dari apapun, dan ini adalah salah 
satu cara agar Ari kembali padanya. 


Brakk! 


Pintu terbuka paksa, menampilkan sosok yang sejak tadi 
jadi pemicu masalah disini. Para dokter merasa lega melihat 
Ari datang, setidaknya mereka memiliki obat penenang 
yang mujarab untuk Chika. 


"Apa yang kamu lakukan hah?!" Teriak Ari saat melihat baju 
pasien Chika sudah dipenuhi darah, belum lagi tangan gadis 
itu yang menggenggam pecahan gelas. Benda tajam itu 
sudah menggores leher Chika separuh dan itu membuat 
kemarahan Ari seketika memuncak. 


"Kamu! Kamu yang buat aku harus lakuin ini Wan, kamu 
pergi ketemu sama pelacur itu kan? Kamu melanggar janji 
kamu sendiri!" 


"Siapa yang kamu bilang pelacur? Jangan asal bicara Chi, 
kamu gak kenal siapa dia. JANGAN MENYEBUTNYA PELACUR 
SIALAN!" 


Bukan hanya Chika yang terkejut karena bentakan Ari, 
namun para tenaga medis yang berada dalam ruangan itu 
pun sama kagetnya. Bahkan mereka dengan cepat 
memundurkan diri seolah memberi ruang untuk kedua 


orang aneh ini bicara, kenapa aneh? Ya karena Chika nya 
lah. 


"DIA MEMANG PELACUR, DIA MEREBUT KAMU DARI AKU. DIA 
YANG MENGHANCURKAN HUBUNGAN KITA, KAMU BAHKAN 
GAK BISA KASIH AKU KESEMPATAN KARENA DIA. AKU BENCI 
DIA, AKU BENCI WANITA MURAHAN ITU!" 


"Bukan dia yang merebut aku dari kamu, tapi kamu yang 
pergi dan membiarkan aku mencintai orang lain. Dia gak 
salah! Dan jangan memanggilnya murahan, karena dia tidak 
seperti itu!" Pria itu menggeram mendengarkan kata-kata 
Chika yang menyudutkan Susi, sungguh sikap wanita ini 
diluar dugaannya. 


Ari seperti tidak mengenal Chika yang sebenarnya. 


"Lalu sebutan apa yang pantas untuk seorang gadis perusak 
hubungan orang hah? Jalang, aku rasa itu sebutan yang pas 
untuk wanita yang dengan bodohnya mencintai pria 
bertunangan!" 


Chika tersenyum menatap wajah Ari yang dipenuhi 
kemarahan, emosi pria itu sudah berada dipuncak terakhir. 
Jangan salahkan dia yang berbuat nekat, karena yang 
harusnya terluka bukan dia tapi Susi. 


"Kenapa diam? Ucapanku semuanya benarkan, kamu udah 
janji sama aku untuk gak akan pernah pergi. Dan sekarang 
diam-diam kamu temui dia, aku gak sanggup kehilangan 
kamu. Aku gak bisa, lebih baik aku MATI!" Wanita itu 
memotong tangannya sendiri dalam gerakan cepat hingga 
Ari tidak menyadarinya, sampai darah itu mengalir deras 
dari tangan Chika. 


"SIALAN CHI, KAMU UDAH GILA HAH?!" 


Ari merebut pecahan gelas itu, tangannya ikut terasa perih 
tergores benda tajam tersebut. Dia memegang luka Chika 
yang mengalirkan darah, dokter dan perawat yang melihat 
adegan mengerikan itu didepan mata hanya bisa melakukan 
pekerjaan mereka dengan cepat tanpa banyak bicara. 


Seketika ruangan ini dipenuhi aura mencekam, seolah baru 
saja terjadi pembantaian keji. Bau amis dan cairan pekat 
berwarna merah itu berceceran dilantai, Ari dengan sigap 
membopong tubuh Chika berbaring diranjang dan 
membiarkan dokter melakukan tugasnya mengobati wanita 
itu. 


Entah apa yang ada didalam kepala gadis nekat ini, namun 
semua yang terjadi sungguh membuat Ari tak habis pikir. 


"Jangan pergi wan, tetap disini sama aku!" Dalam keadaan 
setengah sadar pun Chika masih berusaha menahan 
kepergiannya, namun sayang sejak masuk kedalam ruangan 
ini tadi Ari kembali melupakan kehadiran orang lain selain 
mereka. 


Objek utama yang menjadi penyebab kekacauan ini terjadi. 


Susi berdiri dengan wajah piasnya berusaha menahan 
segala rasa sakit karena luka sayatan yang diberikan 
langsung padanya. Kata-kata Chika menusuk hingga 
kerelung hati terdalam, inilah yang dia takutkan selama ini 
dan sekarang benar-benar terjadi. 


Kakinya terasa lemas hingga tak mampu lagi berdiri, 
beruntung seorang suster menangkap tubuh Susi yang 
hampir jatuh. 


"Mbak gak papa?" Tanyanya melihat wajah Susi bercucuran 
air mata. Melihat Susi yang masih syok akhirnya sang 


perawat membantunya duduk dikursi dan meninggalkannya 
sendiri disana. 


Ari yang baru sadar kalau dia tidak sendirian datang 
melepaskan genggaman tangan Chika dan berlari keluar 
ruangan. 


"Susi .." Panggilnya pelan. Ya Tuhan kenapa dia lupa kalau 
gadis ini ikut bersamanya kesini. 
Susi pasti mendengar semua yang dikatakan Chika, baru 
saja mereka hendak berbaikan setelah sekian lama dan 
sekarang karena aksi nekat Chika, Susi harus kembali 
memundurkan diri secara paksa. 


"Saya bukan pelacur pak, saya juga gak semurah itu. 
Kenapa dia menuduh saya serendah ini?" 


Tangis Susi pecah dalam pelukan Ari, hatinya sakit sekali 
mendengarkan teriakan Chika yang mengatakan bahwa dia 
penyebab kehancuran hubungan mereka. Susi bahkan tidak 
pernah tahu apa-apa soal masa lalu Ari karena memang dia 
merasa tidak berhak untuk bertanya. 


"Ssstt. Kamu gak murahan, kamu berharga untuk saya Susi. 
Jangan dengarkan dia hmm." Susi menangis, isakannya 
memilukan hati Ari. Tapi dia tidak menyangka kalau Chika 
memiliki pemikiran seperti itu, lagi pula dari mana dia tahu 
kalau Susi adalah wanita yang dicintai Ari. Anak kecil aja 
tahu pak boss kalo sampean cinta mati sama Susi. Adeuh! 


"Saya bukan jalang, apa yang dia bilang itu salahkan pak! 
Dia gak kenal saya, saya bukan orang seperti itu." 


Tangan Susi memukul dada Ari untuk melampiaskan rasa 
sakitnya yang menusuk, otaknya berhenti berpikir malah 
ikut menyalahkan diri sendiri. 


"Kamu adalah bagian diri saya, dan kamu sangat sangat 
berharga. Baik untuk saya atau pun orang tua kamu, apa 
yang dikatakan Chika itu salah. Jangan nangis lagi ya 
sayang." 


Apa kita perlu bakar Chika beramai-ramai untuk 
dijadikan santapan tahun baru guys? 


Jangan marah-marah lagi ya sama Pak Ari, kasian loh 
dia 
Mending sayangin Susi aja 


Banyak godaan aku nulis part ini, anak pertama 
minta makan, baby Sena narik kabel casan. 

Suami minta duit rokok, heran sama orang rumah gw 
anjir 

Pengen ditampol tapi sayang 


Nikmatin yaa 
Hati-hati banyak plot kampret nya 


Boss Kampret 


Kalimat ajaib yang dikatakan oleh Ari bisa menghentikan 
tangisan Susi, sebutan sayang yang tertuju pada gadis itu 
ternyata manjur. Tatapan penuh luka dan rasa bersalah 
memenuhi rongga dada Susi, dia adalah gadis baik-baik 
yang dibesarkan oleh kedua orang tua lengkap, tidak 
kekurangan sedikit pun kasih sayang dari keluarganya 
namun siapa yang menyangka bahwa kisah cintanya 
membuat posisi Susi tersudutkan. Hatinya memang sangat 
kecewa dan sesak, kalimat keji yang dilontarkan oleh Chika 
melukai harga dirinya sebagai wanita berpendidikan. 


Tidak ada yang salah dengan cinta, tapi perasaan itu juga 
tidak bisa dilarang untuk tumbuh. Setelah sekian lama dia 
mencoba menekan rasa cintanya terhadap Ari, namun 
keadaan seolah tak membiarkan dirinya lepas dari jerat 
pesona sang boss. Ditambah lagi pengalaman Susi yang 
minim terhadap laki-laki membuatnya betah dalam 
kesendirian dan memendam perasaan cinta itu. Kehadiran 
Chika cukup memukul batin Susi, tapi memang nya siapa 
yang bisa disalahkan atas kesalahan ini. 


Mereka hanyalah tiga anak manusia yang berada dalam 
lingkaran tak kasat mata, menjerat lalu mengikat diri 
masing-masing pada simpul yang mematikan. 


Setelah keadaan Susi agak tenang, Ari mengantarkannya 
pulang. Tanpa berlama-lama dirumah gadis itu, ia segera 
kembali kerumah sakit tak ingin kalau Chika berbuat nekat 
lagi. Setelah ini dia akan segera menemui kedua orang 
tuanya untuk bertemu keluarga Susi, pemikiran itu terlintas 
begitu saja karena Ari tidak ingin kehilangan gadis itu. 
Sebagai tanda bukti atas keseriusannya, dia tidak akan 
membuat Susi menunggu lebih lama. Menikah adalah satu- 


satu nya solusi atas permasalahan antara mereka, yang 
paling penting adalah ia tak akan membiarkan Rega 
mendekati Susi, atau bahkan lelaki manapun. 


Selang beberapa jam kemudian, Chika terbangun dari 
pingsannya. Luka goresan dan sayatan yang dibuat sendiri 
itu telah dijahit, Ari sama sekali tak berniat mengajaknya 
bicara. Kejadian tadi sudah cukup menyadarkan Ari bahwa 
wanita yang sedang menatap dirinya itu tidak waras. 
Setelah semua tujuannya tercapai, dia akan mencarikan 
perawat pribadi untuk Chika. Dia tak ingin melibatkan Susi 
dalam hubungannya bersama Chika. 


"Mulai besok, aku akan menyuruh perawat lain untuk jagain 
kamu." Suara bariton itu memecah keheningan, membuat 
hati Chika kembali berdenyut nyeri. Sekeras itukah hati Ari 
tak mau lagi menatap dirinya sekarang? 


"Kamu udah janji gak bakal ninggalin aku, kenapa sekarang 
mau ingkar?" 


"Bukan aku yang mau ingkar, tapi kamu yang udah maksa 
aku buat ninggalin kamu Chi. Dengan kamu berbuat nekat, 
dan menuduh Susi dengan kata-kata kejam seperti tadi, 
kamu udah ngelukai aku! Aku memang pernah cinta sama 
kamu, tapi bukan berarti aku gak bisa mencintai perempuan 
lain." Ungkapan hati Ari yang sejak tadi ia pendam, melihat 
gadis yang dicintainya menangis sungguh menyakitkan. 


"Tapi aku butuh kamu! Aku juga mencintai kamu, aku gak 
mau dia merebut kamu. Apa cinta aku aja gak cukup buat 
kamu tetap disini?" Chika terisak sesaat setelah 
mengatakan semua itu, namun tidak membuat Ari tersentuh 
justru bayangan saat Susi menangis dalam pelukannya 
yang membuat Ari semakin membulatkam tekat 
memutuskan hubungan bersama Chika. 


"Enggak Chi, aku udah gak bisa lagi sama kamu. Maaf tapi 
aku beneran gak mau menyia-nyiakan perempuan yang rela 
menghabiskan waktunya denganku selama ini. Susi adalah 
hidupku, kita pernah saling mencintai tapi aku minta sama 
kamu untuk menghargai keputusanku. Aku yakin kamu akan 
menemukan laki-laki yang tulus dan menerima semua 
kekurangan kamu, maaf." 


Ini adalah akhir dia dan Chika, dia tahu keputusannya untuk 
meninggalkan Chika pasti akan menyakiti hati wanita itu 
tapi dia juga tak mau disebut laki-laki plin plan yang tidak 
bisa tegas dalam mengambil keputusan. Sekarang adalah 
waktu yang tepat untuknya pergi dari sini, lagi pula Ari 
sudah menyiapkan semua kebutuhan Chika termasuk 
menanggung hidup gadis itu. 


Ari meninggalkan ruangan yang dipenuhi suara tangisan 
Chika itu dengan hati lega, dia memang bukan lelaki yang 
baik namun sudah cukup bagi Ari memberi kesempatan 
pada Chika. Dulu saat ia mengharapkan wanita itu kembali, 
Chika sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan gadis itu 
seolah tak pernah melihat Ari, mengabaikan semua 
permintaan pria itu agar menjelaskan alasan kenapa dia 
pergi. Dan sekarang giliran Ari yang pergi, kali ini 
kepergiannya bukan tanpa alasan. 


Jika pun dia memaksa bersama Chika, itu hanya akan 
menyakiti mereka berdua karena memang cinta sudah tidak 
ada lagi diantara mereka. 


Pria itu pulang menuju kerumahnya, dalam perjalanan yang 
sunyi sepi ini hati Ari sedikit lega dan bahagia karena 
merasa telah berhasil memutuskan Chika dan berharap 
kalau dia mau mengerti. Sesampainya dirumah Ari langsung 
disambut oleh ibunya dengan raut wajah khawatir, ia 
mendapat laporan kalau tunangan putranya itu mengamuk 


hingga berbuat nekat menyayat pergelangan tangan 
sendiri. 


"Mas, udah pulang? Mama khawatir banget sama kamu." Ibu 
Regina memeluk anaknya itu dengan perasaan tenang, 
merasakan bahwa hatinya sudah cukup lega barulah dia 
melepaskan pelukan dan menatap wajah Ari. 


"Mas udah putuskan hubungan sama Chika ma. Mas harap 
mama gak kecewa sama keputusan ini." 

Wanita dengan mata teduh itu hanya bisa menatap anaknya 
sambil tersenyum. 


"Mama gak kecewa sama sekali mas, tapi mama harap 
apapun yang mas lakukan sekarang adalah pilihan mas 
sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun." 


Ari menggelengkan kepala, tidak ada yang menekannya 
untuk melakukan ini. Semua memang karena keinginan Ari. 


"Setelah ini, mas ingin ngajak mama sama papa ketemu 
keluarga Susi. Mas gak bisa nunggu lagi ma, apalagi mama 
tahu sendiri umur mas udah mau kepala tiga." Ucapan 
sekaligus permintaan Ari mengundang tawa ibunya. 
Membuat pria itu jadi tersipu malu, pasti mikirin nganu kan. 


"Gak sabaran banget ya mas mau belah duren." Goda sang 
ibu membuat Ari kembali teringat perbincangan Rani dan 
Susi dulu, yang membayangkan malam pertama mereka 
akan dipenuhi hal-hal aneh. Waktu itu gak sengaja dengar 
pembicaraan mereka, eh jadi keterusan sampe selesai. 
Melihat wajah Ari yang kesensem, membuat Regina semakin 
yakin bahwa putranya ini membayangkan hal mesum. 


"Ingat ya mas, menghalalkan seorang gadis sebelum 
menyentuhnya sama aja kamu menjaga maruah dia sebagai 
wanita, dan itu juga bentuk pembuktian pada Tuhan bahwa 


kamu adalah laki-laki yang baik. Perempuan yang baik, 
hanya untuk laki-laki yang baik." 


Ari menggaruk tekuknya yang tiba-tiba terasa gatal, namun 
ia menyetujui ucapan sang ibu. 


"Yaudah mandi sana, mama udah siapin makan buat mas." 
"Papa mana? Kok gak keliatan ma." 


"Papa ada diruang kerja, lagi making love sama laporan 
akhir bulan." 


Kedua orang itu saling tertawa, percakapan seperti ini sudah 
biasa dirumah mereka. Dan kedatangan sosok Susi nanti 
pasti akan menambah ramai rumah, Ari bahagia 
membayangkan impiannya untuk berumah tangga dengan 
Susi akan segera terwujud. 


aaa 


Keesokan harinya, setelah sekian lama menghilang dari 
peradaban dunia sosok Ari tiba-tiba muncul ditengah rapat 
yang dipimpin oleh Rega. Laki-laki itu menatap dingin wajah 
sepupunya yang dengan tidak berdosanya duduk disebelah 
Susi sambil memandangi wajah gadis itu. 

Kelihatan sekali kalau Susi sangat risih namun Rega 
mengabaikannya, dia sangat senang menggoda gadis itu. 


Belum juga sempat ia menyentuh rambut Susi, suara Ari 
sudah lebih dulu menginterupsi semua orang yang ada 
dalam ruangan termasuk Susi yang terkejut melihat 
kedatangan lelaki itu. 


"Rapat hari ini ditunda dulu, setelah jam makan siang nanti 
Susi akan mengatur ulang jadwal pertemuan. Kalian bisa 
balik kerja lagi." 


Bukan hanya Susi yang kaget atas permintaan Ari, namun 
juga Rega dan yang lainnya. Datang tiba-tiba dan langsung 
membubarkan rapat, kayak kantor ini punya dia aja! Lah 
emang iya kan? Ari loh yang bangun perusahaan ini 
ditemani Susi. 


"Bang, lo dateng-dateng langsung bubarin rapat. Udah 
kayak boss besar lo bang." Rega menyuarakan 
kekesalannya, padahal saat jam rapat inilah dia bisa 
memandangi wajah Susi dengan penuh kekaguman. 


"Lo rapat, apa ngeliatin muka dia aja hah?! Keruangan gue 
sekarang, kamu juga Sus. Ada yang perlu saya bicarain 
sama kamu." Kebiasaan lama yang sering kali membuat Susi 
kesal terhadap Ari, pergi sebelum orang sempat bicara. 
Rasanya dia seperti dejavu mengalami kejadian seperti ini, 
sudah lama sekali mereka tidak berada dikantor yang sama. 


Melihat Rega tidak beranjak sedikit pun dan masih 
termenung, Susi segera membereskan map diatas meja 
kemudian meninggalkan Rega juga. 


"Loh Ay, kok jadi ikutan ninggalin sih!" Rega menyadari 
bahwa ia telah sendiri, maklum kadang-kadang otak orang 
bisa berubah jadi lemot kalo mendapar perintah mendadak. 


Setelah berada dalam ruangan Ari, Rega hanya bisa duduk 
diam memandangi wajah laki-laki itu. Susi belum datang, 
entah kemana gadis itu padahal tadi dia meninggalkan 
Rega duluan. 


"Bang, lo suka ya sama sekretaris lo itu?" Pertanyaan itu 
meluncur dengan lancangnya dari mulut Rega, membuat Ari 
yang sedang memeriksa email kantor mengalihkan 
pandangannya pada wajah blasteran itu. 


"Kenapa emang? Tertarik juga sama dia." Jawab Ari santai, 
kalo kemarin dia memang cemburu sama Rega beda lagi 
dengan sekarang. Ari mungkin lupa julukan orang-orang 
terhadap Rega -si playboy metropolitan. Mana mungkin pria 
itu serius dengan rasa tertariknya terhadap Susi, sudah 
banyak korban yang menuntut Rega agar bertanggung 
jawab atas harapan palsu yang dia tebarkan selama ini. 


"Iya lah gue tertarik, mana cantik, baik, semangat kerja lagi. 
Bego kalo cowok gak serius sama dia, tapi lo beneran suka 
sama dia bang?" Pertanyaannya kembali diulangi oleh Rega. 


"Lo sendiri yang bilang, siapa yang gak suka sama orang 
kayak dia. Gue mau jadikan dia istri, rencana nya sih besok 
ngajak mama sama papa kerumah nya." Rega yang tidak 
siap mendengar perkataan Ari, tersedak air ludahnya 
sendiri. 


"Lo seriusan bang? Ah kecolongan gue, terus gimana 
dengan Chika? Udah putus emang nya, Susi buat gue aja 
lah." 


Ari melemparkan pena nya kearah Rega, namun berhasil 
ditangkap oleh pria itu. 


"Kena mata bisa buta gue bang." 


"Biarin, biar tobat jadi playboy! Jangan deketin Susi lagi, 
kalo lo masih mau numpang hidup sama gue. Atau mau gue 
kasih tau om Rendra kalo selama ini lo tinggal dirumah 
gue." 


"Dih lo jadi abang gitu amat dah, gue bukan numpang hidup 
tapi udah sewajarnya lah lo nanggung gue. Secara kan gue 
masih anak-anak yang belom bisa cari uang." 


Ari menggelengkan kepalanya menyikapi sosok Rega yang 
memang tak pernah mau berubah. 


"Kalo segini masih anak-anak, terus dewasa nya kapan?" 


"Nanti lah, santai aja sih bang. Kenapa sih semua orang 
pengen gue berubah, heran gue sama orang-orang." 


"Lo bukan orang maka nya gak ada pikiran untuk berubah." 
"Nah itu abang tau, gue bukan orang tapi pisang." 


Rega tertawa keras dengan ucapannya sendiri, lain dengan 
Ari yang tersenyum sekilas mendengar ucapan laki-laki itu. 
Konyol 


"Susi buat gue ya bang?" 


"Kepala lo gue penggal!" Ancam Ari menatap tajam kearah 
pria berambut pirang tersebut. Belum sempat Rega 
melanjutkan sesi menggoda Ari, pintu sudah diketuk 
duluan. Dia tahu pasti itu Susi, lalu dengan sigap ia 
membukakan pintu tanpa suara. Membuat Ari yang 
melihatnya berdecak kesal. 


"Silahkan masuk nyonya." 


Susi yang tak menyangka kalau Rega membukakan pintu 
sedikit melongo, mupeng ya mbak. 


Ari beranjak dari kursinya mendekati Susi, dan melotot 
kearah Rega menyuruhnya keluar. Rega yang terkikik 
melihat isyarat memaksa dari Ari tersebut hanya bisa 
menjulingkan matanya, namun membiarkan kedua orang itu 
bicara. Privasi dibutuhkan dalam situasi tertentu. 


"Loh pak Rega mana?" Tanya Susi saat dirinya sudah duduk 
disofa, asal kalian tahu kalo semua furniture dalam ruangan 
ini adalah pilihan Susi termasuk sofa yang sekarang ia 
duduki. Sebegitu cintanya Ari pada gadis itu sejak dulu 
hingga membiarkan Susi mendekorasi ruangan kerjanya. 


"Udah keluar, saya usir." Jawab Ari tanpa beban dan rasa 
bersalah. 


"Loh kenapa? Bukannya tadi bapak nyuruh kita berdua 
kesini ya?" 


Ari mengernyitkan alisnya mendengar kata-kata Susi 
barusan, seperti ada yang salah. 


"Kita? Gak ada kata kita, antara kamu dan dia." 


Susi yang sadar bahwa lelaki ini adalah manusia pecemburu 
berat, menghela nafas yang terasa ringan dari sebelumnya. 
Gak jelas nulis apa ini 


"Terserah bapak aja lah, saya capek mikir dah." 
"Kamu udah gak sedih lagi?" 


Pertanyaan yang memiliki seribu makna, membuat Susi 
yang tadi nya sedikit ceria kembali meredup. 


"Kalo bapak nanya saya masih sedih gak soal kemarin, ya 
pasti masih lah pak. Tapi kalo bapak nanyain soal duit saya 
masih ada gak akhir bulan begini, jawabannya udah gak 
ada. Bapak mau ngasih saya duit?" 


Ari mendadak diam dengan perkataan Susi barusan, kalo 
udah bisa ngelawak gak jelas gini itu artinya Susi udah 
normal lagi kan? Emang sejak kapan Susi gak normal, aduh! 


"Saya serius nanyain keadaan kamu." 


"Saya juga serius pak, apalagi kalo diseriusin soal hubungan 
kita." 


Ari gemas mendengarnya kemudian menarik gadis itu 
dalam pelukannya. 


"Saya gak tahu ini kabar gembira atau sedih buat kamu, 
tapi saya udah memutuskan hubungan sama Chika, dan 
semalam kedua orang tua saya udah setuju untuk bertemu 
keluarga kamu. Saya gak bisa kehilangan kamu." 


Pelukan yang sangat terasa nyaman bagi Susi ini 
membuatnya kembali teringat kata-kata Chika, namun 
ucapan yang disebutkan Ari barusan menghapus semua 
kegalauannya. Terlalu cepat untuk mengembalikan 
keceriaan seseorang setelah menghadapi hari sulit, namun 
itu tidak membuat Susi menangis lagi. 


"Terima kasih ya pak, sudah mau kembali lagi pada saya." 


"Kamu adalah tempat saya pulang, kemanapun saya pergi 
maka kamu adalah tujuan utama saya untuk kembali." 


Susi menghirup aroma khas Ari yang sangat dirindukannya 
itu, dalam hati ia meminta agar waktu berhenti sesaat untuk 
memberikan mereka kenyamanan ini. Namun semua 
harapan itu harus sirna saat Rega yang membuka pintu 
sambil menatap horor mereka berdua mengacaukan momen 
berharga itu. 


"Mesum jangan dikantor woi!" 


Dan ketika teriakan Rega menggema, maka disitulah letak 
fokus orang-orang diluar ruangan Ari sepenuhnya buyar. 
Termasuk tiga kampret yang sudah lama kehabisan bahan 


ghibah, tiba-tiba saling melirik dan saling tersenyum satu 
sama lain. 


"Kita harus nyiapin baju kondangan dari sekarang." 


"Gue harus nyari lingerie termahal buat mbak Susi, biar 
malem pertama mereka jadi membahana." 


"Gue mau kasih kondom buat pak boss, tapi kepakek gak ya 
nanti?" 


Alamak! 


Boss Kampret 


z2 Sebelum kalian baca lanjutan cerita mereka, aku 
cuma mau bilang kalo mentalku benar-benar lagi 
down banget sekarang. 

Sulit buat aku membangun chemistry lagi untuk 
menulis, ternyata aku gak sekuat itu menghadapi diri 
sendiri yang kadang-kadang suka insecure pada 
setiap hal atau sesuatu yang gak sengaja aku lihat, 
atau alami. 


Beberapa hari ini aku mencoba untuk memperbaiki 
mood, dengan mengajak anak-anak ku bermain 
bahkan me time. Suamiku juga udah berusaha 
ngebantu aku untuk kembali menjadi baik, tapi 
nyatanya emang gak semudah itu. 


Jujur aku adalah tipe manusia yang gampang banget 
putus asa, dihadapkan pada suatu kendala pasti akan 
langsung down dan gak memiliki gairah apapun. 


Aku berterima kasih pada Tuhan yang maha Esa, 
karena dalam satu malam berhasil mengembalikan 
diriku yang sempat hilang dan sesat. 


Kalian pernah gak sih berada di posisiku sekarang? 
Aku merasa kalo ini efek dari kebanyakan nonton 
tiktok dan film-film yang kebanyakan ceweknya 
cakep alhamdulillah, terus aku kek ngebandingin 
sama diriku sendiri. Bahkan berbagai pemikiran dan 
prasangka buruk pun merusak otakku yang jernih 
dan sehat ini. 


Bukan masalah besar loh ini, tapi sangat membuatku 
mati dalam berpikir, ide kreatifku juga ikut hilang 


dan moodku untuk marah-marah jadi meningkat 
drastis. 

Atau bisa jadi juga karena aku keseringan dengar 
cerita anak-anak onlineku yang mengeluh soal 
perlakuan orang tua mereka, dan menimbulkan 
ketakutan itu dalam diriku sendiri lalu akhirnya aku 
jadi kek orang lain. 


Maaf ya jadi curhat, tapi memang aku sedang dalam 
perbaikan diri jadi sekali lagi maaf kalo part ini gak 
begitu maksimal atau sama sekali gak dapat feel, 
kalian bisa memberiku saran atau solusi yang pas 
buat masalahku yang memang gak penting ini. 


Aku sedang dalam proses menjadi manusia yang 
lebih baik lagi, tapi sisi manusiaku juga tetap gak 
sekuat itu. Jadi bantu doa buat aku ya 


Doakan supaya aku bisa melewati masa-masa 
insecure ini, karena kebanyakan nonton drakor tapi 
gak sampe selesai karena kehabisan kuota . 


Sekali lagi maaf udah curcol 


akakakok 


Semua ruangan ini telah dihias sedemikan rupa indahnya, 
membuat konsep yang bernuansa bunga matahari. Orang- 
orang sibuk hilir mudik untuk mempersiapkan segala 


sesuatunya dengan sempurna, bahkan kedua orang tua Susi 
pun ikut membantu para pekerja untuk menyusun makanan 
dan minuman diatas meja. 


Kue-kue dan hidangan makanan berat pun sudah tersedia, 
lampu-lampu sudah dinyalakan untuk membuat kesan cerah 
dan meriah pada ruangan tamu ini. Sederhana memang, 
tapi inilah yang diinginkan Susi untuk acara 
pertunangannya bersama Ari. 


Pada akhirnya semua kejadian dan masalah yang mereka 
hadapi hanyalah sebagian kecil dari besarnya ujian mereka 
dimasa mendatang. Namun tidak membuat kedua insan 
manusia itu berhenti untuk melanjutkan langkah menuju ke 
jenjang pernikahan, dan mengarungi bahtera rumah tangga. 


Abang tertua Susi melirik jam tangannya, untuk 
memastikan bahwa mereka akan selesai sebelum acara 
resmi dimulai. Apalagi sebentar lagi para rombongan 
keluarga Ari sudah hampir sampai. 


Laki-laki itu telah menjalankan niatnya untuk menemui 
keluarga besar Susi, sebagai pria dewasa -Ari tidak ingin 
dianggap laki-laki tak bertanggung jawab. Dalam 
kesepakatan yang diputuskan pada pertemuan pertama 
kedua keluarga besar ini adalah, acara lamaran atau 
pertunangan terlebih dahulu sebelum menikah. 


Apalagi Susi yang memang ingin ini menjadi momen 
berharga dalam hidupnya, dan hanya satu kali seumur 
hidup maka ia ingin seperti para gadis lainnya yang 
merasakan betapa indahnya melihat keluarga berkumpul 
untuk menyaksikan kebahagiaan yang sedang dia rasakan 
sekarang. 


"Semua sudah siap bang? Bapak takut nanti belum beres 
semuanya." Ucap pak Sulaiman pada Musir, kakak laki-laki 


tertua dalam keluarga mereka. 


"Udah pak, semua sudah beres." Jawab laki-laki itu dengan 
tersenyum, ia tahu kegugupan yang dirasakan oleh sang 
ayah maka dari itu dia mengusap punggungnya untuk 
mengurangi grogi. 


"Bapak grogi ngadapi acara cak ini, sebabnyo adek abang tu 
cewek paling bontot. Jadi cak baru kemaren dio meranjak 
gades, sekarang lah nak dilamar oleh wong." 


Abang Susi terkekeh mendengarnya, ya memang benar 
adanya. Susi adalah anak bungsu dikeluarga mereka, 
rasanya seperti mimpi ketika mendapat kabar kalau adik 
tersayangnya itu akan segera menikah. 


"Alhamdulillah, adek udah ketemu jodohnya ya pak. 
Semoga dia bahagia sampai jannah, abang senang tahu 
adek dilamar." Sulaiman tersenyum, membayangkan 
bagaimana dulu sulitnya dia mendidik Susi agar menjadi 
anak yang baik. 


Mungkin untuk sebagian orang tua, membiarkan anak 
melakukan apapun yang mereka inginkan adalah hal baik 
tapi kelak akan menjadi bomerang bagi diri mereka sendiri. 
Melihat putri kecilnya sudah jadi wanita dewasa, yang 
membanggakan tentu membuat Sulaiman merasa berhasil 
mendidik kelima anaknya. 


"Bapak cuma berharap semoga calon suami adek adalah 
laki-laki yang memang dikirim Tuhan untuk 
membimbingnya. Agar suatu saat nanti, tidak ada 
penyesalan dalam hati bapak." Musir tertawa, menatap 
penuh sayang kepada ayahnya itu. Ia juga mendoakan hal 
yang sama agar adiknya tersebut bahagia. Bahagia itu 
bukan untuk dicari namun diciptakan, dan semoga Susi 


termasuk orang yang bisa menciptakan kebahagiaanya 
sendiri tanpa menyakiti yang lain. 


Tak lama kemudian, para rombongan keluarga Ari datang 
bersama sebagian staff karyawan dari perusahaannya. 
Ketiga kampret dengan baju yang berwarna senada itu 
menjadikan mereka sedikit mencolok dari keluarga Ari. 
Kedatangan mereka disambut antusias oleh kerabat Susi 
yang hadir, mereka mempersilahkan keluarga calon besan 
untuk duduk. 


"Maaf ya mbak, kami belum selesai berkemas." Ucap Lastri, 
ibu Susi yang telah cantik menggunakan kebaya kuning itu. 
Seluruh pakaian yang mereka kenakan sekarang adalah ide 
dari Susi yang mengusung tema Sunflower, jadi warna 
kuning memenuhi pemandangan. 


Ibu Ari memeluk calon besannya itu, bercipika-cipiki dan 
mengatakan tidak masalah sama sekali dengan hal itu. 


Akhirnya mereka semua sibuk dengan obrolan masing- 
masing, karena memang acara akan dimulai pada pukul 
sepuluh pagi dan sekarang masih jam sembilan. Maka dari 
itu Ari berniat menemui gadis pujaannya sebelum acara 
resmi, tentu dengan embel-embel kangen. Hoax! 


Lelaki itu minta ditunjukkan ruangan Susi, dan ternyata 
gadis itu telah dihias. Make-up full natural dan tidak 
berlebihan sama sekali, sempat terpesona beberapa saat 
namun ia sadar tengah ditertawakan. Saat mereka memesan 
gaun ini, rasanya Susi tidak akan secantik ini namun Ari 
harus mengakui bahwa gadis itu memang memiliki kulit 
mulus yang bersih. 

Baru saja pria itu hendak bersuara, harus terhenti karena 
sosok Rega tiba-tiba muncul dari balik tirai yang berada 
dibelakang Susi. Langsung seketika pikiran Ari berkelana, 


dan membuatnya menatap horor wajah sepupu laknatnya 
itu. 


"Lo ngapain disini? Siapa yang nyuruh lo datang hah?" Rasa 
kesal Ari kembali menyergap hatinya, apa yang dilakukan 
cunguk ini disini. Ya Tuhan! Susi pasti berganti pakaian 
didalam ruangan ini, dan si brengsek Rega bersembunyi 
dibalik tirai? 


Bugh! 


Suara tinju itu membuat Susi melotot kesal sekaligus tak 
habis pikir dengan kelakuan boss nya, tidak cukupkah 
waktu itu dia salah sasaran. 


"Bang! Lo ngapain nonjok gue, aduh. Sakit bangsat!" Mulut 
Rega memang tidak bisa dikontrol, mungkin inilah yang 
dinamakan good looking but no good attitude. 


"Harusnya gue yang nanya ngapain lo disini hah? Ini 
ruangan calon bini gue, sepupu macam apa kamu Rega!" 


Ari melonggarkan dasi kupu-kupu yang terasa menyesakkan 
lehernya. 

Sedangkan Susi hanya bisa menatap aksi kedua pria dewasa 
namun kekanakan itu. Tanpa mau ikut campur. 


"Yaelah gue cuma numpang ganti baju doang sih bang, 
bukan ngintipin bini lo. Sadis banget lo jadi abang." Keluh 
Rega, lumayan juga sakit nya ditinju secara tiba-tiba oleh 
kakaknya tersebut. 


"Apapun alasannya gue gak terima, pergi lo dari sini 
sebelum gue beneran penggal pala lo." 


Rega mendengus tak suka dengan ancaman Ari, namun tak 
urung juga dia berkemas memasukkan pakaiannya tadi 


kedalam paper bag. Dalam otaknya muncul ide gila yang 
pasti akan membuat Ari ngamuk. Ia sengaja memelankan 
gerakannya dan melirik kewajah Ari yang fokus 
menatapnya, lalu saat semua pakaiannya telah dibereskan 
dia cengengesan kemudian dengan nekat mencium pipi 
Susi dan berlari berlari secepat kilat keluar dari ruangan. 


Ari yang tidak mengetahui tindakan Rega tersebut hanya 
bisa berteriak kesal. 


"REGA BRENGSEK!" 


Lain halnya dengan Susi yang sama syoknya dengan Ari, 
hanya bisa menyentuh pipinya dan menatap Ari. 


"Saya gak tahu sama sekali pak, saya gak merencanakan 
dicium cowok ganteng tiba-tiba, ehh? Aduh, maaf pak saya 
beneran gak maksud begitu." 


"Kamu juga sama mesumnya dengan Rega, akan lebih baik 
kalo hari ini kita menikah bukan bertunangan!" 


"Loh jangan gitu pak, saya belum siap dibelah duren sama 
bapak! Kalo saya pingsan terus masuk UGD gimana, saya 
kan grogi pak." 


"Siapa yang mau belah duren kamu hah? Saya bilang kita 
menikah hari ini, gak ada nyambung kesana." 


Niatnya datang kesini untuk melepaskan rindu terhadap 
gadis itu karena sudah tiga hari tidak ketemu, dan sekarang 
malah bahas duren. Apa ini ya Allah! 


"Lah terus kalo bukan mau belah duren, bapak mau ngapain 
nikah? Kerja rodi terus nanti saya. Assisten selamanya." 


Susi mendekati pria itu dan tertawa, entah bagaimana dia 
akan bahagia kalau bukan bersama Ari. Hanya berbicara 
omong kosong seperti ini saja sudah membuat hatinya 
mengembang senang. 


"Naik derajat jadi istri, asissten bukan cuma dikantor tapi 
dirumah juga." 


Ari menarik Susi agar lebih dekat, mengambil sebelah 
tangan gadis itu untuk digenggam. Mereka saling menatap 
menyalurkan perasaan cinta yang semakin berkembang, 
begitu menyenangkan menikmati sensasi dari sebuah 
tatapan dari orang yang kalian cintai. Terjebak dalam 
pesona sang boss besar bukanlah hal yang diinginkan Susi, 
namun takdir membawa mereka pada pertemuan tak 
terduga. Dimulai dari berkenalan saat masa kuliah, hingga 
menjadi salah satu pengusaha muda tersukses, dia 
menemani Ari dalam suka maupun duka tanpa bertanya hal 
pribadi, menjaga batasan yang membuat Ari sangat 
menghormatinya. 


Pria itu tidak pernah mengikut campurkan masalah 
percintaannya bersama Chika, bahkan untuk menceritakan 
hal itu pada Susi pun tidak. Begitu juga sekarang, ketika dia 
menjalin hubungan dengan Susi, Chika pun tidak perlu tahu 
apalagi ikut campur. 


"Apapun yang terjadi, tolong jangan menyalahkan siapapun 
ya. Saya bertemu kamu itu adalah takdir, dan kalau saya 
berjodoh dengan kamu pun itu adalah sebuah takdir. Saya 
mencintai kamu, sampai kapanpun." 


Susi berdesir mendengar ucapan lembut yang diutarakan 
oleh Ari, bagaikan ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan 
disekitar mereka. Seindah ini mendengarkan seorang lelaki 
mengungkapkan perasaan mereka terhadapmu. 


Gadis itu tersenyum mengangguk, tentu mereka 
dipertemukan oleh takdir, Dan jika memang harus 
dipisahkan, semoga itu juga atas kehendak Tuhan. 


"Jangan senyum kayak gitu, kamu buat saya jadi pengen 
nikah aja hari ini." 


Pernyataan Ari sontak membuat Susi kembali tertawa 
namun pipinya ikut merona. Entah apa yang dia pikirkan 
namun Ari jelas melihat itu semua. 


"Sejak kapan bapak jadi ngebet pengen nikah? Bapak gak 
abis jatoh kan." 


"Saya udah jatuh, sekarang pun masih tetap jatuh. Jatuh 
cinta sama kamu berkali-kali, dan gak pernah bosen." 


Ari ingin melakban mulutnya saja setelah menyadari kalimat 
ter-alay yang pernah dia ucapkan pada orang lain, namun 
sepertinya dia tidak menyesal sama sekali karena Susi 
tersipu malu dan sekarang pipi gadis itu lebih merona dari 
sebelumnya. Lama mereka terdiam, hingga suara mulai riuh 
diluar karena acara akan dimulai menyadarkan mereka dari 
keheningan yang tiba-tiba saja melanda. 


"Pak, yok kita nikah aja hari ini. Saya jadi gak sabar pengen 
dibelai bapak!" 


Astaghfirullahhaladzim! Ari melotot dan spontan 
memundurkan tubuhnya, memberi jarak diantara mereka. 
Kalau jiwa mesum Susi sudah keluar begini Ari pun jadi 
segan untuk menggombal, takut jika nanti dia yang 
diperkosa oleh Susi. Ya Tuhan, pemikiran macam apa ini 
hah?! 


"Sus, kamu kalo lagi mesum begini saya jadi takut dekat- 
dekat. Kamu gak sering khilap kan Sus?" Pertanyaan konyol 


itu membuat tawa Susi meledak, ia menyukai ekspresi Ari 
yanh sedikit syok karena ucapan Susi tadi. Ternyata gak 
semua laki-laki itu suka dimesumin, meski kelihatannya 
mereka pria dewasa tapi tetap saja menjaga ucapan 
dihadapan orang-orang tertentu itu penting. Dan Ari salah 
satu nya, meskipun dia tahu Susi hanya bercanda dia tetap 
tidak rela kalau gadis itu melakukan hal yang sama 
terhadap pria lain. 


"Gak kok pak, saya masih disegel. Sama sekali masih warna 
pink, nanti bapak lihat sendiri." 


Heh! Ini bahas apaan sih, kok jadi warna pink. 


Ari semakin menjauhkan dirinya dari Susi, menatap gadis 
itu dengan perasaan campur aduk. Bohong kalau dia tidak 
berpikiran macam-macam, walau bagaimana pun ucapan 
bisa mempengaruhi pemikiran seseorang. 


"Lebih baik kamu kembali bersiap-siap Sus, kamu bikin otak 
saya bekerja keras memikirkan segala ucapan kamu 
barusan. Kapasitas otak saya minim soal begituan, lama- 
lama saya jadi gila kalo ngomong sama kamu terus." 


Pria itu berdecak dan meninggalkan Susi sendirian, 
membuat wanita itu tertawa sambil mengeluarkan air mata. 
Perias yang sejak tadi berdiam diri dipojokan hanya bisa 
menyaksikan ke-uwuan kedua orang tersebut, hingga 
perbincangan yang tak masuk akal. Membuatnya jadi grogi 
setengah mati karena saat Susi menyadari kehadirannya, 
gadis itu langsung berhenti tertawa dan sekarang wajahnya 
berkali lipat lebih merah bahkan hingga keleher. Mampus 
malu nya sampe ke-urat! 


akak 


Acara pertunangan antara Ari dan Susi berlangsung sangat 
lancar, bahkan semuanya terkesan santai. Sekarang mereka 
sedang berpose memperlihatkan cincin tunangan yang 
telah terpasang pada jari masing-masing sambil menghadap 
ke kamera. 


Arifin yang sejak tadi sudah sibuk dengan dunianya sendiri 
yaitu makan, sungguh tidak peduli tatapan beberapa orang 
tertuju kepadanya. 


Sedangkan Winda dan Rani yang menunggu giliran mereka 
untuk berfoto sangat antusias menyuruh Susi agar selalu 
menempel pada boss mereka. Kesenangan tersendiri 
melihat kedua orang idola dikantor kini menjadi pasangan 
sungguhan. 


"Mbak Susi, ayo peluk lagi pak Ari. Kita mau selfie nih." 
Perintah Winda yang memang pengagum berat kedua insan 
ini, Susi yang tak merasa canggung pun dengan senang hati 
menggoda Ari agar pria itu mau berpose ala ala. 


Rani terkikik melihat raut wajah Ari yang masam akibat ulah 
bawahannya itu, namun marah pun tak berguna karena 
sekarang mereka bukan lagi dikantor melainkan sedang 
menghadiri acara pertunangan. Ari sama sekali tidak merasa 
tersinggung dengan segala perintah kedua sahabat Susi 
tersebut, ia justru merasa senang karena kehadiran mereka 
ternyata memeriahkan orang-orang yang hadir. Se-solid itu 
hubungan keempat orang itu, terhitung bersama Arifin. 


"Pak ayo senyum dong, kita bakal simpan ini buat kenang- 
kenangan. Mau diabadikan sebagai momen terindah, 
diantara kita mbak Susi duluan menikah." 


"Saya yang punya acara, atau kalian sih? Kenapa jadi saya 
yang dari tadi disuruh-suruh." 


"Udah pak, gak usah marah-marah nanti loyo pas malam 
pertama." Winda emang suka ngadi-ngadi kalo ngomong 
pak, maafin ya 


"Heh! Gue baru tunangan, belom nikah. Mana ada malam 
pertama, jangan buat fitnah lo bedua ya." 


"Ya kan siapa tahu mbak, wong udah resmi kok 
hubungannya." Timpal Rani yang memotret pasangan 
dihadapannya itu, Ari sedang menatap penuh cinta pada 
Susi yang malah fokus melihat kedepan. Dasar bucin! 


"Kalian semua saya potong gaji bulan depan, gak ada 
tambahan gaji tahunan." 


"Yeeey si bapak, enak aja!" Protes Winda dengan wajah 
cemberut. 


"Tau nih, gak kita restuin nanti loh pak." Lanjut Rani 
menggoda Ari. 


"Tenang aja lo pada, ntar kalo gue resmi jadi istrinya. Kita 
bangkrutkan dia! Gimana, setuju?!" 


"Setuju!!" Ucap mereka bersamaan, membuat semua 
pasang mata menatap mereka heran dan aneh. Namun tidak 
terlalu menghiraukan. 


Ari memijit keningnya mendengar ucapan Susi yang 
memang tidak pernah beres. Belum jadi istri aja udah niat 
bikin bangkrut, gimana kalo nanti udah sah? Ya ampun! 


Boss Kampret 


Belakangan suasana hati setiap orang menjadi lebih baik, 
karena keadaan juga memberikan kesempatan untuk orang- 
orang memperbaiki diri mereka. Begitu juga dengan Ari 
yang kini sedang mengunjungi Chika dirumah yang telah 
dia beli atas nama gadis itu, semua Ari lakukan demi 
tanggung jawabnya terhadap wanita itu. Susi yang juga ikut 
tidak banyak ikut campur dalam obrolan mereka yang 
terkesan hambar, tidak ada percakapan yang bisa Susi 
pahami. Lagi pula Chika juga tidak ingin melihat Susi, 
jadilah sekarang dia hanya bisa menatap kedua orang itu 
tengah mengobrol ditaman belakang rumahnya. 


Jika dulu ia merasakan sakit hati yang menyesakkan saat 
melihat kebersamaan mereka, maka berbeda lagi sekarang 
dia hanya merasa lega. Ya walaupun tidak semudah itu 
membuat Chika mengerti dan menerima keputusan Ari 
untuk mengakhiri hubungan mereka. 


"Lain kali kalo kamu main kesini, gak perlu ajak dia. Aku gak 
suka lihat ada orang lain yang datang kesini, kecuali kamu." 
Chika melirik tak suka pada Susi namun dibalasnya dengan 
sebuah senyuman tulus, yang mana membuat Chika 
semakin benci. 


"Dia gak salah apapun Chi, please jangan benci dia karena 
kesalahan aku." Gadis itu hanya bisa menghela nafas, dia 
merasa belum bisa untuk mengikhlaskan Ari menjadi milik 
orang lain namun disatu sisi ia juga tengah mencoba 
merelakan hubungan mereka. 


Ari mengusap puncak kepala Chika penuh sayang, dan 
berpamitan pulang. Mereka kesini karena memang Ari 
sengaja meliburkan diri untuk menghabiskan waktu lebih 


banyak bersama Susi, sebelum pernikahan mereka yang 
akan digelar pada tahun depan. Tinggal menghitung hari 
dan mereka akan sama-sama dipingit, jadi dia tak mau 
menyia-nyiakan waktu. 


Sekarang kalau tidak melihat atau mendengar suara Susi, 
rasanya ada yang kurang. Disinilah mereka sekarang tengah 
berada dalam mobil, mencari tempat-tempat bersantai 
seperti biasa. Berhubung sekarang sudah hampir pukul 
empat sore, jadi Ari memutuskan untuk mengajak Susi pergi 
ketaman yang dimana mereka biasa datangi. 


Rutinitas yang kerap kali mereka lakukan selama menjadi 
sepasang kekasih, berjalan-jalan adalah hal yang paling 
mereka sukai. Layaknya pasangan pada umumnya, Susi 
sangat suka dengan kejutan-kejutan manis yang sering pria 
itu lakukan untuknya. 


Seperti kemarin, laki-laki itu memberikannya kejutan 
dengan membeli ratusan balon kemudian memberikannya 
pada Susi lengkap dengan kotak kecil yang berisi kalung 
berbentuk bunga matahari. Terharu, tentu saja dia sangat 
menyukai hal itu. 


Lalu sehari setelah mereka bertunangan, Ari mengajaknya 
makan malam yang diiringi lagu-lagu romantis. Melayani 
Susi seperti seorang ratu, dia memberikan kenangan dalam 
hidup Susi untuk diingat seumur hidup. Menjadikannya 
wanita sungguhan yang merasakan kebahagiaan karena 
dicintai dengan begitu tulus oleh pria sedingin Ari. 


Sungguh tidak disangka jika mereka akan berakhir menjadi 
sepasang kekasih seperti ini, apalagi mengingat sejarah 
bagaimana mereka dulu bisa berteman. Hingga menjadi 
partner kerja yang professional. Banyak hal yang sudah 
mereka lalui, dan sampai detik ini semua itu lancar mereka 


jalani meski sempat merasa putus asa tapi keduanya tidak 
mudah menyerah. 


"Kamu duluan kesana, nanti saya nyusul. Mau ke toilet 
sebentar." Perintah Ari yang meminta Susi menunggunya 
dibangku taman yang tak jauh dari WC umum. 


"Bapak gak lama kan? Nanti saya diculik loh pak." 


"Saya gak akan lama, sepuluh menit aja. Lagian siapa yang 
mau culik kamu, rugi mereka." Ujar Ari santai, lalu 
meninggalkan Susi yang masih melongo menatap kepergian 
pria itu, namun ia juga tak bisa membantah perintah 
tunangannya. Sebenarnya ada hal kecil yang sekarang 
masih menjadi perdebatan diantara mereka, yaitu panggilan 
sayang yang harus segera diubah. Ari sudah berulang kali 
menyuruh Susi untuk memanggilnya dengan sebutan mas, 
tapi gadis itu tertawa terpingkal-pingkal karena geli harus 
memanggil Ari dengan embel-embel mas. Lidahnya kaku 
untuk memanggil Ari dengan sebutan mas, bukannya dia 
tidak mau tapi aneh rasanya ketika harus mengubah 
panggilan pada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi 
atasanmu. Bahkan sering kali ia mencoba memanggil kata 
mas, namun tetap saja ia tidak bisa. Yang ada dia semakin 
merasa geli dan tertawa tiada henti. 

Ari sempat protes habis-habisan, namun bukan Susi kalau 
sampai kalah mendebat pria itu. 


Setelah sepuluh menit berlalu, Ari belum juga muncul. 
Membuat Susi jadi mencari-cari kemana pria itu sebenarnya, 
apa dia pingsan ya di kamar mandi? Waduh. Pemikiran 
konyol yang membuat gadis itu berdecak sendiri. Karena 
kesal Ari tak kunjung kembali, akhirnya dia memutuskan 
untuk mencarinya ke WC umum yang berada tak jauh dari 
tempatnya duduk. Ketika ia hampir sampai disana, suara 
orang yang sejak tadi ia tunggu menghentikan langkahnya. 


"Saya nyuruh kamu duduk disana, ngapain kesana?" Ari 
tiba-tiba berada dibelakang Susi. Saat ia hendak berbalik, 
Ari menahan tubuh Susi agar tetap membelakanginya 
kemudian memasangkan flower crown dikepala Susi. 


"Apa ini?" Tanya Susi pelan, namun ia tahu kalau sesuatu 
telah dipasangkan diatas kepalanya. 


"Flower crown untuk wanita-ku." 


Kata-kata kepemilikan itu membuat aliran darah Susi 
berdesir hebat hingga kepipi, rona merah yang membuatnya 
semakin cantik dimata Ari sungguh menggemaskan. 


"Saya takut ini bukan flower crown tapi bom, bapak 
mencurigakan soalnya." 


Ari terkekeh lalu membalikkan badan perempuan itu 
menghadap kedirinya. Cantik sekali, batin Ari berseru 
heboh. 


"Saya gak mungkin mencelakai kamu." 


"Hati manusia gak ada yang tahu pak, rambut boleh sama 
hitam tapi kalo hati?" 


Ari berdecak pelan. 
"Kamu gak percaya sama hati saya kalo gitu." 


Giliran Susi yang terkekeh, dia mengalungkan tangannya 
keleher Ari membuat pria itu spontan memundurkan tubuh 
namun tertahan tangan Susi. 


"Kamu ngapain Sus?" Tanya nya ngeri. 


"Kalo hati bapak pengecualian, saya percaya kalo bapak 
beneran sayang sama saya." 


"Oke, tapi tangan kamu lepasin. Saya gak mau hilang 
perjaka sekarang." 


Ari mencoba melepaskan rangkulan Susi namun gadis itu 
mengeratkannya. 


"Kenapa sih pak? Takut diperkosa ya?" 
"Itu salah satunya, tapi yang jelas gak enak dilihat orang." 


Akhirnya Susi melepaskan tangannya dari Ari, dalam hati ia 
mau tertawa keras melihat raut cemas itu lagi. Kenapa 
menggoda Ari lebih menyenangkan dari pada membully 
Arifin dikantor, sekretaris laknat kamu ya. 


Kedua orang itu kemudian kembali kebangku dimana tadi 
Susi menunggu Ari, seperti biasa akan ada tukang es yang 
lewat. Kali ini mereka hanya membeli dua namun Ari 
memberikan uang lebih banyak dari biasanya, membuat 
tukang jual es itu pun merasa senang telah mendapatkan 
pelanggan sebaik kedua pasangan ini. 


"Terima kasih ya mas." Ucap lelaki tua itu penuh rasa syukur. 


"ya mang, sama-sama." Balas Ari kemudian berlalu 
menghampiri Susi. 


"Kamu dengar gak tadi, tukang es aja manggil saya mas. 
Masa kamu enggak?" 


Kepala Susi spontan menoleh dan mengeluh dalam hati, 
kenapa jadi bahas ini lagi sih pikirnya. 


"Saya belum bisa ngerubah panggilan bapak ke kamu, 
butuh waktu untuk terbiasa Mas." 


Ari menatap Susi gemas, itu yang baru dia sebutkan apa? 
Contohkah? 


"Itu bisa manggil mas, kenapa gak dibiasakan dari sekarang. 
Biar mesra." 


"Yang barusan itu contoh mas, belom bisa praktek." 


Yang waras ngalah aja yuk, pulang-pulang. Acara udah 
bubar! 


"Terserah kamu ajalah, mungkin nanti pas saya sekarat baru 
kamu mau panggil saya mas. Nyesel ntar." 


Plak!! 


Susi memukul lengan Ari sambil melotot ngeri kewajah pria 
itu. 


"Hush! Bapak kalo ngomong sembarangan, kejadian nanti 
saya janda sebelum nikah. Gak boleh gitu, jangan bawa- 
bawa gitu ah pak. Gak seru nih." Protes Susi, 
membayangkan ucapan Ari barusan benar terjadi sungguh 
adalah hal yang belum siap Susi hadapi. Setidaknya mereka 
baru akan memulai merajut kisah, gak epic banget kan kalo 
udah main sekarat aja. 


"Makanya belajar manggil mas, biar makin akrab. Kalo 
dipanggil pak pak terus, saya bakal jadi boss kamu 
selamanya bukan suami." 


"Iyaya deh mas ku tersayang, udah?" 
"Belum, harus setiap kali panggil gitu. Wajib!" 


Susi hanya ingin mempercepat pembahasan soal ini, entah 
kenapa kata-kata Ari tadi sangat mengganggu ketentraman 


jiwanya. Menimbulkan rasa tak enak hati yang sangat jarang 
ia rasakan, itu hanya bercanda. 


Ari menatap hamparan rumput yang hijau menyegarkan 
mata. Pikirannya jauh menerawang entah pergi kemana, 
belakangan ini dia selalu merasa aneh pada diri sendiri. 
Terlalu banyak hal yang membuatnya seolah-olah akan 
kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dia merasa 
sangat ketakutan tapi tidak tahu penyebabnya. 


Sedangkan Susi hanya bisa terdiam memikirkan segala 
sesuatu yang positif untuk menghilangkan 
kekhawatirannya, seolah ada yang membuat Susi seakan 
tidak mau beranjak kehari esok. 


la meraih tangan Ari dan menggenggamnya erat sekali, 
semoga ini hanya sebatas kegelisahan semata. 


KKK 


Boss Kampret 


"Mbak, mbak baik-baik aja? Apa saya perlu menghubungi 
pak Ari?" Tanya wanita berambut sebahu itu. 


"Gak usah, tolong bawa saya kekamar aja. Kepala saya 
beneran sakit." 


Perempuan berpakaian perawat itu mendorong kursi roda 
Chika menuju kamarnya, dan memberikan obat rutin pada 
gadis itu agar segera membaik. Belakangan wanita itu 
sering mengeluh sakit kepala, dan jika diajak untuk 
memastikan apa yang salah dengan kepalanya dia selalu 
menolak. Alasannya karena tak ingin merepotkan orang 
banyak, padahal Ari dan keluarganya sudah memberikan 
fasilitas lengkap pada Chika. Kurang baik apalagi Ari 
terhadapnya, mungkin rasa nyeri yang sering dirasakan oleh 
Chika efek dari dia yang sering kali begadang memikirkan 
hal yang sama sekali tidak penting. Menikmati kesendirian 
dan merenungi betapa penyesalan itu selalu datang diakhir, 
membuatnya merasa tidak berguna sama sekali untuk 
hidup. 


Sekarang Chika benar-benar sebatang kara, tidak ada 
keluarga yang peduli bahkan ketika malam menjelang 
hanya rasa kesepian yang menemani. Kenangan pada masa 
lalu yang sempat memberikannya makna kehidupan telah 
lewat, dan sekarang hanya dia yang mencoba hidup meski 
sudah tidak menemukan lagi alasan bertahan. 


Kepala Chika serasa dihantam oleh godam, sangat kuat 
hingga membuatnya berdesis pelan. la meremas rambutnya 
untuk mengurangi rasa sakit yang mendera namun tidak 
berhasil, malahan semakin hebat menghujam. 


Dalam kegelapan Chika merasakan sesuatu yang mengalir 
dari hidungnya, begitu hangat namun berbau amis. Pelan- 
pelan ia meraba cairan itu, kemudian tertawa miris melihat 
Warna merah yang berada dijari-jarinya tersebut. 


"Sepertinya cacat saja tidak cukup untuk menyiksaku, dan 
sekarang Engkau memberikan hal lain yang sama 
menyakitkan. Kenapa tidak membuatku mati saja, sialan!" 
Ucapnya pada diri sendiri, namun tersirat rasa sakit yang 
teramat sangat didalam kata-katanya. 


Rasa nyeri itu kembali membuat Chika mengeluh, kali ini 
datang lebih kuat dari sebelumnya membuat wanita itu 
berteriak, memaki kesal akibat sakit kepala yang tak 
kunjung usai. Hingga akhirnya perawat yang memang 
dikerjakan untuk menjaga Chika masuk dan mendapati 
wanita itu sudah jatuh dari kursi roda, dan tak sadarkan diri. 


KKKKK 


"Pak, bapak beneran mau pergi tanpa saya nih ke Surabaya? 
Kenapa tiba-tiba sih pak?" Keluh Susi saat mereka harus 
pulang mendadak karena baru saja ponsel Ari berdering, 
memberikan kabar jika ada masalah serius yang terjadi 
dicabang mereka disana. Susi yang tidak mendapatkan 
perintah apapun untuk menemani Ari hanya bisa menghela 
nafas karena ingin sekali ikut pria itu. 


"Saya bakal pergi sendirian, kamu tetap disini untuk 
ngawasin perusahaan kita. Saya gak akan lama, paling 
cuma tiga hari. Oke?" Susi menghela nafasnya berkali-kali, 
ada rasa tak rela ketika ia harus membiarkan Ari pergi. 
Selama ini untuk alasan apapun, Susi selalu ikut. Meski 
terkadang dia menolak dan ingin digantikan namun tetap 
Ari akan memaksa dia ikut, tapi sekarang? Ari tidak 
mengijinkan dia ikut. 


"Tapi pak..." 


"Gak sus, jangan mendebat saya kali ini. Kamu harus tinggal 
dan menunggu, sampai saya kembali. Jangan harap bisa 
melirik laki-laki lain, karena saya akan pastikan orang itu 
kehilangan kesempatan untuk hidup lebih lama." 


Ari menghentikan mobilnya depan rumah gadis itu, namun 
sepertinya Susi belum ingin beranjak dari sana. Ada hal 
yang membuatnya sangat ingin melarang Ari pergi namun 
dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. 


"Kenapa diem aja. Gak mau turun nih?" Perkataan Ari 
membuyarkan segala prasangka buruk yang ada dalam 
kepala Susi, membuatnya hanya bisa berpasrah. 


"Iya ini sebentar lagi mau turun. Pak, bapak yakin nih gak 
mau saya temenin?" Sekali lagi Susi berusaha bertanya, 
untuk menggoyahkan pendirian Ari yang tak mau 
mengajaknya. Namun hasilnya tetap nihil, pria itu 
menggeleng keras dan tak mau dibantah. 


"Kamu takut saya selingkuh? Iya." 


"Bukan, bukan itu pak. Tapi saya cuma khawatir nanti kalo 
bapak ngantuk dijalan, terus gak ada yang ngajak ngobrol 
dan nyiapin semua perlengkapan bapak gimana? Saya ikut 
aja deh pak." 


Ari memutar tubuh untuk menghadap ke Susi sepenuhnya, 
pria itu memegang pundak tunangannya itu dengan 
tatapan penuh keyakinan. 


"Kamu kenal saya bukan baru kemarin Sus, kalo saya bilang 
tidak ya tidak. Kamu jangan keras kepala sekali, bisa kan?" 
Tubuh Susi lemas mendengar kata-kata Ari, menyadarkan 
dia bahwa Ari tetap pria yang sama dengan orang yang 


dikenalnya beberapa tahun lalu. Tegas dan tidak bisa 
dibantah. 


"Yaudah kalo gitu, tapi bapak janji ya bakalan pulang 
secepatnya." 


"Iya, saya janji sama kamu. Setelah urusan disana semuanya 
beres, kamu adalah orang pertama yang akan saya datangi. 
Hm?" 


Perempuan bermata indah itu hanya bisa tersenyum, 
memaksakan diri untuk setuju pada keputusan Ari. Meski 
dalam hati ia menolak keras, dan sekarang mereka sedang 
menatap satu sama lain untuk beberapa saat. 

Ari memandangi wajah Susi dengan penuh cinta, dan 
mengingat wajah itu untuk terakhir kalinya sebelum dia 
pergi. Meski tidak lama tetap saja mereka tidak akan 
bertemu selama beberapa hari, ya walau pun jaman sudah 
canggih dan bisa melakukan video call tetap saja rasanya 
berbeda. 


Ari mencium kening Susi, lama sekali. Memberikan seluruh 
keyakinan dan cintanya pada gadis itu, begitu juga 
sebaliknya. Susi meyakinkan bahwa Ari akan kembali 
padanya, seperti yang sudah-sudah. Tidak akan ada lagi 
yang memisahkan mereka, lagi pula Chika tidak mungkin 
melakukan hal nekat untuk sekian kalinya. 


"Saya mencintai kamu dengan banyak alasan, salah satu 
nya takut kehilangan kamu. Tapi apapun yang terjadi nanti, 
tolong jangan salahkan siapapun. Karena kalau kita 
memang ditakdirkan bersama, maka maut pun tak akan bisa 
membuat saya kehilangan kamu dan juga sebaliknya." 


"Pak f S 


"Kamu percaya saya kan Sus? Saya tau kamu khawatir, tapi 
percayakan saya dengan Tuhan yang sebaik-baik nya 
penjaga ya." 


Kali ini dia benar-benar menyerah, laki-laki ini benar soal 
Tuhan yang akan lebih baik menjaga Ari. Susi membalas 
pelukan Ari, menghirup aroma pria itu untuk menyimpannya 
dalam ingatan. Tiga hari, serasa tiga tahun buat Susi. 


"Yaudah pulang gih, saya bakal langsung kebandara malam 
ini. Titip salam untuk bapak sama emak ya." 


Susi hanya mengangguk dan menatap wajah Ari sekali lagi, 
Ya Tuhan dia sangat mencintai Ari hingga takut kalau pria itu 
akan meninggalkannya. Dia tidak menyangka akan berada 
difase mencintai seseorang sampai sebesar ini, Ari 
melambaikan tangannya kepada Susi. Matanya tak lepas 
menatap kepergian mobil Ari hingga melesat jauh, hilang 
dari pandangannya. Langkah kakinya terasa berat sekali, 
adakah orang yang pernah merasakan seperti halnya yang 
Susi tengah alami sekarang? Dia sendiri bingung kenapa 
setakut ini. 


"Loh dek, pulang sendiri? Ari nya kemana?" Tanya abang 
Susi yang masih menginap dirumah, karena jarang sekali 
bisa berkumpul. Apalagi mereka tinggal jauh dari jakarta, 
membutuhkan waktu dan biaya untuk bisa berkunjung 
Kesini. 


"Dia udah pulang bang, ada kerjaan dan harus keluar kota 
malam ini. Titip salam buat abang dan yang lainnya." 


"Oh gitu, tumben gak ngikut. Nanti kalo digondol orang, 
nangis loh." 


Susi melemparkan tas kecil yang dia pegang saat ini pada 
kakaknya tersebut, pria itu tertawa karena mendapatkan 


pukulan bertubi-tubi dari Susi. 


"Abang ih kalo ngomong suka nyenengin, mana ada di 
gondol. Emang dia makanan?" 


"Bukan sih, tapi kampret!" 


Susi melotot kesal pada abang nya kemudian berlari untuk 
menghindari pukulan, seharusnya dia tidak kesal kalau ada 
yang menyebut Ari begitu karena itu memang julukan 
special dari nya. Tapi kan sekarang beda mak, Susi udah 
terkena virus bucin level dewa. 


"ABANG!! ih nyebelin!" 


aaa 


Regina yang mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit 
yang menghubungi atas permintaan perawat yang menjaga 
Chika akhirnya datang. Wanita itu tergesa-gesa mencari 
ruangan mantan tunangan anaknya tersebut, meski 
hubungan keduanya telah usai namun naluri seorang ibu 
tidak membiarkan Regina membenci sosok Chika. 


Belum sempat dia mengetuk pintu, ponselnya kembali 
berdering dan menampilkan nama putra kesayangannya 
disana. 


"Halo, mas. Kamu dimana sayang?" 


"Ma, aku lagi dibandara mau keSurabaya. Maaf baru 
ngabarin mama, karena mendadak. Mas ijin pamit ya ma." 


"Loh kok gitu, kamu sama siapa berangkat? Menantu mama 
ikut ya?" Tanya Regina. 


"Enggak ma, Susi gak ikut. Tadi juga maksa mau ikut, tapi 
gak mas ijinkan. Kasian capek nanti." 


"Oh gitu, yaudah. Kamu hati-hati ya nak, ridho mama selalu 
untuk mas Ari. Cepat pulang, menantu mama pasti kangen 
berat nih." 


Suara tawa Ari menggema ditelinga Regina, membuat 
wanita itu juga ikut tersenyum. 


"Mas tutup telponnya ya ma." 
"Iya sayang." 


Regina memandangi ponselnya yang tadi terhubung 
dengan Ari, melihat bahwa pria itu telah menutup 
sambungan baru lah ia memasukkan kembali dalam tas. 
Niatnya tadi ingin memberitahu kalau Chika dirumah sakit, 
namun terpaksa ia urungkan karena Ari akan pergi keluar 
kota. Dia tak mau mengganggu urusan kerja putranya 
tersebut. 


"Nyonya, anda sudah datang?" Sapa perawat Chika yang 
mengenali siapa wanita itu. 


"Oh iya, saya baru aja sampe. Apa kata dokter soal 
kesehatannya?" 


Perempuan muda itu terdiam beberapa saat, membuat 
Regina bertanya-tanya dalam hati. 


"Saya gak bisa jelasin nyonya, tapi anda ditunggu oleh 
dokter Santo diruangannya, mari saya antar." 


Melihat gerak-gerik perawat itu, Regina jadi merasa tak 
enak hati apalagi kalau sudah disuruh untuk menemui 
keruangan pasti ada hal pribadi yang hanya bisa 


dibicarakan pada keluarga pasien. Ia hanya bisa berdoa agar 
keadaan Chika baik-baik saja, dan bukan hal lainnya yang 
berkemungkinan buruk. 


Boss Kampret 


Selama tiga hari Susi tidak henti melakukan video call 
bersama Ari, bahkan tak semenit pun dia melewatkan waktu 
untuk tidak melihat wajah pria itu namun ternyata tidak 
bisa mengurangi rasa ingin bertemu langsung. Seperti siang 
ini, dia kehabisan energi untuk melakukan meeting dengan 
para petinggi perusahaan yang akan membahas soal jual 
beli saham untuk akhir tahun. 

Rasanya tenaga Susi terkuras habis, meskipun ada Rega 
yang membantunya tapi tetap saja pria itu tidak sebaik Ari 
dalam hal mengurusi perusahaan. Susi tahu bahwa sepupu 
tunangannya itu sedang dalam proses belajar, namun disaat 
seperti ini dia butuh asupan nutrisi dari rasa rindu yang 
mendera. 


"Kamu keliatan capek, Rega gak bantuin kamu?" Suara itu 
membuat Susi mengangkat kepalanya untuk melihat layar 
ponsel yang menampilkan wajah Ari, pria itu sedang berada 
dalam ruang kerjanya disana meski tidak besar tapi sangat 
indah pemandangan diluar jendela, Susi mengingatnya 
karena dia pun sering menemani Ari ke cabang perusahaan 
dikota pahlawan tersebut. 


"Bantuin kok, tapi gak sehebat bapak kerjaannya. Badan 
saya lemes banget hari ini." 


"Istirahat dulu, nanti biar saya yang minta Rega untuk 
membuat jadwal meeting baru. Hmm." 


Susi memejamkan matanya, begadang selama dua hari 
membuatnya sakit kepala sebelah. Gadis itu tidak bisa tidur, 
akibat rasa khawatir yang belum juga reda malah semakin 
membuatnya was-was. Entah apa yang membuat dia seolah 


akan kehilangan sesuatu. Susi memijit pelipisnya pelan, 
untuk mengurangi rasa nyeri dikepalanya. 


"Kalo gak kuat nanti saya ijin pulang duluan aja, oh ya jam 
berapa kira-kira bapak sampe jakarta?" 


"Mungkin jam 9 udah disana, kenapa? Kangen ya." Susi 
mengangguk sambil tersenyum manja, dia memang sangat 
merindukan pria itu bahkan lebih hebat dari sebelumnya. 
Berharap kalau Ari akan menemuinya setelah sampai nanti. 


"Banget, malah udah gak sabar mau dipeluk bapak." Ari 
tertawa, matanya fokus menatap gerak Susi yang terlihat 
sangat lelah. 


"Saya juga kangen kamu. Nanti malam saya langsung 
kerumah, oke? Sekarang saya tutup dulu telponnya, nanti 
sambung lagi. Ada tamu baru sampe, klien baru kita." 
Perempuan itu hanya mengangguk dan mendengar bunyi 
tut, tanda bahwa Ari telah mengakhiri video call mereka. 


Sekarang hanya ada Susi dan setumpuk berkas yang 
menanti kepulangan Ari, namun begitu sulit untuk gadis itu 
membuka mata hingga akhirnya dia benar-benar tak bisa 
menahan rasa sakit dikepalanya. Lalu dengan sisa tenaga 
yang ada, dia beranjak keluar dari biliknya mencari siapa 
saja yang bisa dimintai tolong untuk membelikan dia obat 
migrain. Setelah memandang kesekeliling ruangan dan 
tidak mendapati siapapun, Susi lupa kalau ketiga temannya 
tadi izin untuk makan diluar sekaligus mengecek lokasi 
untuk pembangunan cabang mereka yang sangat jauh dari 
sini. 


Rega, pria itu juga tidak kelihatan batang hidung nya 
setelah rapat tadi pagi. Ya ampun, Susi berdesis menahan 
rasa sakit yang menusuk-nusuk kepalanya. Kalau sudah 


begini, lebih baik dia pulang dari pada terjadi hal yang tidak 
diinginkan. 


Dengan langkah pelan ia mengambil tas dan mencari 
ponsel, mengirim pesan digrup kantor memberi tahu 
kepulangannya. Sedikit penjelasan kemudian dia memesan 
taksi online, pulang adalah pilihan yang tepat. 


Selama diperjalanan, Susi lebih banyak memejamkan mata 
lagi pula ini masih jam makan siang jadi wajar kalau jalanan 
sedikit macet, seenggaknya itu memberikan waktu untuk 
gadis itu terlelap. Kesehatan adalah rejeki yang paling tinggi 
derajatnya dibandingkan uang, karena mau sebanyak 
apapun uang dan harta benda yang dimiliki kalau sudah 
sakit tidak akan berguna lagi semua itu. Sehat itu mahal, 
maka belajar lah menjaga diri agar tetap sehat, bukan 
hanya fisik namun juga hati dan pikiran. Karena dalam jiwa 
yang sehat, terdapat hati yang kuat. 


Susi terbangun karena suara klakson mobil yang berada 
tepat disebelahnya, dan ternyata dibelakang mobil itu ada 
ambulance rumah sakit yang sudah pasti membawa pasien. 
Kelihatan dari orang yang duduk didalam sana, namun 
bukan itu yang menarik perhatian Susi untuk terus menatap 
kearah kaca mobil pembawa pasien tersebut, orang yang 
sedang duduk cemas itu seperti calon mertuanya -Regina 
ibu Ari. 


Karena kaca ambulan itu gelap dan sulit untuk meyakini 
siapa wanita itu, maka Susi hanya bisa melepaskan 
kepergian mobil putih itu dengan bertanya-tanya. 


Kalaupun terjadi sesuatu pada orang tua Ari, tidak mungkin 
pria itu tak memberitahunya. Apalagi Ari sekarang masih 
diluar kota, apa mungkin itu dia? Selintas pemikiran Susi 
tertuju pada Chika, namun rasanya tidak mungkin gadis itu. 


Merasa bahwa ia tidak bisa menemukan apa kemungkinan 
yang sedang terjadi, Susi memilih untuk melanjutkan 
tidurnya sampai rumah. Sesampainya dirumah, dia benar- 
benar tidak kuat lagi untuk berbaring mengabaikan ibunya 
yang baru saja muncul dari dapur meletakkan semangkuk 
sambal tempe. 


"Dek! Tumben udah pulang jam segini?" Teriak ibu Lastri 
ketika mendapati Susi dengan wajah lesu masuk 
kekamarnya. 


"Iya mak, kepala adek sakit sebelah. Ada obat migrain gak 
mak?" Sahutnya dari dalam kamar sambil mengganti baju, 
kemudian masuk kekamar mandi untuk cuci muka. 


Ibu Lastri yang mendengar kata sakit, segera menuju kamar 
Susi sambil membawa toples berisi berbagai macam obat 
warung. 


"Mak gak dengar tadi obat apa, ini toplesnya. Cari sendiri 
yang mana." Perempuan itu menyodorkan wadah obat 
tersebut kepada Susi. 


"Obat migrain mak, kayak nya gak ada deh disini. Bapak 
gak punya simpanan obat lagi ya mak?" Tanya Susi, 
mengusap wajahnya menggunakan handuk kecil. 


"Ini semua obat simpanan bapak, nanti mak belikan lagi aja 
kalo gak ada. Kamu tidur dulu nak ya, mak selesaikan 
masak baru kewarung bude Ati." Gadis itu mengangguk dan 
berbaring di kasur, seperti sudah ribuan tahun dia tidak 
tidur dikasur padahal setiap hari disinilah dia hibernasi. 

Tidak butuh waktu lama untuk Susi terlelap, karena dia 
memang tidak tidur beberapa hari. Matanya dipaksa terbuka 
hanya untuk memenuhi hasrat kerinduan terhadap Ari, 
ingatkan bahwa ini pertama kali mereka berhubungan jarak 
Jauh setelah resmi menjadi tunangan. la tertidur dengan 


wajah damai hingga melupakan semua isi dunia, dan 
bermain kealam mimpi. 


Lastri yang telah selesai masak pun bergerak cepat untuk 
pergi kewarung, membelikan putrinya obat sakit kepala. 
Takut jika nanti gadis itu sampai demam, karena Susi sama 
seperti ayahnya yang sangat jarang sekali sakit tapi bila 
sudah demam maka butuh satu bulan lamanya untuk pulih 
kembali. Dari dulu juga Susi termasuk memiliki fisik yang 
kuat dibandingkan keempat saudaranya, sayang kalo sudah 
sakit pasti akan parah. 


"Mak mau kemana? Buru-buru kali jalannya." Sapa Sulaiman 
saat bertemu istrinya hendak pergi keluar rumah lewat 
pintu belakang. 


"Mau beli obat untuk anak gadis mu pak, sakit kepala 
sebelah katanya. Mak Kkewarung dulu ya pak, 
assalammualaikum." 


"Walaikumsalam." Sulaiman segera meletakkan hasil 
panennya hari ini, ada banyak ragam sayuran dan ubi- 
ubian. Pria itu segera embersihkan diri lalu pergi menengok 
keadaan Susi, kemudian ia tersenyum melihat putrinya 
tengah tidur. Menyelimuti anak gadis kesayangannya, lalu 
keluar lagi. 


aaa 


Ari mematikan sambungan telponnya dan terdiam beberapa 
saat, wajah pria itu menggambarkan semua kelelahannya 
selama beberapa hari akibat bekerja tanpa henti. Pria itu 
jadi khawatir pada Susi karena sejak sore nomor gadis itu 


tidak aktif, dan pesannya pun belum dibaca sama sekali. 
Padahal Ari ingin mengatakan hal penting, karena merasa 
bahwa Susi tidak akan mengaktifkan ponselnya dalam 
waktu beberapa jam yang akan datang akhir nya dia 
memutar kemudi dan menuju arah berlawanan dari jalan 
kerumah Susi. Laki-laki itu pergi ketempat yang seharusnya 
tidak ia datangi sebelum bertemu Susi. 


daaa 


Suara adzan subuh membangunkan Susi dari tidur lelapnya 
sepanjang malam, gadis itu tidur nyenyak setelah minum 
obat. Dan sekarang ia merasa lebih baik, secepat itu 
tubuhnya kembali sehat. Susi memang se-special itu. 


Wajah segarnya sudah kembali terlihat, melakukan ritual 
pagi dan menyelesaikan kewajibannya sebagai umat 
beragama. Susi baru teringat kalau ponsel nya tidak dicas 
semalaman, pasti Ari mencarinya. 


Tunggu? 


Bukannya dia bilang bakalan kesini dulu ya kalo udah 
sampe, kok semalam rasanya gak ada siapapun yang 
datang kecuali pak RT yang minta sumbangan untuk kerja 
bakti hari minggu membersihkan selokan. 


Terus kemana tuh pak boss? 


Dengan cepat ia memasangkan kabel charge, menunggu 
beberapa saat untuk hidup normal kayak orang aja. Namun 
sayang karena terlalu lama kehabisan batre semalaman, 
Susi harus menunggu batre terisi sepuluh persen untuk bisa 
menyala kembali. 


Akhirnya dia memilih untuk pergi lari pagi, berhubung hari 
jumat dia selalu datang agak siang maka menyempatkan 
diri untuk melakukan olahraga sejenak. Membuang rasa 
jenuh pada rutinitas pekerjaan yang menumpuk. 


Wanita itu mulai berlari mengelilingi taman komplek dengan 
menyapa beberapa orang yang ia temui dijalan, kemudian 
fokus pada larinya yang sudah satu putaran. Biasanya dia 
menghabiskan sepuluh putaran untuk bisa beristirahat, tapi 
sekarang ia harus berhenti ditengah jalan karena suara 
teriakan seorang laki-laki yang meminta agar anaknya 
berhenti berlari kearah jalan. Naasnya ketika hendak 
mengambil air minum yang dipegangnya itu terjatuh, 
sebuah motor dengan laju kencang menyerempet bocah 
perempuan tersebut. Susi yang melihat semua kejadian itu 
langsung berlari dan memeluk tubuh anak kecil itu cemas. 


Darah! 


"Tolong!" Teriaknya spontan, ayah dari anak itu menatap 
Kosong pada sosok mungil yang berada dalam dekapan 
wanita asing dihadapannya kini. 


"Bawa kerumah sakit sekarang, ayo!" Teriak Susi keras 
hingga menyadarkan lelaki tampan itu untuk bergerak 
cepat. 


Penabrak itu berhasil diamankan warga, dan kini hanya Susi 
yang menatap sedih gadis cantik dalam pelukannya. Darah 
dikeningnya membuat Susi merasa sangat khawatir. 


"Ayo pak, fokus lihat kejalan. Saya takut dia kenapa-napa." 


Laki-laki itu tak menjawab, tapi dia melihat ekspresi Susi 
yang begitu peduli membuat hatinya berdesir. 


Jangan gila! Anak mu baru saja ditabrak motor, dan kau 
sibuk memperhatikan wanita itu. Batin pria bermata hazel 
tersebut berteriak marah mengingatkan, ternyata cukup 
berhasil karena sekarang dia menatap lurus kejalan mencari 
rumah sakit terdekat. 


Para perawat menyambut tubuh mungil itu untuk 
dibaringkan pada brankar rumah sakit. Susi dan lelaki itu 
ikut membantu mendorongnya, hingga tanpa Susi sadari 
bahwa ada orang yang sangat dia kenal berada disana, 
mereka saling melintasi menuju arah yang berlawanan 
dengan raut wajah yang sama-sama cemas. 


Saat dokter sudah berhasil memeriksa luka anak kecil tadi, 
Susi undur diri untuk membeli air minum. Tenggorokannya 
terasa kering akibat menolong anak dan ayah itu, dia 
bahkan lupa kalau tadi membawa botol yang berisi infuse 
water. 


Setelah menemukan apa yang dia cari, gadis itu hendak 
kembali keruangan dimana bocah malang tadi dirawat. 


Namun kali ini langkahnya seolah membeku, mata gadis itu 
tertuju pada dua orang dihadapannya yang sedang 
membicarakan sesuatu. Mereka terlihat sedang berdebat, 
namun telinga Susi seakan tuli untuk mendengar 
percakapan mereka. Hingga akhirnya salah satu dari mereka 
pergi dan kini tinggal orang itu. 


Susi berjalan mendekatinya, tapi tak berhasil menyebut 
namanya. Perasaan nya semakin tak enak kala melihat laki- 
laki itu masuk kedalam ruangan, tanpa suara dia melihat hal 
paling menyakitkan seumur hidup yang pernah dia alami. 


Ari dan Chika, mereka sedang berciuman! Demi Tuhan, Susi 
merasa dunianya hancur detik itu juga. Kepalanya serasa 
disiram air dingin melihat kedua insan itu saling memagut 


satu sama lain, betapa menjijikkannya melihat Chika yang 
merangkul leher Ari tanpa rasa malu dan kecewanya lagi 
pria itu tidak menolak, bahkan mereka terlihat saling 
merindukan satu sama lain. 


Memori dalam kepala Susi dipaksa memutar kembali, untuk 
mengingat jika waktu itu Ari sendiri yang mengatakan 
padanya bahwa dia adalah orang pertama yang akan laki- 
laki itu temui setelah kepulangannya dan sekarang apa? 
Bajingan! 


"Bravo! Gak nyangka bisa ngeliat adegan mesum secara 
langsung gini." 


Kedua orang itu sontak terkejut setengah mati melihat Susi 
yang berdiri diambang pintu dengan senyuman mengejek, 
namun hatinya hancur sekali. 


"Susi, kamu. ." Ari yang melihat tatapan terluka dimata 
gadis itu hanya bisa menyesali perbuatannya. 


"Iya pak, ini saya. Sekretarisnya bapak sekaligus mantan 
tunangan, kenapa? Kaget ya lihat saya tiba-tiba disini." 


"Gak ada yang menginginkan kamu disini, kalo mau pergi 
silahkan! Pintu terbuka lebar." 


Beginikah rasanya dikhianati, dan apa yang wanita iblis itu 
katakan barusan? Tanpa diminta pun Susi akan pergi dari 
sini, muak melihat wajah mereka berdua yang telah 
menanamkan kebencian dalam dirinya. 


"Tanpa kamu minta pun, saya akan pergi. Saya hanya mau 
mengembalikan cincin tunangan ini, terima kasih ya pak 
sudah memberikan saya posisi ini meski gak lama. Mulai 
sekarang, saya tahu kalau kehadiran saya diantara kalian 
hanyalah sebagai pelampiasan." 


Susi berjalan mendekati Ari, dan meraih tangan pria itu 
menyerahkan benda berkilau itu kembali pada orang yang 
telah menghancurkan hatinya. 


"Kamu bukan pelampiasan Sus, jangan bicara seolah kamu 
tahu semuanya dengan jelas." 


Tidak akan ada penjelasan untuk semua yang telah dia 
saksikan dengan mata kepalanya sendiri, Ari 
menghancurkan hati gadis itu tanpa sisa dan sangat sulit 
untuk kembali percaya pada sederet kata-kata. 


"Saya memang gak tahu apa-apa, dan mulai saat ini saya 
pun gak mau tahu lagi soal kalian berdua. Dan kamu, wanita 
jalang murahan yang cacat, puaskan sekarang 
menghancurkan hati ku. Kita bahkan tidak saling mengenal 
tapi kamu menabur kebencian yang sangat dalam hingga 
membuatku muak menatap wajah bajingan seperti kalian 
berdua!" 

Dengan suara dan intonasi penuh penekanan, Susi berusaha 
kuat untuk menahan laju air matanya. Namun sulit karena 
melihat wajah Ari, cintanya pada pria itu seolah sirna dalam 
satu hari. 


Sesak dan sakit itu sungguh membuatnya tak berdaya, 
kenapa semenyedihkan ini kisah cintanya. 


"Ya, aku memang jalang. Wanita murahan yang berhasil 
mengambil apa yang seharusnya memang milikku! Terima 
kasih sudah mengembalikan Ari pada ku, sekarang kamu 
bisa pergi dan jangan pernah kembali untuk merusaknya." 


Deg! 


Kali ini dia ditikam tepat pada jantung, seolah nyawanya 
dipaksa keluar begitu saja dari tubuhnya. 
Kediaman Ari membuatnya semakin marah dan membenci 


lelaki itu. Tubuhnya hendak berbalik pergi tapi Ari 
mencengkram erat lengan gadis itu, dan akhir nya 


PLAK! 
"APA YANG KAU LAKUKAN GADIS PELACUR?!" 
"DIAM!" 


Suara tamparan yang cukup nyaring bersamaan teriakan 
Chika, membuat Ari harus menahan segala emosinya yang 
sejak tadi minta diluapkan. 


"Tutup mulut mu sialan!" 


Ari menatap Chika penuh kemarahan yang membuat gadis 
itu bungkam. Lalu beralih pada Susi yang sudah bercucuran 
air mata. 


"Lepaskan tangan saya, anda sudah tidak memiliki hak 
apapun lagi untuk menyentuh saya!" Suara dingin yang 
keluar dari bibir Susi membuat Ari nyaris berteriak 
meluapkan kekesalannya dan juga kebodohan yang telah 
dia buat. 


Jadi inikah alasan kenapa Susi merasa sangat khawatir pada 
pria itu, sesuatu yang buruk akan terjadi dan membuatnya 
membenci Ari. Ya Tuhan! 


"Aku antar kamu pulang. Kita bicarain ini diluar!" Suara pria 
itu tak kalah dinginnya dengan Susi, membuat aura dikamar 
ini seketika menjadi seram mencekam. Namun tak 
dihiraukan lagi oleh gadis itu, rasanya seperti mimpi 
mengalami hal semenyakitkan ini. Dia berusaha melepaskan 
tangan Ari dari lengannya kemudian berhasil. 


"Apa tamparan saya kurang kuat untuk menyadarkan 
bapak? Atau telinga bapak tuli sampai saya harus 
mengulangi kalimat tadi." 


"Apa yang kamu lihat itu gak seperti yang kamu pikirkan, 
dan kita perlu bicarain ini semua." 


"KITA UDAH GAK PERLU BICARA APAPUN LAGI PAK! 
SEMUANYA SUDAH JELAS, KAMU DAN DIA SAMA MENJIJIKKAN 
BAHKAN LEBIH DARI SAMPAH. DAN AKU BENCI KAMU! KAMU 
YANG MERUSAK KEPERCAYAAN KU, KAMU JUGA YANG 
MEMBUATKU MENYESAL TELAH MENERIMA KEBAHAGIAAN 
SE MENTARA INI BAJINGAN!" Teriakan itu memenuhi ruangan, 
membuat Ari sangat terkejut tak menyangka kalau Susi 
akan meneriakinya sekuat ini, marahnya orang sabar itu 
karena mereka udah sangat kecewa. Dan rasa penyesalan 
itu membuat Ari kehilangan kata-kata untuk membalas 
ucapan Susi. 


Dia hanya bisa menatap gadis yang masih sangat dia cintai 
itu dengan penuh sesal, bukan ini yang dia harapkan ketika 
bertemu Susi tapi seolah permainan takdir belum juga 
berhenti. 


Tanpa ingin memperpanjang kemarahannya, Susi berlalu 
meninggalkan kedua orang itu. Perkataannya barusan 
membungkam mulut Ari sepenuhnya, hingga dia sadar 
kalau ia perlu mengejar Susi. 


"WAN KAMU GAK BOLEH PERGI, WAWAN!!" Chika mencoba 
untuk menghentikan Ari demi mengejar Susi, namun tak 
berhasil karena memang dia tidak bisa lagi melakukannya. 


Sedangkan keadaan diluar ruangan begitu ramai, karena 
keributan itu cukup menarik perhatian orang-orang 
termasuk pria yang anaknya telah ditolong Susi. 


Wanita itu berlari secepat yang dia bisa untuk menghindari 
kejaran Ari, bahkan dia tidak peduli lagi pada tatapan orang 
terhadapnya karena keadaannya yang menyedihkan. 
Hingga dia melupakan bahwa bahaya sedang mengintai 
dirinya dari arah yang berbeda. 


Ari yang melihat itu dibuat berlari sekuat tenaga hanya 
untuk menyelamatkan wanita kesayangannya tersebut. Dan 
kejadian mengerikan itu terjadi begitu cepat hingga orang- 
orang disana berteriak ketakutan dan ngeri. 


BRAK! 


Susi menatap wajah Ari dengan mata berkunang-kunang. 
Untuk kedua kali dia merasakan patah hati dalam waktu 
sehari, namun kali ini lebih hebat. 


"Seharusnya kamu percaya sama saya, bukannya marah- 
marah. Saya sayang kamu Susi." 


Dan semuanya gelap, waktu berhenti disana dengan 
teriakan histeris dari siapapun yang melihat mereka berdua 
terkapar begitu saja ditengah jalan. 


Terkadang manusia sering kali lupa untuk mendengar 
sebuah penjelasan, tapi manusia juga kerap kali melakukan 
kesalahan yang sama. Membawa mereka pada satu titik 
rasa penyesalan yang teramat dalam. 


"Tolong jangan salahkan siapapun." 


"Saya takut kehilangan kamu, tolong percaya pada saya." 


"Kalau kamu takut kehilangan saya, maka saya lebih takut 
dari kamu. Maafkan saya Susi." 


End! 


Ada yang mau protes? 
Silahkan hubungi nomor sekian 0852 xxxxxxxx 


Bantu aku cari visual untuk Chika dong 

Siapa yang cocok untuk jadi visual cewek kampret 
ini, aku kesel banget ah sama ending nya tapi mau 
gimana lagi. 


Nambah lagi gak ya 
Hampir 3000 kata, dan jariku mulai keriting ngetik 


Setelah ini, aku bakalan cuti lama 
Enak gak digantungin ya? 


Aku tambahin extra kalo banyak yang komentar, 
karena Sider meningkat drastis 


Maksa! 


Bye! 


Boss Kampret 


Suara tangisan memenuhi koridor rumah sakit, isakan yang 
sangat memilukan membuat siapa saja akan merasakan 
betapa sedihnya orang yang sedang menangis itu. 


Dia adalah Susi, wanita yang kini sedang menatap penuh 
harap kedalam ruang operasi dimana Ari berada. Kecelakaan 
itu nyaris merenggut nyawa mereka berdua namun Tuhan 
masih memberikan kesempatan padanya untuk hidup lebih 
lama, dan sekarang ia sedang menanti keluarnya Dokter. 


Kebenciannya pada Ari telah sirna ketika ia membuka mata, 
bau obat dan langit-langit ruang rawatnya menyadarkan 
Susi bahwa dia tidak sedang bermimpi mengalami kejadian 
yang teramat menyakitkan hatinya tersebut. Susah payah ia 
menelan kesatnya air ludah, seolah ada banyak pasir 
bertaburan dalam tenggorokannya. 


Sesak serta rasa takut kehilangan membuatnya seperti 
manusia yang tak memiliki gairah hidup lagi. 


Jika beberapa jam yang lalu dia masih menyimpan 
kebencian atas pengkhianatan Ari, maka sekarang yang dia 
harapkan adalah keselamatan pria itu. 


Kepala nya terus menggeleng tak percaya namun hatinya 
meyakinkan bahwa laki-laki itu akan baik-baik saja. Dia 
tidak mungkin mengingkari janjinya untuk membina rumah 
tangga bersama, Susi berjanji untuk melupakan dan 
memaafkan Ari jika ia terbangun nanti. 


Kemarahan yang dia rasakan itu adalah suatu bentuk 
kekecewaan Susi terhadap kesalahan pria itu. Sudah 
sewajarnya dia melakukan pemberontakan tapi bukan ini 
juga yang dia inginkan, seharusnya dia yang berada 


didalam sana bukan Ari. 

Kalau saja dia yang terbaring tak berdaya maka Ari pasti 
akan menyesal tapi sekarang keadaannya terbalik justru 
Susi yang harus menerima penyesalan atas sikapnya 
sendiri. 

Kenapa Tuhan melakukan ini padanya jika pada akhirnya 
Susi juga yang harus menanggung beban rasa sakit karena 
tak mau mendengarkan penjelasan Ari. 


Kedua orang tua Ari sangat erat merangkul tubuhnya, 
sedangkan orangtua Susi hanya bisa menatap wajah putri 
mereka yang terlihat sangat pucat, raut syok atas kejadian 
yang baru saja mereka alami meninggalkan bekas trauma 
mendalam. 


Dalam keheningan yang melanda kelima orang itu, 
kehadiran Chika membuat semua mata tertuju padanya. 
Wajah gadis itu penuh air mata namun tak menunjukkan 
sedikit pun penyesalan. 


"Kamu! Ngapain kamu masih disini hah? Gak puas udah 
ngehancurin hidup putra saya, gak cukup bagi kamu 
menerima segala kebaikannya sampai harus membuat 
mereka menderita seperti ini." 

Suara Regina lebih dulu memecahkan keheningan yang 
terjadi, menimbulkan rasa sesak yang menyakitkan dalam 
hati Susi ketika melihat wajah Chika. Bayangan saat mereka 
berciuman sangat jelas dikepalanya. 


"Maafin Chika ma. Aku ngelakuin itu semua karena gak 
sanggup kehilangan Wawan, aku cuma memperjuangkan 
cintaku ma." 


"Cinta kamu bilang? Setelah semua yang kamu lakukan 
pada anak saya, sekarang kamu mau membicarakan cinta. 
Shut the fuck up your mouth girl, kamu membuat putraku 


celaka dan hampir merusak hubungan mereka. Menurutmu 
aku bisa memaafkan orang yang telah merusak hidup 
anakku? Cukup kamu saja yang cacat, jangan sampai 
anakku mengalami hal yang sama. Karena jika itu terjadi, 
maka kamu adalah orang pertama yang harus dilenyapkan. 
Pergi dari sini, sebelum aku mengatakan hal yang lebih 
melukaimu." 


Ayah Ari menyentuh lengan istrinya yang terbawa emosi, 
sedangkan Susi dan kedua orangtuanya memilih bungkam 
karena mereka sendiri merasa tidak berhak ikut campur. Ya 
meskipun mendengar ucapan ibu Ari barusan membuat 
mereka menjadi berpikiran yang tidak-tidak, apalagi putri 
mereka saat ini terlihat sangat marah namun tak bersuara 
sedikit pun. 


Chika yang merasa telah dipojokan semakin berulah dengan 
menjatuhkan diri hingga tersungkur kebawah kaki ibu Ari, 
bukan hanya Regina yang terkejut tapi Susi juga. 


"Ma, tolong maafin aku. Mama boleh benci aku tapi tolong 
jangan restui mereka menikah ma, aku gak mau kehilangan 
Wawan. Aku cinta dia ma, aku gak akan sanggup melihat 
mereka bersama. Tolong ma, tolong aku." Tangis gadis itu 
pecah tapi tidak membuat Regina merasa tersentuh sedikit 
pun, permintaan yang tidak masuk akal dari Chika semakin 
membuatnya marah ke perempuan itu. 


"Saya kira kamu adalah wanita yang sangat baik dan juga 
ber-etika, tapi ternyata selama ini saya sudah salah menilai 
kamu. Kamu egois! Mementingkan diri sendiri, 
mengorbankan orang lain dan nyaris membuat Susi 
kehilangan nyawa bersama Ari. Sampai kapan pun, saya 
tidak akan pernah memaafkan kamu apalagi membatalkan 
pernikahan mereka. Seribu wanita seperti kamu rela saya 


tolak jadi menantu asalkan anak saya bahagia bersama 
pilihannya." 


Kata-kata yang cukup menusuk hati Chika, tapi tak 
membuatnya berhenti melakukan hal itu. Dan Kini dia 
beralih kearah Susi, mencoba untuk menggoyahkan hati 
gadis itu disaat ia sendiri tahu kalau semua yang dia 
lakukan itu percuma. 

Susi sama sekali tidak menggubris kehadiran Chika, 
matanya menatap lurus kearah dinding rumah sakit yang 
putih. Menerawang jauh entah kemana, mengenang masa- 
masa dimana ia dan Ari masih menjadi mahasiswa difakultas 
yang sama hingga menjadi seorang boss besar. 


Jika ingin menjadi wanita egois, maka Susi berhak 
mengklaim Ari miliknya. Karena sejak awal dialah yang 
menemani pria itu, meski tanpa ada kata cinta yang terucap 
tapi ia yakin Ari pasti akan lebih memilihnya. Dan sekarang 
ketika dia dihadapkan pada sosok Chika yang rela 
mengemis bahkan merendahkan dirinya sendiri, dia merasa 
tidak memiliki hak apapun atas diri Ari. Dari awal dia 
memang sudah kalah, dan sekarang hanya butuh satu 
jawaban untuk dia menyerah pada keadaan. 


Chika menatap wanita yang kini berstatus tunangan Ari 
tersebut dengan wajah penuh permohonan, ia menyentuh 
lutut Susi. Berharap kalau gadis itu akan mengembalikan Ari 
padanya. 


"Tolong kembalikan Ari padaku, kamu adalah wanita cantik 
yang sempurna. Aku yakin kamu pasti akan menemukan 
pria yang jauh lebih baik dari dia, aku mohon pada mu. Beri 
aku kesempatan agar bisa bersama Ari, untuk terakhir 
kalinya." 


Susi tak tahu harus menjawab apa, namun hatinya 
membisikkan kata menyerah pada hubungan ini. Mungkin 
kalau dia mendengarkan penjelasan Ari, tidak akan terjadi 
hal seperti ini. Semua kejadian ini telah dirancang 
sedemikian rupa oleh Tuhan, untuk menyadarkan Susi 
bahwa apa yang bukan hak nya tidak akan pernah bisa 
dipaksa menjadi miliknya. Kenyataan itu menampar Susi 
kuat, apakah kisah mereka tidak akan berakhir bahagia 
seperti yang selama ini dia mimpikan? Kenapa rasanya dia 
tidak rela melepaskan Ari untuk kembali bersama Chika. 
Tapi disisi lain, dia merasa jadi orang yang sangat jahat jika 
menolak permintaan wanita yang seharusnya dia benci itu. 


Regina menyingkirkan tangan Chika dari lutut calon 
menantunya tersebut, dan menatap benci wajah perempuan 
itu. 


"Jangan dengarkan dia sayang, percaya sama mama kalau 
apa yang terjadi diantara kalian hanya salah paham. Mama 
sangat mengenal mas Ari, dia gak mungkin mengkhianati 
kamu kalau bukan wanita cacat ini yang memaksanya. 
Tolong tetap disini ya sayang, mama mohon." 


"Ma. ." Panggil Susi pelan, membuat Regina semakin takut 
jika Susi akan mudah terpengaruh pada kata-kata Chika. Dia 
tidak akan memiliki penjelasan pada putranya jika sampai 
Susi pergi dan malah berpikiran bahwa hubungan mereka 
selama ini salah. 


"Enggak sayang, gak. Mama gak akan biarin kamu tinggalin 
anak mama, mama gak rela dia yang jadi menantu mama. 
Mama mohon sama kamu nak, percaya sama mas Ari. Dia 
sangat mencintai kamu." 


Chika hanya bisa diam saat melihat pancaran ketulusan dari 
kedua mata Susi, dia bisa melihat dengan jelas betapa 


besarnya cinta perempuan itu untuk Ari. Namun ia tetap 
ingin memiliki Ari, biarlah semua orang membencinya 
asalkan pria itu tetap berada didekatnya. 


"Sayang. ." Panggil ayah Ari mengusap kepala Susi, pria tua 
itu mengerti apa yang tengah dirasakan oleh calon 
menantunya. Meski ini terdengar konyol tapi ia tahu watak 
Susi tidaklah sekeras dan se-egois Chika. Gadis itu telah 
goyah pada keyakinannya atas hubungan ini. 


"Suatu saat nanti, kalau kalian memang berjodoh maka 
papa akan selalu menerima kamu dikeluarga Setiawan. Papa 
dan mama sangat menyayangi kamu nak." Usapnya pelan 
pada rambut wanita itu, orang yang telah banyak berkorban 
waktu dan tenaga untuk menemani putranya sejak dulu. 


Tidak ada yang bisa memaksakan hati seseorang namun ia 
percaya, apapun keputusannya maka dia hanya bisa 
menerima. 


"Pa! Papa ngomong apa sih? Susi gak akan mama ijinkan 
ninggalin Ari, gak akan pernah pa. Mama gak rela anak kita 
menikahi orang seperti dia!" Tunjuk Regina pada Chika, 
semakin besar rasa bencinya pada perempuan itu. 


"Mak, adek mau pulang sekarang." 


Lastri yang tidak mengerti dan memahami situasi disini 
hanya bisa mendekati putrinya dan mengambil alih 
pegangan kursi roda. Membuat Regina histeris menahan 
tangan ibu Susi agar tidak pergi. 


"Mbak, saya mohon jangan seperti ini. Saya mohon!" 
Rendra, ayah Ari menahan tubuh istrinya agar tidak 
melakukan hal-hal diluar kendali. Tangisannya semakin 
pecah melihat Sulaiman ikut menatapnya penuh 
penyesalan, andai saja ia tahu apa yang sedang terjadi 


tentu ia bisa melakukan sesuatu tapi sejak awal mereka 
bahkan tidak mengetahui siapa Chika dan apa 
hubungannya dengan Ari. 


Susi menggenggam erat tangan ibunya sambil menahan 
isakan yang begitu menyesakkan, hantaman nya lebih 
dahsyat membuat wanita itu kembali memejamkan mata 
karena menahan sakit dikepalanya. 


Regina menangis sejadi-jadinya sambil menyumpahi Chika 
dengan kata-kata kasar yang tidak pernah dia ucapkan 
seumur hidup. Kemarahan dan kebenciannya bersatu minta 
diluapkan, dia tidak akan sanggup melihat Ari hancur untuk 
kedua kalinya. Jika dulu ia kehilangan Chika maka ada Susi 
yang selalu berada disampingnya, lalu sekarang berbeda 
lagi, tidak akan ada siapapun yang bisa menggantikan 
posisi Susi. 


Sulaiman hanya bisa menghela nafas berat saat mendengar 
isakan anaknya, pria itu tidak mengerti apa yang sedang 
terjadi namun bibirnya keluh hanya untuk bertanya. 


"Dek, kita bisa tetap tinggal disini kalo kamu mau. Nak Ari 
pasti mencari kamu, mau ya nak?" Tawar ibu Lastri kepada 
Susi ketika mereka sudah berada diluar rumah sakit 
menunggu taksi lewat. 


"Enggak mak, kita gak harus ada disini lagi. Adek mau 
pulang." 


Jika sudah begini maka mereka tidak bisa melakukan 
apapun. Keputusan berada ditangan Susi, dan apapun yang 
dia lakukan pasti akan tetap mereka dukung. Susi sudah 
dewasa, dia pasti tahu mana yang terbaik. 


aaa 


Sesampainya dirumah, Susi langsung meminta kepada 
ayahnya langsung untuk pulang kekampung halaman 
mereka. Tidak ada angin, tidak ada hujan, yang ada hanya 
badai masih menerjang mereka. 


Susi ingin pergi dari sini, demi menghindari bertemu 
dengan Ari ketika sadar nanti. Demi Tuhan ia masih 
menginginkan hubungan ini berlanjut, ia ingin hubungan 
yang baru dimulai ini terus berjalan hingga semua impian 
mereka tercapai. Segala rencana dan mimpi sekarang 
tinggal kenangan, tidak akan ada yang terjadi setelah ini. 


la tahu bahwa keputusan sepihak yang dia ambil ini pasti 
akan menuai banyak pemikiran negatif dari keluarga 
besarnya dan Ari, demi seorang wanita cacat yang egois dia 
sekali lagi merelakan cintanya pada Ari. 


"Nak, mak sama bapak gak tahu apa yang sedang terjadi 
antara kalian berdua tapi alangkah baiknya kalau kita 
membicarakan semua dengan baik-baik dan diselesaikan. 
Kasian nak Ari nanti pasti akan bertanya-tanya kenapa 
kamu pergi." 


Susi hanya mampu menggelengkan kepala. 


"Dia udah tahu alasannya mak, walaupun adek tahu kalau 
dia pasti akan marah besar. Pak, kita pulang yuk kerumah 
abang. Adek pengen kesana." 


"Kamu yakin mau kerumah abang? Terus gimana kerjaan 
kamu nak?" 


Sulaiman mencium kening putrinya, menguatkan gadis itu. 
Dia tahu kepedihan seperti apa yang sedang melanda jiwa 
anak kesayangannya tersebut. 


"Adek bakal berhenti, mamak gak papakan kalo adek gak 
kerja lagi. Pengen istirahat sepenuhnya." 


Lastri menatap suaminya yang tersenyum penuh 
kedamaian, sekali lagi ia tidak pernah mengekang 
kebebasan anak-anak mereka untuk memutuskan apa yang 
terbaik dalam hidup. Setidaknya nanti tidak akan ada yang 
bisa disalahkan jika mereka sendiri yang memutuskannya. 


"Yaudah kalo kamu pengen istirahat, rumah abang adalah 
tujuan yang tepat. Lusa kita pulang, malam ini berkemas 
dan besok kita akan pesan tiket sekaligus menawarkan pada 
kakak kamu. Akan lebih baik kalau ada banyak orang yang 
ikut." 


Susi tersenyum, meski dalam hati ia sedang meratapi 
kesedihannya. Dia merasa telah benar melakukan ini, tapi 
disatu sisi lainnya ia merasa bersalah pada laki-laki yang 
telah memberikan kebahagiaan selama ini. 


Sesuai janji. Ini bukan Extra part ya tapi emang 
lanjutannya, maafin kalo ada plot-plot kampret yang 
nyelip. Aku sengaja minta kalian ramaikan kolom 
komentar karena banyak banget yang baca, sehari 


bisa naik cepat tapi gak kasih aku Vote apalagi 
Komentar. 


Berasa gimana gitu ya, tapi gak papa. Aku tetap 
berterima kasih karena kalian menaikkan 
kepopuleran cerita mereka 


Makasih banyak ya 


Boss Kampret 


Gadis itu mengira, dengan memilih pergi dan membiarkan 
wanita lain memiliki orang yang dicintainya akan sedikit 
mengurangi rasa bersalah namun ternyata tidak sama 
sekali, ia justru menangisi setiap hari yang penuh dengan 
kehampaan, dia merasa bahwa tidak akan ada lagi tawa dan 
rasa bahagia setelah semua kedukaan ini. Menyesal pun 
tidak ada gunanya lagi karena mungkin Ari telah 
melupakannya, enam bulan telah berlalu dan tidak sekali 
pun pria itu datang menanyai kabarnya apalagi sekedar 
mencari tahu dimana keberadaan dirinya saat ini. Sungguh 
menyakitkan ketika bayangan kebersamaan mereka selama 
ini harus dipaksa hancur akibat satu kesalahan, ah tidak 
bukan hanya satu tapi banyak kesalahan dan penjelasan 
dari hubungan yang mereka jalani sebelum nya. 


Pertama, Ari yang tidak menyelesaikan masalah antara dia 
dan Chika. 

Kedua, Susi yang terlalu sabar dan teramat mencintai lelaki 
itu hingga melupakan bahwa ada satu masalah besar yang 
bisa menghancurkan mereka, dan sekarang bomerang itu 
telah memporak-porandakan kehidupannya. 


Tangisan yang selalu mengiringi setiap malamnya menjadi 
teman dalam kesendirian dan kesepian ini, langit pu seolah 
ikut bersedih atas kepergian Susi. 


Malam menjelang akhir tahun seharus menjadi hari-hari 
bahagianya menuju pelaminan, menyiapkan segala 
persiapan untuk menikah dengan lelaki yang entah 
bagaimana kabarnya sekarang. Lagi-lagi kenyataan itu 
meremas kuat jantung Susi, sudah kesekian kali dia 
merasakan dadanya sesak kehabisan oksigen karena 
lintasan betapa ia sangat merindukan kehadiran Ari 


disisinya. 

Selama bertahun-tahun ia yang menemani Ari, berjuang 
bersama membangun perusahaan dan membantu pria itu 
menjadi laki-laki sukses meski dengan tittle 'sahabat 
namun ia tak bisa memungkiri kalau hatinya sangat 
kehilangan. 


Tidakkah dia bertanya pada setiap orang yang ditemui 
tentang keberadaan Susi sekarang? Kenapa rasanya dia 
begitu mengharapkan Ari yang tiba-tiba datang 
menemuinya demi memperbaiki hubungan mereka yang 
menggantung. 


Ya Allah, tidak pernah sekali pun dia merasa seburuk ini. 
Semua nasihat dan semangat yang diberikan oleh keluarga 
besarnya sudah ia coba lakukan, namun dirinya sendiri 
seolah belum mau beranjak dari kegelapan ini. 


Pertama kali ia jatuh cinta, dan pertama kali juga buatnya 
patah hati. Akan sedikit sulit membenahi apa yang baru saja 
hancur. 


Bayangan saat Ari memeluknya dibawah hujan memenuhi 
kepala Susi, membuatnya menyunggingkan senyum getir 
menyakitkan. Dia berterima kasih pada lelaki itu karena 
untuk alasan apapun, dia tetap memilih kembali padanya. 


Malam-malam yang selalu dinantikannya, pesan singkat dan 
sederet ucapan romantis pengiring tidur kini tidak lagi 
dirasakan olehnya. Susi menekuk lututnya, memeluk diri 
sendiri sambil menutup mata demi mengenang betapa 
tampan nya wajah Ari saat sedang tertawa, lesung pipi pria 
itu selalu membuatnya merasa ingin sekali menyentuhnya. 
Rambut gondrong yang sering kali diikat asal, tidak 
mengurangi aura angkuh diri pria itu tapi berhasil 
menghipnotis siapapun yang melihat nya. Betapa dia 


mengangumi sosok Ari dewasa yang penuh wibawa ketika 
bicara pada klien dan dewan direksi perusahaan, sangat 
menakjubkan bisa mencuri-curi pandang ketika ia sedang 
menjelaskan visi dan misi perusahaan setiap bulan. Bahkan 
saat duduk pun pria itu terlihat sangat manis, belum lagi 
hari-hari dimana Ari selalu ketiduran di jam kerja. Selain 
pekerja keras, dia juga adalah orang yang tak tanggung 
mengeluarkan apa yang dia punya demi menyenangkan 
orang lain. 


Dan dari semua yang dia rasakan sekarang, Susi 
mengetahui dua hal yang sangat menyakitkan untuk ia 
lalui. 


Dua hal yang sangat sulit untuk dia jalani yaitu, rindu dan 
rasa ingin kembali pada masa lalu. 


Benar kata Dilan, rindu itu berat dan milea gak akan kuat. 
Tapi diposisi sekarang dia bukan milea yang selalu terhibur 
oleh kehadiran tiba-tiba Dilan, dia hanya seorang 
perempuan yang tiada henti meratapi keputusannya. 

Dan juga keinginannya untuk kembali ke masa lalu adalah 
hal kedua yang begitu menyesakkan. 


Andai saja ia bisa memutar waktu, Susi ingin kembali ke 
masa dimana dia dan Ari belum mengungkapkan perasaan 
masing-masing, hingga ia tidak perlu menerima kesakitan 
ini. 


Dia mungkin berpikir bahwa hanya dirinya yang terluka, 
tapi itu salah karena fakta lainnya adalah ada banyak hati 
yang kecewa karena keputusan wanita itu. 


Angin malam berhembus pelan, menerbangkan rambut 
pendek gadis itu. Membiarkan sinar rembulan yang malu- 
malu mengintip dari celah awan gelap, memberikan sedikit 
cahaya nya untuk Susi yang sedang menatapnya penuh 


luka. Memberikan sedikit kecerahan pada wanita itu agar 
berhenti menangis dan mulai membangun hari-hari baru. 


Semua masalah tidak akan selesai hanya dengan meratap, 
dan jalan satu-satu nya demi menghadapi rasa sakit itu 
adalah bertarung sebaik mungkin agar semua hal yang 
belum jelas terlihat menjadi nampak didepan mata. 


Jangan biarkan dirimu terlalu lama tenggelam dalam 
kesedihan dan melupakan bahwa hari esok mungkin adalah 
hari yang paling engkau inginkan dalam hidup. 


Susi bangkit dari duduk nya untuk mendekati jendela kamar 
kecilnya tersebut, memandangi langit dari bawah sini dan 
berdoa dalam hati. 

Dimana pun lelaki itu berada, semoga dia selalu bahagia 
dan tidak membenci Susi. Dan ya, dia telah melupakan 
kesalahan Ari yang tega mengkhianati nya bersama Chika, 
dan hanya bisa mengirimkan kata-kata romantis dalam doa 
agar pria itu menemukan apa yang dia cari selama ini. 
Terima kasih sudah membiarkan ku menjadi bagian hidup 
mu, meski hanya satu bagian memori setidaknya aku 
memiliki hal yang pantas untuk dikenang. 


Berdirinya Susi dijendela kaca transparan itu seperti lukisan 
malam yang indah, menampilkan separuh tubuhnya dengan 
sebelah tangan menempel dikaca dan tatapan penuh 
kesedihan. Diterpa sinar bulan membuatnya menjadi 
potongan gambar yang sempurna untuk menjadi lukisan 
yang dipenuhi magis menyesakkan. 


Untuk terakhir kali, dia akan mengingat senyum itu dalam 
kepalanya. Esok dia akan memulai hari baru dengan 
kembali menjadi sosok wanita yang tangguh dan tak 
terkalahkan, kembali pada dirinya yang ceria dan selalu 
menebarkan senyuman tulus pada setiap orang. Ya, dia 


harus menguatkan dirinya sendiri demi memperbaiki hidup 
untuk masa depan yang lebih baik, karena semua yang dia 
rasakan sekarang hanyalah sebagian kecil dari semua 
masalah yang akan ia hadapi nanti. 


Perlahan ia menurunkan tirai dan kembali kekasur, dimana 
tempat itu telah menjadi saksi bisu selama berbulan-bulan 
atas kesedihannya. 


aaa 


"Mak sama bapak apa kabar disana? Kenapa belum pulang 
kesini lagi, katanya gak akan lama kejakarta?" Susi 
menempelkan ponselnya yang baru ketelinga, oh ya sejak 
pulang kampung dia memutuskan untuk mengubah gaya 
hidup nya yang tadi sudah sederhana sekarang semakin 
menjadi sederhana. Dari ponsel berlogo buah apel menjadi 
benda kecil yang hanya memiliki senter dan radio, tidak ada 
lagi aplikasi canggih yang dulu menjadi sesuatu yang 
sangat penting dalam benda pipih tersebut. Susi memang 
berubah drastis! Tidak mengetahui kabar apapun itu jauh 
lebih baik, dengan menghindari membaca koran kota dan 
menonton tivi. Bukan tidak mungkin pengumuman 
pernikahan kedua orang itu akan disiarkan langsung, 
mengingat Ari termasuk salah satu pebisnis sukses. 


"Belum nak, mak lagi banyak bantuin bapak ngurusin kebun 
disini. Kamu sehat kan?" 


"Ya, adek sehat. Rencananya besok mau pergi ke air terjun 
sama abang dan mbak Yuli. Bapak gak kangen anak, kebun 
terus yang diurusin." 


Wanita yang berstatus ibu Susi itu terkekeh pelan. 


"Ya gitu lah bapak mu. Yaudah besok hati-hati ya, mak lagi 
ada tamu ini. Mak tutup telponnya ya dek, 


assalammualaikum." 


Susi mengernyitkan kedua alisnya menyadari sikap ibunya 
sedikit tak biasa dalam beberapa bulan belakangan ini. 
Bukannya ia merasa kalau kedua orang tua tak sayang tapi 
entahlah, seperti ada yang tengah ditutupi dari nya tapi 
tidak tahu apa itu. Apalagi keinginan ayahnya yang begitu 
keras ingin pulang kejakarta setelah tiga bulan berada 
dikampung, membuat Susi tak bisa berkata-kata. 


"Bapak mau panen jagung untuk tahun baru." 


Seumur hidup Susi belum pernah melihat ayahnya 
menanam jagung, apalagi dalam kurun waktu tiga bulan 
yang dirasa sangat cepat untuk panen. Entah lah dia tidak 
mengerti, yang jelas dia merasakan banyak keanehan 
setelah memilih untuk ikut abangnya kembali kesini. 


Lahat adalah kota kecil tapi memiliki banyak sekali lokasi 
wisata tersembunyi, dan salah satu nya adalah Curup 
Panjang yang akan mereka datangi besok. 


Susi menyiapkan bajunya dalam tas ransel yang akan dia 
bawa kesana, mereka berniat untuk camping selama 
seharian penuh dan itu pasti membutuhkan baju ganti. 
Apalagi bayangan betapa segarnya berenang di air terjun 
yang cukup terkenal itu berhasil membuat Susi merasa tak 
sabar lagi menuju hari esok. 


Selain dari dirinya yang telah banyak berubah, banyak hal 
yang biasa gadis itu lakukan untuk mengubah kebiasaanya 
ketika bekerja dulu. Menghabiskan waktu dengan menanam 
berbagai bunga dan keladi yang banyak diminati para ibu- 
ibu jaman sekarang membuat inisiatif nya berkembang, 
setidaknya melakukan hal-hal positif bisa memulihkan 
energi Susi yang terkuras habis demi memikirkan hal tidak 
penting. 


Seperti sekarang disaat semua orang dirumah kakaknya 
sibuk bekerja, dan keponakannya bermain dengan anak- 
anak tetangga, Susi bersiap pergi kewarung untuk membeli 
sayur. Memasak adalah salah satu hobinya meski saat 
dijakarta dia jarang melakukannya karena sibuk bekerja, 
sekarang ia memiliki banyak waktu luang dan bisa ber- 
eksperimen makanan apapun. 


Jam sekarang biasanya masih banyak para ibu-ibu yang 
suka bergosip, namun ia tak peduli. Karena saat ia datang 
kesana selalu menjadi pusat perhatian, dan itu 
mengingatkannya suasana dikantor. Fix jangan diingat lagi, 
sakit rasanya. 


Dengan senyuman yang masih sama dan sedikit 
mengandung luka, ia berjalan menuju tempat penjual sayur. 
Bisa saja kepasar tapi Susi terlalu malas berdesakan kalau 
bukan kepepet aja. 


"Duh, Susi makin hari tambah cantik ya. Calon suaminya 
mana nih." Tegur salah seorang tetangga yang dikenal 
dengan mulut embernya itu, ditanggapi dengan satu 
senyuman palsu oleh gadis itu. 


"Iya nih bu, perawatan mahal. Biasa lah kalo mau cantik ya 
harus modal, oh iya calon suami saya nanti nyusul. 
Sekarang lagi kerja, biar nanti gak idup susah ya bu." 
Dengan nada cengengesan namun sindiran itu tepat 
kesasaran, membuat wanita paruh baya itu tersenyum 
masam. 


la mempercepat langkah agar cepat sampai, lalu berdecak 
karena ternyata dugaan nya tadi benar. Para kumpulan 
biang gossip sedang berbisik, entah siapa lagi hari ini yang 
jadi bahan perbincangan panas. 


Heran sama orang-orang yang hobi ghibah, selalu dapet 
bahan dan gak pernah tinggal juga gaya khas yang kalo lagi 
ngomongin orang tuh mata nya melotot-melotot terus bibir 
muncung sana-sini, tangan yang gak berhenti gerak. 
Cekikikan yang selalu mengandung ejekan dan hinaan. 


Susi berdeham pelan untuk menetralkan denyut tubuhnya 
yang tiba-tiba merasa kaku, bukan karena ia gugup 
menghadapi tatapan orang-orang ini tapi entahlah, 
meladeni manusia dengan mulut sampah terkadang sedikit 
sulit dari pada mengajarkan bagaimana cara nya mencuci 
tangan pada seorang anak kecil. 


"Wah, ada mbak Susi. Makin hari makin cantik ya." 
Saatnya ber-akting layaknya seorang artis besar. 


"Iya, orang kota mukanya licin-licin ya. Pasti perawatan 
mahal." 


"Iyalah kan anak gadis dikota sekarang udah keren-keren 
bu, kalo gak biaya sendiri ya dibayarin. Ya kan bu ibu." 


Susi melengos menanggapi perkataan itu, namun ia tetap 
tersenyum. 

Dalam hati ia mengumpat dengan banyak kata-kata laknat 
menyumpahi merek tapi langsung ngucap sendiri juga, gak 
enak hati. 


"Pacarnya pasti orang kota juga ya mbak, kok gak pernah 
kelihatan. Masih single atau bertuan nih." Sindiran yang 
cukup membuat ia geram, tapi tetap berusaha menahan 
kejengkelannya. 


Masih dengan santai dia memilih sayur mayur apa yang pas 
untuk siang ini, dan jangan lupa daging ayam. 


"Ayam berapa mbak sekilo?" 
"Harga biasa, masih adakan ayam nya dalam bakul?" 


Susi mengangguk dan mengambil sebungkus potongan 
daging ayam dan memberikannya pada mbak Dis, yang 
punya warung. 


"Selera kota sama kita emang beda ya, tiap hari makannya 
ayam." 


"Suka makan daging bertulang dan gak bertulang nih." 


Cukup! Sepertinya mereka tidak tahu bahwa Susi mantan 
sekretaris boss kampret yang memiliki jiwa bar-bar 
terpendam, dengan senyuman yang biasa dia tunjukkan 
pada para wanita Ari dulu. 


"Maaf ya ibu-ibu sekalian, saya ini emang orang kota jadi 
sewajarnya sih kita gak selevel. Apalagi perawatan saya itu 
lebih mahal dari bayaran listrik kalian perbulan, belum lagi 
gaji saya bekerja diperusahaan besar lebih dari cukup untuk 
beli satu truk daster murahan kayak yang ibu-ibu pakek 
sekarang. Oh iya, bukannya anak ibu baru nikah bulan lalu 
ya? Kok sekarang hamil nya udah delapan bulan, ngadon 
dulu ya bu baru resmi, duh suka banget sama daging gak 
bertulang sampe hamidun. Canda ya bu hamil duluan." 


Semua orang disana seketika senyap, diam tak berkutik 
membuat smirk kemenangan diwajah Susi jadi sedikit 
mengerikan alias kejam. Ya begitulah ya kalo singa udah 
lama tidur, sekali nya bangun semua mangsa selesai 
dibabat habis. 


Mbak Dis yang sejak tadi hanya memperhatikan hanya bisa 
menahan tawa mendengar kata-kata Susi barusan, sejak 
lama ia sudah menanti saat seperti ini. Bukannya ia tidak 


menerima orang-orang berkumpul diwarung nya, tapi setiap 
hari membicarakan keburukan orang lain tiada henti 
membuatnya juga ikut terseret dosa. Mau mengusir pun 
nanti dia juga jadi bahan gunjingan, jadi serba salah. 
Melihat Susi yang sudah kembali memilih sayuran, satu 
persatu dari mereka meninggalkan warung itu tanpa suara. 
Wajah masam yang diperlihatkan oleh orang-orang itu pum 
tak membuat Susi takut, justru lega karena berhasil 
membubarkan kumpulan manusia laknat seperti mereka. 


Ayolah dirinya juga suka ghibah, tapi tidak dengan 
menjatuhkan harga diri orang lain. Paling jauh Susi 
membully Arifin tapi pria gempal itu telah ikhlas dengan rela 
hati membiarkan dirinya menjadi objek bullyan, karena 
memang itu hanya candaan yang masih memiliki batas. 
Sedangkan yang mereka lakukan tadi itu bisa menimbulkan 
pemikiran buruk dan spekulasi sendiri dalam diri orang lain 
tentang sosok Susi. Itu tidak akan baik bagi mereka sendiri. 


"Maaf ya mbak, saya ngomongnya rada kasar tapi mereka 
kelewatan." 


Mbak Dis akhirnya melepaskan tawa, dia mengacungkan 
jempol kearah Susi. 


"Baru kamu aja yang berani negur mereka, hebat kamu Susi. 
Makasih ya karena udah bikin dosa mbak berkurang karena 
gak dengerin ghibahan mereka lagi." 


Susi menggeleng pelan dan ikut tersenyum. 


Merasa bahwa ia telah menemukan apa yang ia cari sejak 
tadi, Susi membayar semua total belanjaan nya sekaligus 
untuk besok dibawa ke air terjun. Dia memilih menu 
andalan, dan dirasa sangat pas untuk dinikmati dibawah 
embun air yang berjatuhan. 


Air dan Ari adalah satu kata yang hampir sama namun 
memiliki makna berbeda dalam kehidupan Susi. 


Jika air dibutuh kan untuk kehidupan semua orang, maka Ari 
adalah seseorang yang begitu ia inginkan dalam hidup. 


Boss Kampret 


"CUKUP! Cukup kamu mengemis dengan gak tahu malu nya 
kayak gini Chika, kamu kalau saya tidak akan pernah bisa 
memaafkan kamu apalagi nerima kamu kembali kedalam 
hidup putra saya!" 


"Kamu gak lebih baik dari Susi, kamu bahkan lebih 
memalukan dari seorang pelacur sekali pun!" 


"Mama! Udah ma, gak baik ngomong begitu. Chika juga 
manusia ma." 


"Enggak pa, mama gak akan pernah diam. Kalo dia benar- 
benar manusia, pasti dia punya hati dan memahami 
penderitaan orang lain karena ulahnya. Kamu salah jika 
berpikir saya tidak mengenal siapa Ari, dia putraku dan aku 
yang telah melahirkannya. Dia akan membencimu, lebih 
dari saya. Pergi dari sini, sebelum saya sendiri yang menarik 
kamu keluar." 


Chika sama sekali tidak beranjak dari tempatnya, bahkan ia 
masih berharap kalau papa nya Ari membela dirinya. Dia 
tahu kalau pria paruh baya itu masih memiliki belas kasih, 
walau pun mungkin ia sama benci nya dengan Regina. 


Dalam keadaan yang kalut dan juga suasana yang 
menegangkan, dokter keluar dari ruang rawat Ari. Pria 
berpakaian lengkap dengan atribut seorang dokter itu 
menatap canggung ketiga orang dihadapannya, bukannya 
mereka tidak mendengar perdebatan itu namun memilih 
bungkam adalah hal yang tepat. 


Chika yang masih enggan meninggalkan tempat itu 
mendengarkan semua perkataan dokter yang memberi 
tahukan kalau kondisi pria itu telah membaik, bahkan ia 


berhasil melewati masa kritis namun ibu Ari memutuskan 
untuk membicarakan keadaan putranya lebih lanjut 
diruangan dokter tersebut. Membuat Chika semakin tak 
ingin pergi walau hanya selangkah, semakin orang-orang 
memaksanya untuk meninggalkan Ari maka semakin ia 
akan mengejar lelaki itu. 


Karena biarlah seluruh dunia membenci nya asalkan dia 
tetap bisa memegang tangan pria yang pernah 
mencintainya itu. Ari adalah hidup nya, dan dia yakin kalau 
Susi bisa menemukan laki-laki yang lebih baik. 


skokokakok 


Setelah sadar dari koma yang cukup lama, Ari berharap jika 
wajah cemas Susi lah yang dia lihat untuk pertama kali atau 
bahkan suara tangisan yang mengatakan kalau wanita itu 
telah memaafkan kesalahannya. Namun sayang itu 
hanyalah sebuah harapan saat wajah Chika yang tersenyum 
malah menyambutnya, kebenciannya kepada perempuan 
itu tidak bisa disembunyikan lagi. Bahkan dia berharap tidak 
pernah melihat wajah mantan tunangannya itu lagi. 


Dan sekarang kondisi pria itu jauh lebih baik dari 
sebelumnya, dia banyak melakukan therapi agar cepat 
pulih. Benturan yang keras membuatnya sempat kehilangan 
kemampuan berjalan, namun keajaiban itu lagi-lagi telah 
membantu Ari. Dalam kurun waktu yang sangat singkat ia 
telah sembuh, bahkan kembali seperti sedia kala. 


Namun satu kenyataan yang menampar kuat hati lelaki itu 
adalah, bahwa Susi telah meninggalkannya. 


Semua cerita yang dia dengar dari ibunya bukan hanya 
melukai jiwa pria itu tapi juga membuatnya hancur, 

Ditambah lagi ketika Rega mengatakan kalau perempuan 
yang dicintainya itu telah menyerahkan surat pengunduran 


diri, segala cara ia lakukan untuk bisa menemukan 
keberadaan Susi. 

Dimulai dari mendatangi kediaman mereka, menghubungi 
nomor gadis itu, bahkan mengirimi emailnya. 


Dia marah karena sebelum wanita itu pergi, kesalah 
pahamaj antara mereka belum selesai ditambah lagi Ari 
sangat tahu kalau Susi masih sangat mencintainya. 
Ketakutan yang setiap saat menghantui Ari membuatnya 
menjadi pria pemarah, bahkan semakin menjadi ketika 
menyadari meja yang selalu menjadi tempat duduk wanita 
itu selalu kosong. 


Kantor tidak lagi menjadi tempat yang penuh kejutan dan 
kenyamanan, bahkan orang-orang disana mulai merasakan 
tertekan karena hampir setiap hari yang dilalukan boss 
mereka hanya marah dan tidak segan-segan memaki jika 
ada yang berbuat salah. 


Winda, Arifin dan Rani tidak lagi seceria dulu saat masih ada 
Susi, ketiga orang itu kehilangan dua sosok penting 
diperusahaan ini. 

Suasana penuh ketegangan selalu mengintai mereka seolah 
silap menelan mereka hidup-hidup. 

Perubahan yang begitu cepat ini juga mempengaruhi 
reputasi perusahaan mereka, apalagi para kolega sudah 
banyak mengeluh atas sikap Ari yang tidak lagi konsisten 
bahkan selalu mangkir dari jadwal meeting mingguan. 


Semua telah diduga oleh Regina, bahwa kehilangan Susi itu 
artinya mereka siap menghadapi segala resiko termasuk 
kehancuran Ari dan usahanya selama ini. 


Butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan 
kehancuran pria berambut gondrong tersebut. Jambang dan 
kumis yang memenuhi wajahnya tidak lagi terawat rapi, 


bahkan dibiarkan panjang tak beraturan. Tubuh berisi dan 
juga aura positif yang dulu melekat dalam diri Ari sirna 
bersamaan dengan pergi nya Susi. 


Dan dibalik setiap perubahan sikap Ari, masih ada Chika 
yang senantiasa berusaha menggantikan tempat Susi. Tidak 
ada lagi ruang untuk orang lain dalam hidup laki-laki itu, 
hanya Susi Aryanti yang berhak atas dirinya. 


Kehadiran Chika yang selalu mengacaukan hidup Ari 
membuatnya tidak bisa berpikir jernih. 


Seperti yang senantiasa dia lakukan selama beberapa bulan 
belakangan ini, Chika rutin mengantarkan bekal makan 
siang ke kantor. Hal yang selama mereka berhubungan tidak 
pernah sekali pun ia lakukan, meskipun Ari mengabaikan 
gadis itu, Chika menutup mata dan telinga nya. 


Sering kali Ari bersikap kasar dengan membuang makanan 
yang dimasak oleh perempuan itu, namun sekali lagi Chika 
tidak peduli. Karena dia hanya ingin menjadi seseorang 
yang mungkin akan dicintai lagi oleh Ari, meski mustahil 
namun ia tetap optimis. 


Waktu berlalu begitu cepat hingga ia tidak sadar bahwa 
keterpurukannya ini merusak segala rencana dan impian 
yang telah ia bangun bersama Susi, dalam heningnya 
malam dia selalu memohon yang terbaik kepada Tuhan agar 
bisa melepaskan gadis yang entah sekarang ada dimana. 


Hingga semua doa itu terjawab, namun dia lagi-lagi 
dihadapkan pada satu masalah yang mungkin jika tidak 
diselesaikan sekarang malah menjadi duri dalam 
hubungannya kelak. 


Satu kenyataan baru yang harus ia terima dan mau tidak 
mau dia ikut andil dalam hal itu. 


"Kondisi nya memburuk pak, kami tidak bisa melakukan 
apapun lagi. Karena dari itu kami mohon kerja sama nya, 
untuk membantu kesembuhan saudari Chika. Kecelakaan 
yang dialami beliau ternyata memberikan efek yang sangat 
luar biasa pada kesehatannya, kami tidak menemukan 
keanehan ini ketika beliau dirawat namun sekarang, kami 
menyesal baru melakukan tindakan ini. Mohon untuk 
pengertiannya pak, pasien saat ini membutuhkan dukungan 
yang bisa membuatnya bertahan." 


Baik Ari maupun kedua orang tuanya tidak tahu harus 
melakukan apa selain terdiam membisu. 


Untuk semua alasan dan kejahatan yang pernah wanita itu 
lakukan, mereka juga masih punya hati. Begitu juga dengan 
Ari yang pernah meletakkan gadis itu di tempat tertinggi 
dalam hati nya, bohong jika tidak ada rasa bersalah. 
Meskipun Chika pernah menghancurkan hati nya, tapi ia 
sadar bahwa sepenuhnya bukan salah Chika justru seharus 
nya dia berterima kasih pada gadis itu karena kepergiannya 
membuat Ari jadi mengenal sosok Susi yang selama ini 
bersama nya namun tidak pernah terlihat. 


Ari memandang langit malam yang kelam, sambil 
membayangkan betapa ia merindukan kehadiran wanita 
bermulut seblak itu dalam hidupnya. Celotehan yang selalu 
ingin dia dengar, dan nyanyian suara cempreng gadis itu 
selalu mengiringi tidur malam nya. 


Ada banyak ratusan pesan suara yang sering Susi kirimkan 
pada nya, dari mulai suara bernyanyi hingga suara kentut 
gadis bar-bar itu. Sikap Susi yang tidak pernah membatasi 
diri kepadanya membuat Ari merasa sangat nyaman, tidak 
kecanggungan diantara mereka. 


Gadis itu selalu bertindak diluar dugaannya namun tidak 
ada yang pernah mengecewakan. 


Saat perusahaan Ari hampir bangkrut, Susi bekerja siang 
dan malam membantunya mencari investor. Gadis itu 
bahkan terjun langsung kelapangan demi menyenangkan 
hati para kolega mereka yang meragukan perusahaan Ari 
saat itu. Dalam waktu singkat mereka mendapat asupan 
dana yang besar, begitu banyak pengorbanan yang telah 
Susi lakukan untuk nya. 


Dalam kehidupan pribadi, pekerjaan bahkan soal ibadah pun 
Susi tidak pernah melewati batas. Dia mengenalkan pada 
Ari sebuah perasaan tulus dan suci yang bernama Cinta, dia 
menorehkan warna terang nan indah didalam hati pria itu. 


Tatapan sewot dan kesal nya, bibir yang tidak berhenti 
menggerutu ketika Ari memintanya lembur bersama bahkan 
lagu yang menjadi favoritnya sejak jaman baheula pun 
selalu dia lantunkan walaupun kerap kali pria itu 
menyuruhnya berhenti. 


Betapa dia merindukan Susi dan semua yang gadis itu 
miliki. Namun memang Tuhan memiliki rencana lain yang 
Jauh lebih baik, diluar perkiraan manusia Tuhan melakukan 
apa yang telah dia rancang. 


Kini Ari hanya bisa menatap langit malam sambil menyebut 
nama gadis itu dalam doa nya, berharap kalau takdir akan 
tetap menyatukan mereka. 


Yang perlu dia lakukan saat ini adalah menerima segala 
kenyataan yang ada, menemani Chika yang membutuhkan 
pendamping untuk melewati hari-hari terburuk dalam 
hidupnya. 


Ya, semua orang marah dan kesal karena sikap Ari yang 
plin-plan, tapi percayalah jika apa yang tengah Ari alami 
sekarang juga terjadi pada pria laik diluar sana. 


Cinta membuat mereka kehilangan akal dan membuat 
segala nya menjadi rumit, bahkan sering kali menyebabkan 
derita. 


Tapi satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah 
hubungan itu adalah, mengenali siapa diri kamu sendiri dan 
mencintainya. Baru kamu akan bisa mengenali siapa yang 
berhak kamu cintai dan lepaskan. 


Keputusan itu penting, namun saat keputusan itu diambil 
dalam keadaan jatuh cinta maka hanya kebimbangan yang 
kita dapat. 


Ari bukannya tidak bisa menjadi pria tegas, namun sisi 
jahatnya terus mengatakan bahwa sedikit banyak ia masih 
menyayangi Chika. Perempuan itu pernah memiliki ruang 
besar dalam hidupnya, namun pengorbanan yang telah Susi 
lakukan selama ini untuknya cukup membuat Ari berpaling. 


Karena sebenarnya, orang yang berjuang demi dirimu dan 
rela tidak dipandang sekalipun adalah mereka yang 
memiliki hati tulus. Susi adalah orang itu. 


Yang perlu Ari lakukan sekarang hanyalah menyelesaikan 
masa lalu nya, dan mengejar cintanya yang telah pergi. 


Chika, terima kasih sudah pernah ada dalam kisah ini. 
Kehadiran mu melengkapi kisah ku, kamu membuatku 
semakin yakin bahwa tanpa ada godaan orang ketiga aku 
tidak akan bisa melihat betapa setia dan tulusnya diriku 
sendiri terhadap orang yang mencintaiku, begitu pun 
sebaliknya. 


Aku mencintai mu, namun baru kurasakan setelah 
kepergianmu. 


Hallo semua nya! 


Maafkeun diriku yang telah lama menghilang, sejak 
sembuh dari sakit aku tiba-tiba terserang writters 


block dan itu mempengaruhi cerita mereka. Aku 
kehabisan kata-kata dan ide, bahkan konsep yang 
telah aku buat sejak awal hilang entah kemana. Aku 
baru saja mengalami hal menyakitkan, dan aku rasa 
itu penyebab molor nya aku dari update pak boss. 


Aku menyesal karena cerita ini harus segera aku 
tamatkan, karena memang semua rencana harus 
berubah total. 


Aku minta maaf banget ya kalau ending nya sangat 
tidak berkesan, tapi aku bakal berusaha sebaik 
mungkin untuk merevisi cerita ini lagi setelah tamat. 


Dan kalau boleh, aku mau membaca pesan dan kesan 
kalian agar siapa tau aku malah dapet ilham untuk 
menulis dengan baik lagi. Khusus cerita ini, tuliskan 
kesan kalian selama mengikuti kisah mereka, hal 
terburuk sekali pun biar aku bisa memperbaiki semua 
nya. 


Aku tahu alurnya kecepatan, dan konflik yang datar 
tapi sudah pernah kukatakan kalau aku selalu 
kehabisan jalan keluar pada masalah yang aku buat 
sendiri #geplakkepalaauthor 


Sekali lagi maaf ya, kalau cerita ini gak sebagus dan 
mengesankan buat kalian. 


Terima kasih sudah menemaniku dari NOL 


Laoveee, from kuaci&permen family 


Boss Kampret 


Disepanjang tebing yang curam ini telah terpasang ratusan 
balon berbentuk hati, dengan pita warna-warni yang 
menjadi penunjuk arah. Membuat Susi merasa aneh 
sekaligus kebingungan, namun ia tetap santai dan 
mengikuti langkah kaki kakak nya. 


Perjalanan menuju air terjun Curup Panjang cukup 
menguras tenaga, apalagi jalanan yang berkelok memakan 
waktu hampir satu jam dan ditambah lagi untuk benar- 
benar sampai disana mereka harus menuruni tebing 
berpegang pada bambu yang dijadikan pembatas untuk 
para pengunjung menyangga tubuh mereka. Akar 
pepohonan tak menjadi halangan bagi Susi dan keluarga 
kakak nya untuk segera sampai, mereka harus melewati 
tangga kayu dan batu-batu kali yang licin berlumut hingga 
akhirnya benar-benar sampai. 


Namun bukan itu yang menarik perhatian Susi, melainkan 
papan yang bertuliskan kata-kata ungkapan cinta yang 
sejak tadi ia temui. Untuk bertanya apakah tempat ini sudah 
dipesan untuk sebuah acara, tapi suara nya mendadak 
hilang. Jadilah ia hanya berdiam diri sambil fokus melewati 
bebatuan. 


Sesekali ia mengelap keringat dan meminum air yang dia 
bawa dari rumah, matanya langsung berbinar ketika melihat 
derasnya air mengalir begitu jernih membuat jiwa bebasnya 
ingin segera dilepaskan. 


Bahkan kuatnya suara air berjatuhan membuat dada gadis 
itu berdebar tak karuan. 


Matanya sekali lagi menangkap papan yang bertuliskan 
sebuah kalimat yang cukup menyentak pikirannya. 


"Kesalahanku memang tidak termaafkan, tapi aku 
akan tetap memaksa mu menjadi pendamping 
hidupku selama nya" 


Entah ini hanya perasaannya saja, tapi seolah dia baru 
menyadari jika sejak kedatangan mereka tadi memang 
sudah banyak hal aneh yang ia temui. 


Namun pikiran untuk tidak membayangkan hal-hal luar 
biasa tak bisa dicegah, semakin dekat mereka menuju air 
terjun maka semakin kencang debaran jantung Susi. 


Ditambah lagi suara orang-orang bicara namun ia belum 
bisa melihat dengan jelas. 


Kaki nya mendadak berhenti melangkah ketika melihat 
pemandangan dihadapannya, kedua matanya terasa perih 
melihat kehadiran pria yang sudah lama tidak ia lihat. 


Lelaki itu berdiri ditengah sungai dengan taburan kelopak 
mawar dan balon yang telah dirangkai sedemikian 
indahnya, orang yang setiap malam datang dalam mimpi 
kini hadir didepan mata seperti ilusi. 


Tubuh Susi hampir saja terjatuh membuat beberapa orang 
yang menunggu diseberang sana sempat berteriak, dan 
perempuan itu hafal betul suara siapa itu. 


Bukan hanya Ari tapi ada juga ketiga sahabatnya disana 
memegang sepotong bingkai yang bila disatukan ternyata 
membentuk sebuah lukisan wajahnya sendiri ketika 
tersenyum, dia berharap bahwa ini bukan lah mimpi disiang 
bolong. 


Ketika melihat kedua orang tua nya berdiri tak jauh dari Ari 
sambil memegang kotak kaca yang cukup besar berisi dua 
buku yang selama ini selalu ia ingin miliki suatu saat nanti. 


"Ya Allah, tolong jangan bangunkan hamba jika ini hanya 
mimpi." Bisik Susi pada dirinya sendiri, namun tatapan tak 
percaya itu berubah seperkian detik ketika kakak tertuanya 
muncul dari belakang menyentuh bahu dan merangkulnya. 


"Abang ngapain disini? Kenapa mimpinya terasa nyata 
banget sih bang, jadi gak mau bangun." 


Air mata nya mengalir seiring lantunan lagu Bruno Mars just 
the way you are mengalun indah, dia ingin waktu berhenti 
disini dan membiarkan dia menatap wajah itu selama 
mungkin. 


Sorak sorai mulai terdengar riuh, perlahan tapi pasti Susi 
berjalan menuju tempat dimana Ari berdiri dituntun oleh 
kedua kakaknya dan juga keponakannya yang ikut 
tersenyum bahagia. 


"Pak Ari. . ." Lirih wanita itu ketika ia benar-benar berdiri 
berhadapan dengan laki-laki yang memporak-porandakan 
ketenangan jiwanya selama ini. 


"Ya, ini saya Sus. Maaf karena terlalu lama membuat kamu 
menunggu, saya harap gak pernah terlambat untuk kembali 
ke kamu." 


Gadis itu tidak tahu harus berkata apa selain dari menangis, 
bahkan ia tidak bisa menghentikan air matanya melaju. 
Rasa sakit, kecewa dan kerinduan menyiksa bersatu dalam 
satu wadah yang berhasil mengubah kehidupan nya 
menjadi hampa. 


la tidak mau jika ini semua hanyalah ilusi yang akan segera 
menghilang, suara tangisan yang penuh dengan kepiluan 
itu menyentuh hati siapapun yang berada disana. Bahkan 
mereka ikut merasakan kesedihan yang tengah Susi 
luapkan, hampir setahun dia menahan gejolak dalam diri 
dan juga setiap detik batin nya berperang dengan akal 
untuk mencari tahu bagaimana keadaan Ari setelah 
kecelakaan namun sekarang seolah Tuhan sedang 
mempermainkan nya kembali. 


Abang Susi yang melihat adik nya menangis tersedu-sedu 
memeluknya erat, bukannya selama ini dia tak tahu kalau 
hampir disetiap sepertiga malam gadis itu selalu menangis 
dan memohon petunjuk yang sebenar-benarnya pada Tuhan 
untuk kelanjutan hidupnya. 


Tak menyangka jika kisah cinta adik bungsu nya ini cukup 
menguras emosi, meskipun ia sempat menentang keras 
kembali nya Ari dalam kehidupan Susi namun ia tahu kalau 
tidak ada yang bisa menolak takdir. Setiap kejadian yang 
telah berlalu menyimpan pelajaran berharga, dan sekarang 
ia merasa senang karena ternyata Ari menepati janji nya 
untuk membahagiakan anak perempuan bungsu dikeluarga 
Sulaiman bin Marjawi. 


Mereka memberikan Susi waktu sejenak untuk meluapkan 
perasaannya, betapa besarnya perjuangan gadis itu diiringi 
rasa sabar dan ikhlas yang berlapis-lapis kayak tango, kini 
membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. 


Ari berlutut dihadapan semua orang yang bersaksi hari ini 
atas cintanya kepada Susi. 


la menatap wajah Susi yang sudah sembab karena 
menangis, namun tak membuat kadar kecantikannya 
berkurang karena memang dia selalu istimewa. 


"Susi, saya tahu jika selama ini sudah terlalu banyak 
kekecewaan dan rasa sakit yang kamu terima karena saya, 
saya adalah orang pertama yang membuat kamu menangis, 
saya adalah laki-laki pertama yang menyakiti kamu sampai 
membuat mu pergi sejauh ini." 


Susi menghentikan tangisannya namun ia merasa belum 
sanggup untuk melihat wajah Ari, bahkan gadis itu masih 
tersedu-sedan takut jika ia membuka mata Ari akan 
menghilang. 


"Namun ijinkan saya juga yang menghapus air mata kamu, 
menyembuhkan rasa sakit dan luka yang pernah saya 
torehkan dalam hati kamu. Saya memang bukan pria yang 
baik, tapi bersama mu saya ingin menjadi lebih baik lagi. 
Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya untuk bersama 
kamu dalam suka mau pun duka, berdebat tentang hal 
sepele, makan somay dipinggir jalan atau bahkan 
dangdutan bersama keluarga kecil kita nanti, saya ingin 
menjalani hari-hari yang akan datang sama kamu sambil 
goyang dumang, atau bahkan kita bisa ajak Arifin nyari 
restoran nasi padang terenak. Dan. ." 


"Dan tolong jangan menatap saya seperti itu, karena kata- 
kata yang sudah saya hafal seketika ambyar. Saya grogi 
ditatap kamu seperti ini." 


Ari menggaruk tekuknya yang tak gatal sama sekali, 
membiarkan suasana seketika menjadi hening menyisakan 
gemercik air. 


"Saya. : ju 
Prett..petprett.... 


Semua orang harap-harap cemas menunggu jawaban Susi, 
namun suasana yang tadinya sendu berubah menjadi rusuh 


ketika bunyi angin yang dikeluarkan langsung oleh pantat 
Susi memasuki indera pendengaran orang-orang itu. Bahkan 
Ari hanya bisa menatap wajah perempuan itu bengong 
seolah yang barusan itu adalah sesuatu yang bukan 
diharapkannya akan terjadi. 


"Si goblok! Malah kentut ya Allah!" 


"Adeh, belom juga unboxing mbak Sus udah grogi aja! 
Payah ah." 


"Itu pantat bener-bener gak tau diri emang, gak tahu apa ya 
situasi dan kondisi lagi gak pas buat keluar eh ini malah 
nyembur mana kenceng banget lagi." 


Abang Susi yang tadi nya merangkul pun mendorong jauh 
tubuh adiknya itu, mendelik tak suka. Kelakuan! 


"Maaf bang, keceplosan." 
"Itu bukan keceplosan tapi bablas!" 


Akhirnya semua yang dirancang seromantis mungkin harus 
gagal akibat kentut yang baunya begitu nyengat. 


"Maaf ya pak, udah tiga hari saya gak eek. Bau banget ya." 
Ucap Susi penuh sesal tapi mau bagaimana lagi, dari pada 
ditahan. Lebih baik dilepaskan. 


"Saya gak tahu ini beruntung apa sial Sus, tapi yang pasti 
bunyi kentut kamu sudah mewakili jawaban kamu atas 
ungkapan saya tadi." 


"TERIMA!" 
"TERIMA!" 


"TERIMA!" 


"MBAK SUSI, KAMI PADA KENTUT MUUUUUU!!" 


Dengan segenap perasaan yang masih tersimpan dalam hati 
dan juga keyakinan bahwa Ari adalah takdirnya, maka Susi 
memantapkan pilihannya pada lelaki itu. 


Bukankah sejak dulu memang tidak pernah ada pria lain 
selain dari laki-laki yang kini tengah mengusap air matanya 
itu. 


"Bapak kok nangis? Kalo sedih mending gak jadi aja lah 
saya terima." 


"Saya bahagia Sus, karena pada akhirnya kamu jadi milik 
saya." 


"Wooooooo. Wooooooo." 


Teriak kompak para pegawai Ari yang juga ikut mendukung 
semua usaha pria itu untuk bisa sampai disini, meski 
awalnya boss mereka itu menolak keras bantuan namun 
pada akhirnya dia juga harus mengalah. Karena menerima 
bantuan dari orang-orang yang tulus itu tidak akan 
menjatuhkan harga diri mu. 


Lantunan lagu pop yang dinyanyikan oleh Diva Indonesia 
Rossa terdengar disetiap penjuru hutan, Winda memilihkan 
lagu ini khusus untuk Susi sebagai Wanita yang telah dipilih 
Ari untuk menjadi Suri hidupnya hingga maut memisahkan. 


Dan keanehan yang selama ini Susi rasakan ternyata semua 
jawabannya ia temukan hari ini. 


Terlalu banyak hal yang mengganjal pemikirannya 
belakangan ini, namun ia tak menyangka jika Ari akan 
melakukan hal nekat seperti ini. 


"Sekarang saya tahu, kenapa mamak sama bapak ngotot 
gak mau balik kesini. Pasti karena bantuin pak Ari 
ngerancang ini semua kan?" 


Kedua orang tua Ari tersenyum bahagia menyambut gadis 
itu kedalam pelukan, menangis haru karena keinginannya 
telah tercapai. 


"Tapi hasilnya gak mengecewakan, mak cuma pesan sama 
nak Ari supaya menjaga putri bungsu emak yang keras 
kepala ini. Tapi asli nya dia sangat manja." 


"Iya mak, untuk menjaga dia saya hanya bisa memohon 
kepada Allah karena dia adalah sebaik-baiknya penjaga dan 
pelindung." 


"Amin ya robb, semoga Allah segera memberikan kalian 
momongan." 


Senyum yang tadi menghiasi wajah Susi langsung pudar 
mendengar ucapan ayahnya sendiri. 


"Bapak ngomong apa sih, nikah aja belum masa langsung 
dikasih momongan." 


Semua mata kembali tertuju kepada Susi yang menatap 
horor keluarganya, tolong ya author jangan ngadi-ngadi 
mau bikin gue serangan jantung. Bilang kalo ini gak 
mungkin, cepetan thor! Ahhh... 


Sekelibat bayangan ekstrem memenuhi kepalanya, Susi 
menggelengkan kepalanya kuat. Menuntut penjelasan 
kepada mereka semua, dan kepalanya tiba-tiba pening saat 
ibu nya sendiri menunjukkan kotak kaca yang terdapat dua 
buku nikah sepasang. 


"Hanya butuh tanda tangan kamu saja nak, kalian sudah 
sah menjadi sepasang suami istri." 


Alamak! Mati aku 


Iya iya aku tahu, masih banyak hal yang mengganjal 
dicerita ini tapi aku akan sangat berterima kasih 
kalo kalian menyerahkan kisah mereka sama aku 
untuk diselesaikan. 

Sebagai pemula, kisah mereka cukup mainstream 
buatku tapi sejauh ini aku sangat berterima kasih 
karena kalian sudah memberikan aku dukungan yang 
luar biasa membantu. 


Hayo loh yang bilang part kemarin itu ending, bukan 
lah beb 


Itu hanya kilasan. 


Yang nge doa'in Chikampret meninggoy, dikabulkan 
nih 


Ucapkan selamat tinggal sama dia dan terima kasih 
karena berkat dia, cerita ini gak akan seru 


Mar kita berkabung berjamaah, untuk mengenang si 
muka tembok Chikampret 


Penjelasannya akan ada di next part ya, maaf 
karena bagian disini kurang detail aku jelasin karena 
ya seperti alasanku kemarin ideku sedang hilang 
entah kemana, dan ini maksa banget. 


Aku harap kalian suka 


Terima kasih ya sudah mengiringi ku dari awal sampe 
akhir 


Sekarang kisah Boss Kampret dan Mbak Sus, resmi 
dinyatakan SELESAI 


THANK YOU SO MUCH GUYS! 


Boss Kampret Extra Chapter 


Tiga hari terasa begitu lambat berjalan, membuat pria itu 
harus bekerja ekstra agar secepat mungkin bisa kembali ke 
Jakarta. Rasa ingin bertemu dengan kekasih hati sudah 
menggebu-gebu, meski lelah dan kehabisan tenaga karena 
dipaksa begadang dan menyelesaikan masalah yang ada 
didisini namun Ari tetap mengerjakannya dengan baik. 


Seolah semua kelelahan itu sirna hanya dengan mendengar 
suara tawa gadis pujaannya, seperti sekarang ketika ia baru 
saja tiba dikamar hotel tempat ia menginap. Dengan cepat 
ia men-dial nomor perempuan yang begitu ingin ia lihat, 
memang mereka tidak pernah kehabisan bahan obrolan. 
Apapun bisa mereka bicarakan saat jauh begini, Susi yang 
tak segan-segan bertanya tentang kelanjutan proyek baru. 


Sekaligus mengatakan apapun yang sebenarnya tidak 
penting didengar, namun mereka tetap menikmati 
kerinduan masing-masing dengan saling menatap wajah. 


Gadis itu selalu bernyanyi lagu-lagu Rita Sugiarto, bahkan 
dengan bangga nya memperlihatkan goyangan ala-ala yang 
dia buat sendiri. Gerakannya begitu absurd dan entah 
belajar dari mana, dengan hanya melihat itu entah kenapa 
Ari merasa sangat terhibur. 


Tingkah nya yang konyol terkadang membuat Ari gemas 
sendiri. 


"Bapak tau gak kalo saya ini adalah wanita yang istimewa 
Jadi jangan sampai mengecewakan saya ya pak." Ucapnya 
sambil tersenyum sendiri menatap lurus kewajah Ari. 


Pria itu hanya mengangguk tidak ingin menjawab, suara 
Susi bagaikan musik pengantar tidur yang sangat indah. 


Setiap nada dan bait yang dia nyanyikan seolah-olah 
melody terbaik didunia, meskipun Ari tahu jika gadis itu 
suka bernyanyi asal-asalan dan tidak hafal lirik lagu. 


Dan ketika pekerjaannya sudah selesai, Ari dengan stamina 
yang masih tersisa mengambil langsung penerbangan sore. 
la telah memberi tahukan Susi bahwa dia adalah orang 
pertama yang akan Ari temui ketika sampai di Jakarta, ia 
bisa merasakan raut kebahagiaan dari wajah gadis itu saat 
mengatakannya. 


Namun rencana tetap lah rencana yang tidak bisa diprediksi 
akan terlaksana seperti apa. 


Saat ia dalam perjalanan menuju rumah gadis itu, ibunya 
menelpon dan memberi kabar bahwa Chika mengalami 
kritis dirumah sakit. Dan tentu saja hal itu membuat Ari 
sedikit banyak merasa panik, walaupun dia sudah tidak 
mencintai perempuan itu lagi namun tetap saja ia memiliki 
rasa simpati yang cukup tinggi pada Chika. 


Sepanjang perjalanan dia berusaha menghubungi nomor 
Susi namun tidak aktif. Dia baru ingat jika sore tadi gadis itu 
nampak kelelahan karena sama kerasnya memaksakan diri 
bekerja. Susi memang selalu sportif dalam pekerjaan dan itu 
adalah point penting yang membuat Ari tidak bisa 
menganggap nya sepele. 


Puluhan kali dia menelpon tapi selalu suara operator yang 
menyambut hingga akhirnya dia harus memutar arah dan 
memilih untuk menemui Chika terlebih dahulu kemudian 
setelahnya baru kerumah Susi. 


Tidak ada manusia yang bisa menebak kejadian sepuluh 
menit yang akan datang, setibanya dirumah sakit Ari 
disuguhi pemandangan ibu nya dengan wajah bercucuran 
air mata. 


Jantung pria itu berdetak tak karuan melihat sang mama 
yang menangis menyambut kedatangannya. 


"Mama. ." Panggilnya saat sudah berada didepan ruang 
rawat Chika, lelaki itu bahkan tak tahu apa yang sedang 
terjadi disini namun ia tahu ini bukanlah sesuatu yang baik. 


"Chika mengalami pendarahan otak, dan dokter bilang ada 
pembekuan darah yang membuat keadaannya semakin 
memburuk. Operasi tidak akan bisa membantu 
kesembuhannya, bagaimana ini mas. Mama kasihan sama 
dia, dia udah gak punya siapa-siapa tapi kenapa cobaan 
hidupnya harus seperti ini. Mama jadi gak tega mas." 

Pria itu memeluk tubuh ibu nya yang bergetar akibat 
kasihan karena mengetahui kondisi Chika yang semakin 
memburuk. 


"Dia akan baik-baik aja, mama gak perlu khawatir." 


Regina juga berharap begitu tapi kemungkinan terburuk 
selalu ada. 

Semalaman Ari menunggui gadis yang saat ini masih 
terbaring tidur itu, matanya terpejam rapat dengan selang 
infus yang entah sudah keberapa kali nya menusuk tangan. 

Setiap satu jam sekali suster akan mengecek keadaan 
pasien jadi Ari berusaha menahan lelahnya sampai esok 
pagi nya. 

Selama berada dirumah sakit pun ia tiada henti 
menghubungi nomor kekasihnya tersebut namun lagi-lagi 
operator yang menjawab. Rasa cemas mulai menggerogoti 
hati nya saat mengetahui Susi kemarin memang sakit, dia 
menghubungi Rega karena kesal tak kunjung bisa menelpon 
tunangannya. 


Lalu dengan tegas ia memerintahkan pria itu untuk 
memastikan keadaan Susi, dan malam ketika Susi terlelap 


sebenarnya ada Rega yang datang berkunjung untuk 
memastikan keadaanya atas perintah Ari. Pria itu datang 
sebelum pak RT berkunjung minta sumbangan, mendengar 
penjelasan orang tua perempuan itu bahwa ia sedang sakit 
kepala jadi lah Rega merasa tidak perlu berlama-lama dan 
ia segera menghubungi Ari. 


Mendapati kabar bahwa wanita itu sakit ia juga merasa 
bersalah karena berada disini, seharusnya ia menemui Susi 
dulu baru kesini. Karena prioritasnya bukan lagi Chika 
melainkan gadis yang berstatus tunangannya tersebut. 
Karena tubuhnya benar-benar sudah kehabisan tenaga 
akhirnya pria itu terlelap disofa yang tersedia dikamar rawat 
Chika. 


la terbangun karena suara isakan tangis yang berasal dari 
Chika, gadis itu tengah menatap kosong kelangit-langit 
kamar tidak menyadari kehadiran Ari sama sekali. Bahkan 
tangisan itu sedikit menyentuh hati Ari, betapa ia pernah 
memuja wanita itu namun bukan salah nya jika sekarang Ari 
lebih memilih wanita lain karena Chika sendiri yang pernah 
melepaskannya. 


"Ini masih terlalu pagi untuk nangis Chi, lebih baik kamu 
tidur lagi dari pada buang-buang tenaga." Ujar Ari sambil 
meregangkan otot tubuhnya yang pegal akibat tidur 
ditempat yang sempit. 


"Kapan kamu pulang kesini? Mama bilang kamu ada kerjaan 
keluar kota." Perempuan itu mengusap air mata dan 
menghentikan tangis, melihat kehadiran Ari disini tiba-tiba 
membuat harapannya kembali muncul. 


"Kemarin malam, kamu butuh sesuatu?" 


Chika menggelengkan kepala, menatap setiap gerak-gerik 
pria itu. Ia melihat bahwa pesannya sudah terkirim pada 


Susi namun belum juga dibaca, baru saja ia hendak 
menelpon ketika Chika mengaduh. 


"Kepala ku sakit Wan." Ia memegangi rambutnya, rasa sakit 
itu kembali lagi dengan dentuman yang luar biasa hebat. Ari 
yang sudah tahu soal ini segera mendekat, ia menekan bel 
dan tak lama kemudian muncul dokter dengan suster yang 
memeriksa Chika. 


Berselang waktu sekian menit, pintu kembali terbuka 
menampilkan sosok Regina yang datang membawa paper 
bag serta rantang makanan yang berisi sarapan untuk 
putranya itu. 


"Ada apa dengan Chika, mas?" 
"Sakit kepala nya kambuh ma, dokter lagi periksa." 


Selesai melakukan pemeriksaan kepada pasien mereka 
mengingatkan kepada Ari dan ibunya agar jangan sampai 
satu obat pun terlewat diminum, ia tahu benar Chika selalu 
membantah ketika disuruh menelan obatnya bahkan tak 
segan-segan gadis itu melemparkan tempat obat. Keras 
kepala! 


Kedua orang itu mengangguk paham, dan sekarang hanya 
ada mereka bertiga. 


Regina meminta Ari untuk segera makan, dan menyuruhnya 
agar menemui Susi mengajak gadis itu kesini. 


"Wawan gak akan kemana-mana ma, dia harus temenin 
aku. Apa mama gak kasian sama aku?" 


Mendengar kata-kata Chika barusan menyentil hati wanita 
paruh baya itu, menimbulkan rasa tak suka yang tiba-tiba 
merasuki. 


"Mas Ari harus pulang kerumah dulu dan jemput Susi kesini, 
mama gak mau nanti ada masalah. Kan ada mama disini 
jagain kamu Chici." 


Tidak ada yang bisa membuat Chika berhenti bersikap keras 
kepala, gadis itu menggeleng karena tidak mau Ari 
meninggalkan mereka hanya berdua disini. 


"Yang mama bilang itu bener Chi, aku gak mau nanti ada 
kesalah pahaman antara aku sama Susi kalo terus disini. 
Lagian aku juga udah janji mau kerumah nya dulu baru 
kesini." 


"Gak Wan, aku gak mau kamu pergi. Ma, tolong kasih aku 
waktu berdua sama Wawan. Aku mau ngomong sama dia." 
Pinta Chika pada Regina yang dibalas wajah jengah, dia 
tidak tahu kalau sikap Chika begitu menyebalkan seperti ini. 
Pantas saja Ari tidak mau lagi kembali kepada gadis itu. 


Ari yang ditarik langsung oleh ibunya terpaksa mengikuti 
langkah perempuan itu keluar dari kamar. 


"Mama gak mau kamu disini terlalu lama ya mas, nanti 
menantu mama kecewa kalo tahu mas Ari disini." 


"Iya ma, setelah ini mas janji akan langsung kerumah Susi." 


"Lagian mama gak suka sama sikap mas Ari, kayak 
memberi harapan gitu sama Chici. Mama merestui siapapun 
pilihan mas, tapi tidak dengan sikap yang plin-plan. Laki-laki 
harus tegas mas, bilang juga sama Chika dia gak boleh 
ngatur-ngatur mas lagi. Ngerti?!" 


"Iya mama, mamas paham." 


"Kalo mas Ari gak bisa ngomong nya biar mama yang 
bilang." 


Ari mencegah ibu nya untuk masuk kembali, dia menatap 
wajah wanita itu mohon pengertiannya. 


"Biar mas Ari aja yang bilang langsung sama dia, mama 
disini aja dulu. Lagi pula mama percayakan kalo mas gak 
akan ngecewain Susi." 


Regina hanya menatap geram pintu ruangan Chika, melihat 
sikap gadis itu tadi yang memaksa membuatnya kesal dan 
tak terima ia menahan Ari disini. Jadilah ia memilih pergi 
dari sana, memberikan waktu untuk kedua orang itu bicara. 


Ari pun kembali masuk tanpa menyadari bahwa ada 
sepasang mata yang tak lepas menatap mereka. 


Ketika berada didalam dia melihat Chika yang kesulitan 
duduk, dengan sigap pria itu membantu nya. Sayang sekali 
kesempatan itu tidak di sia-siakan oleh Chika untuk 
melakukan hal yang ternyata mengundang balak besar 
dalam hidup Ari. 


Ari yang tidak siap dicium tiba-tiba hanya bisa 
membelalakkan matanya terkejut, ia memaksa melepaskan 
tangan gadis itu namun sedikit sukit karena posisi mereka 
yang membuat Chika leluasa bertindak seenaknya. Gadis itu 
bahkan mengalungkan tangan keleher Ari, membuat 
kemarahan pria itu semakin menjadi. Belum sempat dia 
melepas rangkulan Chika sebuah suara sudah lebih dulu 
menginterupsi mereka. 


Dan semua hal yang tak pernah diinginkan terjadi pun harus 
mereka alami. 


Tatapan kekecewaan Susi dan kemarahan Ari pada dirinya 
sendiri membawa mereka pada titij tergelap kehidupan 
dimana ia rela mempertaruhkan nyawa demi sang pujaan 
hati. 


Ari memeluk tubuh Susi dan menerima hantaman kuat yang 
menghempaskan mereka ke aspal. Pria itu mendekap erat 
tubuh gadis yang dicintainya sekuat tenaga dan 
mengorbankan dirinya sendiri, sebelum semua nya menjadi 
gelap Ari menatap wajah pucat Susi dengan tatapan 
menyesal. 


"Seharusnya kamu percaya sama saya, bukannya marah- 
marah. Saya sayang kamu Susi." 


Kemudian semua yang ia lihat menghilang tergantikan 
gelap dan rasa sakit yang teramat kuat. 


Seharus nya saat itu Ari tidak pernah lagi menemui Chika 
tanpa sepengetahuan Susi, namun Tuhan punya langkah 
sendiri kan. Dan manusia hanya perlu menjalani sendiri 
takdir mereka masing-masing. 


Ketika Ari menyatakan cinta pada Susi maka disaat itu lah 
hatinya hanya milik gadis itu, Chika tidak memiliki tempat 
lagi dalam hidupnya. Semua tergantikan oleh wanita yang 
kini berada dalam pelukannya. 


"Saya mencintai kamu, hingga selalu merasa khawatir jika 
Tuhan mengambil kamu dari saya. Tapi sepertinya, saya 
sendiri yang telah membuat kamu pergi. Maafkan saya, 
Susi." 


Boss Kampret Extra Chapter 


Kecewa, marah dan tidak terima pada takdir adalah 
perasaan yang terlalu sering menghampiri hati manusia, 
kadang kala membutakan akal pikiran dalam mengambil 
keputusan. Hingga tercipta situasi dimana saling 
menyalahkan dan menganggap diri paling benar pun 
menjadi sebuah perdebatan. Namun hanya karena sebuah 
kata-kata orang juga bisa merasa tertampar, sederet 
kalimat yang membawa mereka ke titik terang dalam 
permasalahan hidup. 


Seperti layaknya baju putih yang telah jatuh ketanah, 
terinjak dan terbuang. Membutuhkan sebuah proses dan 
begitu banyak hal yang harus dilakukan untuk 
mengembalikan seperti semula, meski tak akan pernah 
sama namun tentu mereka memiliki peran penting dalam 
setiap kehidupan. 


Chika memang bukan bagian terbaik dalam hidup Ari, 
namun dia tetap sebagian dari kisah yang melengkapi cerita 
hidup nya. 


Saat ia menyadari betapa kurusnya tubuh wanita itu, rasa 
bersalah mulai menghantui dirinya bahkan memberikan 
belenggu yang cukup kuat untuk menahan pria itu. 
Pernyataan dan penjelasan dari setiap kejadian seolah 
memberikan pukulan keras pada jiwa lelaki itu, kedua orang 
tua Ari bahkan tak tahu harus mengatakan apa ketika 
melihat mata gadis yang selama ini mereka anggap perusak 
kebahagiaan kini tengah menghadapi saat-saat paling 
menyakitkan. 


Tidak ada lagi tatapan keangkuhan dan penuh kebencian, 
tak ada suara teriakan yang selalu memohon penuh tipu 


daya agar dikasihani. Yang ada hanyalah suara hembusan 
nafas tersendat dan penuh kelelahan. Wanita itu sedang 
sekarat, tangan yang dulu selalu dirawat hingga kulitnya 
pun semulus porselen kini hanyalah sebatas kulit pucat tak 
berwarna. 


Seperti bukan lagi sosok Chika yang menyebalkan, tubuh 
ringkih itu tak berdaya sama sekali. 

Regina menatap kosong wajah itu, hati nya memang 
membenci Chika namun disaat seperti ini entah kenapa rasa 
tak suka itu seketika sirna, menghilang tak berbekas. Sorot 
matanya menampilkan penuh penyesalan, bahkan disaat 
sekarat pun Chika masih menaruh harapan bahwa Ari akan 
mengucapkan kalimat yang selalu ingin dia dengar. 


Mimpi lainnya adalah ia selalu ingin bertemu keluarga yang 
selama ini telah mengabaikannya, namun ia tahu bahwa 
dirinya bukan lah orang yang beruntung. Tidak akan ada 
siapapun yang menjenguknya kesini, karena dia hanyalah 
seorang anak yang terbuang. 


Dulu ia menginginkan hidup bahagia bersama Ari, namun 
semua lenyap saat ia mengetahui kebusukan keluarga nya 
sendiri. Mengorbankan perasaan dan mimpi nya, membuat 
Chika akhirnya menyesal. Terjebak dalam sebuah labirin 
yang menyesatkan. 


Dalam keheningan malam yang beranjak pagi itu, Ari 
menggenggam erat tangan Chika yang telah sedingin es. 
Kaku dan mungkin jika terlalu kuat digenggam akan patah. 
Setitik air mata jatuh dari kelopak mata pria itu, dia bukan 
menangisi hubungannya bersama Chika tapi keadaan 
wanita itu sekarang mengingatkan pada kematian yang 
pasti akan datang. 


Jika balak bisa di tolak, maka takdir kematian tidak bisa 
dihindari. Ari membisikkan kalimat-kalimat Allah yang indah, 
rasa sakit ketika menghadapi malaikat maut tidaklah sebaik 
ketika jarum infus ditusukkan. 

Nafas Chika sudah berada ditenggorokan, mata nya mulai 
meredup dan semua rasa sakit kecewa dan dosa selama ini 
telah mulai diperhitungkan, kematian bukan hanya pada 
makhluk hidup tapi juga bisa dirasakan oleh manusia yang 
telah meninggalkan dunianya kemudian mengejar cinta 
Allah. 


Selama ini Chika adalah wanita yang egois, menginginkan 
hal yang bukan miliknya namun diakhir kehidupannya dia 
tetap menjadi seorang wanita terhormat yang bisa 
mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sempurna. 
Lidah nya tidak kaku, meski suara nya terputus. Tidak bisa 
dibandingkan dengan orang yang selama ini menilainya dari 
luar, kebaikan hati seorang manusia tidak bisa diukur dari 
tingkah lakunya namun dilihat oleh Tuhan dari sebarapa 
banyak ia menyebut nama Allah dalam hembusan nafas 
nya. 


Dengan diiringi tangisan pilu yang mengisi kehampaan 
ruangan ini, Ari dan kedua orang tua nya tersedu 
menyaksikan kematian yang begitu indah didepan mata. 
Mungkin selama ini Chika adalah orang yang paling 
menyebalkan, tapi setelah melihat sendiri bagaimana 
kematian yang dialami gadis itu, sekarang mereka 
menyadari satu hal bahwa Tuhan maha tahu apa yang 
pantas hamba nya dapatkan. 


Ari mencium kening gadis itu untuk terakhir kali, karena 
mereka bukanlah pasangan halal dia menutup kain itu 
hingga kepala kemudian berjalan menuju koridor rumah 
sakit. 


Terduduk lemas dibangku sambil menangis, bohong jika ia 
tidak merasa gentar. Bukti nyata adalah ia sendiri merasa 
takut atas kematian yang sia-sia, terbayang lagi wajah Susi 
yang tetap tidak bisa pergi dari kepala nya. 


Perlahan namun pasti, keadaan telah berubah. Semua tidak 
akan sama lagi, kepergian Chika membawa cintanya pada 
Ari sampai mati dan pria itu pun menyadari bahwa ia 
memang masih menyayangi Chika sebagai seorang kakak 
pada adik nya. 


Dalam kesunyian, ia menembus dimensi waktu yang 
mempercepat setiap gerakan orang-orang disekitarnya. 
Sampai pada saat pemakaman Chika, ya gadis itu telah 
tidur dengan damai. 


Menghabiskan sisa waktu nya dengan merecoki Ari ternyata 
membuat perasaan takutnya menghilang, dia telah pergi 
menghadap sang pencipta untuk menebus semua 
perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan kita hanya 
menunggu kapan gilirannya akan tiba. 


Ari menggenggam sepucuk surat yang ditulis oleh 
perempuan berselimut tanah itu dengan tatapan yang 
penuh ketulusan, sebagian dari diri nya bersorak karena 
tidak akan ada lagi penghalang namun disisi lainnya tetap 
merasa bersalah. 


Seperti yang dikatakan oleh perawat yang khusus menjaga 
Chika, bahwa isi surat tersebut hanya boleh dibaca oleh 
Susi. Karena beliau menulis sendiri apa yang ingin 
dikatakan, dan tentu saja Ari menjaga amanah itu hingga 
sampai ketangan sang empunya. 


Dan disinilah mereka berada, dibawah kelamnya langit 
malam yang berhiaskan bintang serta sinar rembulan yang 


menerpa wajah, diiringi melody indah dari derasnya air 
terjun. 


Susi membaca satu-persatu kalimat yang ditulis oleh Chika, 
tulisan itu tidak lebih bagus dari tulisan tangan anak TK 
namun ia mengerti bahwa perempuan itu menulis ini ketika 
keadaannya semakin memburuk terlihat dari percikan warna 
merah yang masih membekas diujung kertas. 


Hai, Susi! 


Pertama-tama aku tidak akan banyak menuliskan 
kata selain dari permintaan maaf, aku menyesal 
telah membuat kalian berpisah. Bahkan dengan 
kejamnya aku melakukan dosa yang pasti akan 
membuatmu berpikir bahwa aku wanita murahan, 
yang memang kenyataannya benar. 


Aku tidak seberuntung dirimu yang dikelilingi oleh 
orang-orang baik, tapi sejauh ini aku masih percaya 
bahwa sebanyak apapun orang yang mengulurkan 
tangan ketika kita terjatuh maka percayalah bahwa 
Tuhan selalu memeluk hambanya. 


Aku mungkin sedikit terlambat mengatakan ini, tapi 
terima kasih karena telah memenuhi permintaan 
konyolku untuk meninggalkan Ari. Setidak nya itu 
adalah saat terbaik dalam hidup ku, meski jauh 
dalam lubuk hatiku yang terdalam menyangkal 
semua nya. 


Maafkan aku, untuk semua yang telah aku lakukan 
pada mu. Tapi aku tidak menyesal pernah melukai 
mu, karena dengan begitu kau akan terlatih 
menghadapi wanita menyebalkan seperti ku lagi 
dikemudian hari. 


Terima kasih untuk semua pengorbanan mu, teman 


Chika Lesmana, disurga 


"Bagaimana bisa dia se-percaya diri itu kalo dia bakalan 
tinggal di surga? Harus nya sih sekarang dia masuk neraka 
jalur VIP!" Ucap Susi namun diselingi air mata yang 
mengalir, membuat Ari menatapnya penuh penyesalan. 


"Orang nya udah gak ada, kamu masih dendam?" 


"Saya gak dendam tapi saya kesal karena dia mati sebelum 
ketemu saya, harus nya kisah kita lebih dramatis dari ini. 
Gimana sih mas?" 


Tiba-tiba merasakan lidah nya kejang beberapa saat, 
berdecak kesal karena menyadari tatapan Ari yang 
menggoda akibat panggilannya barusan. 


"Ngapain bapak mesem-mesem? Nahan berak ya? Tuh air 
ngalir deras banget kalo mau eek, ntar paling ikan yang 
makan." 


"Kok balik manggil bapak lagi sih? Kan tadi udah bagus 
manggilnya mas, coba sekali lagi panggil gitu. Saya jadi 
pengen tidurin kamu sekarang." 


Woi, bacot! Gadis itu berdiri tegak siap menendang 
selangkangan Ari namun tertahan karena ada sinar yang 
mengenai mata nya. 


"PAK KALO MAU WIK WIK JANGAN DITENGAH HUTAN, MODAL 
DIKIT KEK KE HOTEL. ELAH, TAPI DISINI BOLEH JUGA DAH 
KITA SEMUA TUTUP MATA." 


Ari yang mendengar teriakan menggema Arifin 
melemparkan sepatu bootnya yang berat itu hingga 
mengenai kepala karyawannya tersebut. Memang kalo otak 
kecil, kapasitas sedikit dicampur cepirit begini lah jadi nya. 
Ongok-ongok betok! 


"Lambe mu ya Fin, gue lempar ke sungai lu ngapung ke 
tahii." 

Balas Susi tak kalah nyaring, membuat tenda kakak nya 
yang semula tenang jadi ikut bergerak dan menampilkan 
sosok pria dengan wajah masamnya. 


"Lo semua gak ada kerjaan apa ya? Lihat, jam berapa 
sekarang? Bego diborong semua parah. Bagi-bagi dikit 
napa, lo juga dek. Berisik banget, kalo mau ena-ena noh ke 
atas dibalik batu. Biar ditonton sama monyet!" 


Giliran Susi yang melempar kakak nya memakai kerikil dan 
meleset, membuat Arifin dan kakak nya itu terkikik geli. 
Namun tak urung juga mereka melanjutkan tidur, tidak 
menanggapi kedua orang yang masih belum juga resmi 
berdamai padahal sejak siang tadi bersama bak lem dan 
perangko. 


"Jadi gimana?" 
"Gimana apa nya pak?" 
"Pernikahan kita Sus, apa lagi memangnya." 


"Oh itu, saya sih mau-mau aja karena kan udah gak ada lagi 
tuh mak lampir yang ganggu. Tapi emang beneran ya pak 
kita udah sah suami istri?" 


Ari tersenyum memandang wajah bingung sekaligus 
tatapan tak percaya wanita itu. Lalu ia menggelengkan 


kepala, sambil merengkuh tubuh mungil tersebut kedalam 
pelukannya. 


"Besok akan ada penghulu yang datang meresmikan 
pernikahan kita, mana bisa menikah tanpa kehadiran 
mempelai wanita." 


"Bapak serius, gak bercanda kan? Terus buku nikah yang 
dibawa sama emak saya itu apa?" 


"Itu cuma replika, saya gak mungkin melewatkan hari 
bahagia ini tanpa kamu disamping saya." 


Susi membalas pelukan Ari, dan mencari kenyamanan 
dalam dada bidang lelaki itu. Meskipun semuanya terasa 
seperti mimpi, namun ia yakin jika kali ini Tuhan sudah 
menjawab setiap doa nya. 


Bukankah semua ini adalah permohonannya, Susi tidak 
akan menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menyandang 
gelar nyonya Setiawan, satu-satu nya. 


Menikmati suasana malam ini dengan berpelukan dibawah 
langit malam yang indah membuat Ari benar-benar 
merasakan hidup kembali. Namun sesuatu yang tak 
diinginkan kembali terjadi, 


Preetpet.. preetttt... 


Pria itu memejamkan matanya untuk meredakan kata-kata 
sialan yang siap meluncur ketika menghirup aroma 
menyengat yang keluar dari pantat laknat Susi. 

Gadis itu mengeratkan pelukannya, sengaja menahan Ari 
agar tidak melepaskan diri. 


Menurut artikel yang dia baca kalau mencium aroma kentut 
dari pasangan itu akan memperpanjang usia, dan sialnya Ari 


karena menjadi korban disini. 


"Maaf ya pak, saya cuma gak bisa nahan laju angin. 
Kenceng banget pak, suer deh." 


"Saya pastikan setelah ini, kamu makan nasi bukan 
bangkai." 


Susi tertawa dalam dekapan lelaki yang dia cintai separuh 
hati itu, sebagian lagi untuk Tuhan dan kedua orang tua 
nya, gak boleh serakah. 


la menatap sekilas surat yang diberikan Chika untuk nya. 


Terima kasih Chika, sudah melepaskan pria ini 
untukku. 


Aku pasti akan menjaga nya seperti yang kamu 
inginkan, maaf karena telah merebutnya dari mu. 
Maaf juga karena telah menjadi orang jahat dalam 
kisah mu. 


Susi melepaskan pelukan mereka dan sekali lagi 
membiarkan Ari mencium kening nya, sudah waktu nya 
dangdutan kan thor? Woiya jelas nak. 


Selamat tinggal kenangan, selamat datang masa kejayaan. 


Ada yang kangen aku gak? 
Seberapa siap kalian untuk dangdutan di next part? 


Jujur ya, aku sedikit bingung dengan kalian yang 
membaca cerita ku tapi tidak memberikan vote 
apalagi komentar. 


Sejauh ini, aku baik-baik saja tapi terlintas juga 
akhir nya pemikiran bahwa mungkin cerita ku tidak 
begitu baik hingga kalian tidak bisa menyumbangkan 
vote yang jelas-jelas gratis dilakukan tanpa biaya 
apapun. 


Aku sedang melewati masa perbaikan, dan yeah 
sedikit sensitif dengan semua hal yang akan 
membuatku semakin menutup diri. 


Sulit melakukan hal yang sebenarnya sudah hilang 
giarah untuk dilakukan. 


Thanks ya guys! 
Iloveyou somuch for everyone 


Terutama SIDER 


Boss Kampret Special Chapter 


Aku tidak pernah menyangka jika pernikahan yang selama 
ini aku mimpikan benar-benar terwujud, dilakukan dengan 
seringkas mungkin meskipun tidak semewah yang biasa 
orang kaya lakukan, tapi ini lah pesta sederhana yang aku 
inginkan. 


Ari melakukan semua persiapan pernikahan kami 
menggunakan seluruh tabungan yang selama bertahun- 
tahun dia kumpulkan, begitu pun aku. Sebelum nya pria 
gondrong itu bersikeras tidak ingin memakai uangku, tapi 
ini adalah hari bahagia kami berdua dan aku merasa bahwa 
sudah keinginanku untuk ikut menyumbangkan meski tidak 
banyak tapi tetap saja sebuah kehormatan bagiku. 


Aku tersenyum penuh keharuan, melihat para sahabat dan 
keluarga ku menyusun kursi plastik yang dipakaikan sarung 
berwarna putih, mereka semua tertawa seolah menunjukkan 
bahwa hari ini adalah sejarah terbesar dalam kehidupan 
kami yang akan selalu dikenang seumur hidup. 


Sedikit gila dan nekat memang, tapi aku sangat tersanjung 
dengan usaha yang boss besarku itu berikan. Perjalanan 
untuk bisa sampai di air terjun tempat kami sekarang 
membutuhkan kehati-hatian, karena satu langkah saja 
meleset maka nyawa taruhan nya. Pria gila itu memang 
mencintai ku dengan cara nya sendiri, membuat air mata 
kebahagiaan ini tak berhenti mengalir. 


Aku mendengar penghulu dan saksi yang dia bawa 
menggerutu karena hampir pingsan karena harus menuruni 
tebingan curam demi menikahkan kami, jika saja wajah ku 
belum dirias secantik ini mungkin suara tawaku akan 


menggema disetiap sudut. Bagaimana pun juga aku adalah 
ratu nya, dan semua yang aku inginkan harus terpenuhi. 


Ketiga cecunguk yang setia mendampingi ku tengah 
menyiapkan speaker besar, sudah berulang kali mereka 
mencoba agar nanti saat acara dimulai tidak ada kesalahan. 


Ya allah, aku tahu bahwa Engkau akan memberikan 
kebahagiaan yang tiada terkira ini untukku, mohon ampun 
ya Allah karena sempat meragukan rencana mu. 
Alhamdulillah, dan terima kasih Allahku. Sungguh nikmat 
mana lagi yang aku dustakan, 
salamunqaolammirrobbirohim. 


Kedua orang tua ku menyambutku dengan senyuman 
hangat menampilkan raut bahagia. Aku adalah anak bungsu 
dikeluarga kami, jadi hal yang wajar kan jika mereka 
meneteskan air mata. Karena walau bagaimana pun, setelah 
menikah nanti aku akan ikut kemana pun suamiku pergi, eh 
terkecuali saat dia berak! 


Aku memeluk erat bapak yang selama ini telah berjuang 
demi membahagiakan ku, beliau tidak pernah melarangku 
melakukan apapun. Seperti yang selalu beliau katakan, 
bahwa ia mempercayaiku bisa menjaga diri. Dadaku sesak 
mengingat betapa selama ini ia adalah pahlawanku, sesulit 
apapun yang aku hadapi entah dalam pergaulan atau 
pekerjaan dan lingkungan kami, dia tidak pernah 
merendahkan diriku dengan tidak percaya bahwa aku bisa 
menjaga martabat nya sebagai kepala keluarga. Sejak kecil 
kami dikenalkan dengan Tuhan, dan rasa hormat pada orang 
tua hingga meskipun banyak sekali orang diluar sana selalu 
menyalahkan orang tua mereka hanya karena sebuah 
permasalahan, aku tahu bahwa kita hanyalah seorang anak 
yang tidak akan pernah mengerti apa yang dirasakan oleh 


para orang tua. Sejahat apapun mereka, tentu Tuhan tahu 
jika yang mereka lakukan itu atas kehendaknya. 


Bapak memang bukan orang tua yang sempurna, dia tidak 
bisa membelikan apapun yang aku inginkan, bahkan aku 
harus menahan semua keinginanku ketika kami semua 
masih sekolah karena ekonomi keluarga yang tidak mampu. 


"Setelah besar nanti, kalian akan bekerja dan mampu 
membeli apapun yang selama ini kalian inginkan. Akan ada 
rasa bangga tersendiri saat mencapai itu semua." 


Yang bapak katakan itu memang benar, saat aku mulai tahu 
bahwa mencari pundi-pundi rupiah itu sangat lah sulit, 
disana lah aku belajar untuk mandiri. 


Semua yang bapak lakukan untuk kami, sangatlah berguna 
kelak kepada cucu dan penerus selanjutnya. 


"Tugas bapak menjaga kamu telah selesai ya dek, suatu hari 
nanti bapak tidak akan gugup menjawab malaikat atas 
kehidupan kalian semua." 


Aku tidak bisa membayangkan jika hari itu tiba, namun aku 
percaya jika Tuhan tidak akan mengecewakanku. Aku 
mengeratkan pelukan, sambil menangis. Hatiku merasa pilu 
sekaligus bahagia, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 
ya allah, kedua orang tua ku masih bisa menyaksikan 
pernikahanku. 


Beliau mencium keningku lama sambil mengusap air mata 
yang tidak bisa berhenti mengalir diwajahku, tidak ku 
sangka rasanya sangat meledak-ledak seperti ini. 


Sekarang giliran emak yang mencium tanganku, air mataku 
semakin deras mengalir. Aku memeluknya tak kalah erat, 
tanpa seorang emak aku tidak akan bisa setegar dan sekuat 


ini. Banyak pelajaran yang bisa ku ambil dari kisah 
perjalanan rumah tangga orang tuaku. Mereka melewati 
badai dalam bahtera kehidupan yang keras ini, saling 
berpegangan tanpa berniat meninggalkan satu sama lain. 


Emak adalah sosok wanita tangguh yang berada dibalik 
kesuksesan bapak mendidik kami, jika bapak bersikap tegas 
dan keras maka emak akan mengalurinya. Beliau selalu 
memberikan ketenangan pada kami semua, rumah adalah 
surga dan itu memang benar adanya. 

Ibu akan menciptakan surga bagi anak-anak mereka, aku 
beruntung dilahirkan oleh seorang wanita hebat ini. 


"Maafin adek ya mak kalo selama ini belum bisa jadi anak 
yang baek." Aku tidak bisa berkata banyak karena memang 
perasaan senang ini tak bisa diungkapkan dengan kata- 
kata. 


"Allah meridhoi rumah tangga kalian ya dek, emak sama 
bapak akan selalu membuka tangan jika suatu saat kamu 
ingin pulang." 


Aku merasakan seseorang mendekatiku dan benar, 
sepasang tangan memelukku dari belakang. 


Dari wangi nya saja aku sudah tahu jika dia adalah abang 
tertua ku. 


"Jangan nangis lagi ya dek, abang gak bisa lihat kamu sedih. 
Kamu masih punya abang untuk berbagi, walau pun sudah 
menikah, bagi abang kamu tetap adek kesayangan." 


Aku selalu suka diperlakukan seperti ini, mereka semua 
memperlakukan aku selayaknya putri meskipun tidak bisa 
seglamor gadis-gadis lainnya tapi aku tetap merasa 
diutamakan. 


"Udah ah nangis nya, luntur bedak mahal nih." 


Reflek saja tanganku mencubit tangannya, laki-laki ini 
adalah pelindungku dan juga kedua abang ku yang lain. 


"Kalo nanti Ari gak bisa bahagiakan kamu, kembali sama 
abang ya dek. Abang akan menyerahkan seluruh hidup buat 
kamu." 


daaa 


Susi membalik tubuh nya dan kembali memeluk kakak nya, 
gadis itu tersenyum meski air mata tak hentinya turun. 


Semua itu sudah disaksikan Ari sejak tadi, perasaan 
membuncah dan siap meledak karena kebahagiaan ini terus 
ia tahan. Sebentar lagi, mereka akan menjadi sepasang 
suami istri yang artinya tidak akan ada jarak pemisah lagi. 
Pundaknya disentuh oleh ayahnya yang juga ikut menatap 
keluarga Susi. 


"Mas Ari bukan hanya menjadi suami buat dia, tapi 
menggantikan ayah dan abang yang selama ini telah 
menjaga nya. Menjadi sahabat sekaligus guru, jika suatu 
saat nanti permasalahan datang menggoyahkan keyakinan 
kalian. Mas harus ingat kalau perjuangan untuk 
mendapatkan mbak Susi tidak lah mudah, dia adalah 
mahkota dikeluarga nya. Jika sebuah mahkota jatuh maka 
rusaklah satu kerajaan." 


Ari membalas sentuhan tangan ayah nya, lelaki itu 
tersenyum penuh ketulusan. 


"Mas akan mengingat kata-kata papa, restui mas untuk 
membina rumah tangga ya pa. Restu orang tua adalah ridho 
Allah." 


"Restu mama sama papa akan selalu menyertai kalian 
berdua, mama percaya mas Ari akan menjadi suami terbaik 
bagi mbak Susi kelak ya." 


Ketiga orang itu saling tersenyum, dan sedikit berjengit 
kaget karena Rega yang tiba-tiba merangkul Ari dan 
ayahnya. 


"Bang, kalo suatu saat nanti lo nyakitin dia, gue adalah 
orang pertama yang bakal nunggu jandanya Susi." 


Ari menyikut sepupunya itu kesal, belum juga sah udah 
main tunggu-tungguan aja. Rega mengaduh sakit, namun 
tak urung juga tertawa lepas menarik perhatian orang- 
orang. 


"Gue inget lo gak bisa berenang kan? Nih air terjun lumayan 
deras kek nya." 


Spontan Rega mengangkat tangannya menjauh, sial jadi 
ketahuan kan kalo dia gak bisa renang sama pembaca. 


daaa 


Setelah hampir dua jam mereka melakukan persiapan untuk 
akad nikah, sekarang tiba saat nya kedua insan itu duduk 
berdua di kursi yang berbeda namun satu meja. 


Berhadapan dengan penghulu dan juga wali nikah Susi 
yaitu pak Sulaiman. 


Acara akad nikah ini tidak mengundang orang banyak, 
diantara mereka sebagian adalah karyawan perusahaan Ari, 
keluarga inti Susi dan juga kedua orang tua Ari. Karena 
kesulitan tempat yang mereka pilih sebagai lokasi 
diadakannya acara pernikahan ini jadilah keluarga besar Ari 


belum bisa hadir namun mereka semua telah menyiapkan 
acara sambutan di jakarta. 


Jantung Ari seakan mau melompat keluar ketika penghulu 
menanyakan kesiapannya, tidak ada hal lain yang lebih 
mengerikan dari ini sebelumnya. 


Dalam hati ia merafalkan doa agar tidak salah sebut nanti. 
Pria itu melirik wajah Susi sekilas, gadis itu kenapa sangat 
menyebalkan disaat seperti ini. 


Lihat, bahkan bibirnya tak henti mengumpat kepada Ari 
karena tidak sengaja tadi ia menginjak kakinya. 


"Ananda Ari, apa sudah siap?" 


Keringat dingin yang membasahi telapak tangan pria itu 
membuat kedua pria dihadapannya itu tersenyum. 
Kemudian ia mengangguk mantap. 


"Baiklah, ikuti apa yang saya katakan ya nak. Lambat- 
lambat asal sah dan tidak keliru." 


Penghulu memberikan isyarat pada mereka untuk berjabat 
tangan, Ari yang tidak fokus sama sekali malah mencium 
tangan ayah Susi membuat seluruh tamu undangan tertawa 
apalagi ketiga kampret sahabat Susi. 


Susi nyaris menertawakan tingkah boss nya itu namun 
berhasil ia tahan, ia sadar bahwa ini juga pernikahannya. 


Rona merah yang merambat hingga keleher itu membuat Ari 
mengumpat dan menyela tingkahnya sendiri. Memalukan! 


Tanpa menunggu lagi, penghulu itu menyatukan tangan Ari 
dan pak Sulaiman. Menempelkan jempol mereka dan 
meminta mereka untuk mengikuti perkataannya. 


Debar jantung kedua insan itu saling menyahut karena 
dalam hitungan menit mereka akan terikat hubungan yang 
sah dan halal. 


Pak Sulaiman berdeham kemudian mengusap air mata nya 
yang mengalir, ini akan menjadi terakhir kali nya beliau 
menyaksikan pernikahan anak-anak nya. Rasa bahagia bisa 
mengantarkan putri kecilnya kepada laki-laki yang tepat, 
amin ya allah. 


"Ananda Ari Setiawan bin Haryanto Setiawan, aku nikah kan 
dan kawinkan engkau dengan putri bungsu ku, Susi Aryanti 
binti Sulaiman dengan mahar uang senilai empatbelasjuta, 
limaratus sembilan puluh enam rupiah. dibayar tunai!" 


"Saya terima nikahnya dan kawinnya Susi Aryanti binti 
Sulaiman dengan mahar yang telah disebutkan, dibayar 
tunai!" 


"Bagaimana para saksi, Sah?" 
"SAH!!" 
"YOOOHHHH. Akhirnya gue dikawinin jugaaaa! Wuhuuu." 


Sontak semua mata tertuju pada Susi yang bertingkah ajaib, 
bu Lastri dan Regina tak bisa menahan tawa melihat 
kelakuan anak mereka. 


Bahkan penghulu yang belum memanjatkan doa pun dibuat 
menggelengkan kepala, Ari menarik tangan gadis itu agar 
kembali duduk. 


"Maaf ya pak, habisnya senang banget jadi istri orang juga. 
Kirain bakal perawan tua saya." 


"Yaiyalah istri orang, Kamu kira saya setan." 


"Titisan." "Ekhemm, bisa kita lanjutkan?" 
Kedua orang itu berhenti berdebat, tersenyum masam. 


Arifin dan kedua teman Susi lainnya berdoa sambil tertawa 
cekikikan, tidak menyangka kalau Susi akan berteriak 
kegirangan seperti tadi. 


Selesai berdoa mereka saling menyematkan cincin sebagai 
lambang pernikahan, dan Ari juga memasangkan kalung 
sebagai hadiah lebih untuk istri tercintanya. 


Kemudian mencium kening wanita itu penuh kebahagiaan, 
tak terasa pelabuhan terakhirnya berhenti pada orang yang 
tak disangka. 


Jangan takut jika usia mu sudah melewati batas untuk 
menikah, karena sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan 
seseorang yang pantas bersanding dengan mu menuju 
ridho nya. Percayalah bahwa disaat Tuhan melatihmu 
dengan bersabar, berhadapan pada orang yang salah, jauh 
dilain tempat ia juga melakukan hal yang sama pada 
pasangan mu. 


Nama yang telah tertulis di lauful mahfuz tidak akan pernah 
tertukar, 

Tidak perlu mengharapkan sesuatu yang lebih, karena 
mungkin hal berharga itu sudah lama berada didekat mu 
sedikit tertutup hingga kamu tak menyadari nya. 


Aku berencana menerbitkan e-book cerita mereka, 
dan membuat versi lengkap after married. 


Karena aku galau tingkat dewa, melihat pembaca 
yang meningkat tp vote bahkan gak sampe 500. 


Jika part ini tidak mencapai 500 vote, dengan mohon 
maaf dan menyesal aku akan meng-unpublish cerita 
mereka. 


Aku memaksa minta dukungan karena satu vote dan 
komentar sangat berarti untukku, bahkan tanpa 
kalian tahu semangatku kembali untuk menulis 
dengan membaca notif cerita ini. 


Dan buat kalian yang tidak suka dengan cara 
memaksa ku, aku pun tidak memaksa kalian untuk 
singgah kesini. 


(Siapapun kamu, jika kalian menemukan kemiripan 
ceritaku di platform mana pun mohon segera kasih 
tau aku ya. Ini pertama kalinya cerita ku banyak 
dibaca orang, dan aku butuh kerja sama kalian untuk 
menjaga kemurnian cerita ku. Semua yang tertulis 
disini asli dan murni hasil imajinasiku, karya ku dan 
aku yang menciptakan mereka. Jadi TOLONG KERJA 
SAMA NYA YA TEMAN-TEMAN!) 


500 vote & 150 komentar, aku pertahankan cerita ini 
di . Kalo gak sampe segitu, maaf banget ya karena 
aku juga butuh semangat untuk berkarya. 


Boss Kampret Special Chapter 


Suasana haru biru itu sungguh menyentuh hati siapapun 
yang hadir, setelah ijab kabul yang mengesahkan pasangan 
kampret tersebut, kini acara telah berganti dengan hiburan. 


Ari dan Susi sama sekali tak berniat melepaskan tautan 
tangan mereka barang sekejap pun, takut jika genggaman 
mereka lepas akan ada badai yang menghadang. Tak henti- 
henti nya mereka menebarkan senyuman yang 
menunjukkan raut kebahagiaan, sungguh perasaan yang 
luar biasa menghipnotis diri mereka masing-masing. 


Para orang tua dan saudara kerabat tengah menikmati 
hidangan ala kadar yang telah mereka siapkan, dihibur oleh 
suara cempreng Winda dan Rani yang sejak tadi tak ingin 
bergantian menyanyi. Membuat Arifin geram dengan 
tingkah sahabat nya itu, dia sudah menunggu lama untuk 
bisa bernyanyi namun tak diberi kesempatan sekali pun 
oleh dua biduan dadakan tersebut. 


"Perasaan yang nikahan bukan lo berdua deh, kenapa nih 
acara jadi punya lo pada? Yang lain juga pada mau kali, 
nyanyi dan ngehibur tamu undangan." 


"Lo sewot banget sih Ar, bilang aja lo iri kan sama kita." 
"Tau lo Fin, kayak mak-mak ke-ilangan kancut dari tadi." 


"Emang dasar gembel lo berdua, gue dari tadi mau nyuruh 
mbak Susi sama pak boss nyanyi. Kalo lo bedua terus yang 
nyanyi, kapan giliran mereka. Goblok jangan dimakan 
sendiri." 


Kedua gadis itu menatap malas Arifin yang menadahkan 
tangannya meminta mic, dengan setengah ikhlas mereka 


mengundurkan diri. Membiarkan pria gendut itu tersengih 
menyebalkan karena merasa menang telah mengusir kedua 
sahabat nya. 


"Tes tes tes, satu dua tiga tes! Mohon perhatian nya 
sebentar ya ladies and gentleman, panggilan kepada mbak 
Susi dan pak Boss harap segara mendekat kesini." 


Susi yang entah sejak kapan berada didekat Arifin mencuil 
bahu lelaki itu dan menatap penuh tanya. 


"Eh, orang nya udah ada disini." 


"Kenape lo manggil gue? Kurang enak makanannya?" 
Pertanyaan spontan yang keluar dari bibir Susi membuat 
Arifin meringis. 


"Yaelah mbak, liat muka gue gak harus bahas makanan 
mulu kali." 


Wanita itu tertawa. 


"Kita dari tadi nungguin mbak nyanyi sama pak boss, gak 
ada lagu persembahan gitu buat hari ini?" 


Susi ber-oh ria, membenarkan ucapan Arifin. Tentu dia 
sudah menyiapkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan 
bersama Ari, ya walaupun dia yakin seratus persen kalau 
suaminya tidak akan bisa bernyanyi. 


Arifin memberikan dua microphone pada Susi kemudian 
memberikan ruang pada Ari yang saat ini sedang berjalan 
mendekati mereka. 


"Kamu gak berharap saya nyanyi lagu dua kursi kayak 
waktu itu kan?" Ari menatap tak suka wajah karyawannya, 


namun orang itu hanya bisa bersikap seolah tak 
terpengaruh dengan delikan sadis Ari. 


"Gak kok, kali ini lagu nya pas sama kisah kita berdua." 


Dibalik senyuman yang ditunjukkan oleh Susi, membuat 
perasaan Ari semakin tidak enak. 


Setelah musik mulai terdengar, Ari ragu apakah ini lagu pop 
atau dangdut. Tapi setelah ia mendengar lebih seksama, ia 
ingin sekali mengumpat karena sama sekali tidak tahu jenis 
musik apa yang sedang diputar oleh Arifin. 


Pertemuan yang kuimpikan 
Kini jadi kenyataan 
Pertemuan yang kudambakan 
Ternyata bukan khayalan 


"Aku bahkan gak tahu ini lagu apa!" Bisik Ari ke telinga 
istrinya, membuat pria itu semakin geram karena bukannya 
peduli pada kegelisahan Ari, dia justru terkikik geli. 


Sakit karena perpisahan 
Kini telah terobati 
Kebahagiaan yang hilang 
Kini kembali lagi 


Pertemuan yang kuimpikan 
Kini jadi kenyataan 
Pertemuan yang kudambakan 
Ternyata bukan khayalan 


Ari hanya bisa menghela nafas dan menatap wajah-wajah 
orang yang sedang melihat kebodohannya, bahkan ibunya 
sendiri tak henti tertawa karena sudah jelas sekarang wajah 
Ari seperti orang tolol. 


Rindu yang selama ini sudah menggunung 
Mencair diterpa cinta dalam senandung 


Cinta yang selama ini masih terpendam 
Tercurah sudah penuh dengan kemesraan 


Tak ingin lagi terpisah 
Cukup sekali berpisah 
Tak ingin lagi merana 
Cukup sekali merana 


"Cukup dengerin aja, gak usah nyanyi. Setelah ini baru 
kamu yang nyanyi, oke?" 


Akhirnya Susi menanggapi kebingungan Ari yang semakin 
terlihat lucu, sungguh lagu ini tidak sesuai dengan Ari yang 
terlihat gagah dan cocok menjadi model. Dia bahkan tidak 
pernah mendengar lagu sialan ini sebelum nya, lalu Susi 
membuatnya harus menahan malu akibat ulahnya. Ini lebih 
buruk dari waktu itu saat gadis ini menyanyikan lagu Rita 
sugiarto, dua kursi. 


Pertemuan yang kuimpikan 
Kini jadi kenyataan 
Pertemuan yang kudambakan 
Ternyata bukan khayalan 


Sakit karena perpisahan 
Kini telah terobati 
Kebahagiaan yang hilang 
Kini kembali lagi 


Pertemuan yang kuimpikan 
Kini jadi kenyataan 


Pertemuan yang kudambakan 
Ternyata bukan khayalan 


Rindu yang selama ini sudah menggunung 
Mencair diterpa cinta dalam senandung 


Cinta yang selama ini masih terpendam 
Tercurah sudah penuh dengan kemesraan 


Tak ingin lagi terpisah 
Cukup sekali berpisah 
Tak ingin lagi merana 
Cukup sekali merana 


Sedikit demi sedikit Ari mulai menyerap semua kata-kata 
yang terkandung dalam lirik, sebenarnya jika ini ber-genre 
pop, tentu ia akan merasa terkesan karena mengandung 
makna yang menyiratkan kebahagian atas 
pertemuan, tapi masalahnya selera Susi memang beda dari 
yang lain. Dan itu juga menjadi salah satu dari sekian 


banyak hal yang dia sukai dari gadis ajaib ini. 


Pertemuan yang kuimpikan 
Kini jadi kenyataan 
Pertemuan yang kudambakan 
Ternyata bukan khayalan 


Sakit karena perpisahan 
Kini telah terobati 
Kebahagiaan yang hilang 
Kini kembali lagi 


Pertemuan yang kuimpikan 
Kini jadi kenyataan 
Pertemuan yang kudambakan 
Ternyata bukan khayalan 


Rindu yang selama ini sudah menggunung 
Mencair diterpa cinta dalam senandung 


Cinta yang selama ini masih terpendam 
Tercurah sudah penuh dengan kemesraan 


Tak ingin lagi terpisah 
Cukup sekali berpisah 
Tak ingin lagi merana 
Cukup sekali merana 


Naaaaaaa... 
R 


iuh suara tepuk tangan yang diberikan para keluarga dan 
sahabat kepada mereka berdua, membuat Susi merasa 
senang dan seakan telah menjadi seorang penyanyi 
professional. 


Arifin yang berdiri tak jauh dari mereka mengusap pelupuk 
matanya terharu, dia benar-benar tidak mengerti kenapa 
Susi suka sekali musik dangdut. Lama-lama ia juga mulai 
teracuni selera gadis itu, ya setiap orang memiliki 
kegemaran mereka masing-masing dan tidak selamanya 
musik pop, jazz dan balad menjadi favorit. Kadang kala 
dangdut jauh lebih menghibur, walau pun jaman sekarang 
sudah mulai sedikit anak muda yang menyukai genre musik 
tersebut tapi Susi adalah pecinta dangdut garis depan yang 
tak akan hilang termakan zaman. 


Ari memeluk pinggang gadis itu posesif, sambil 
membisikkan sesuatu ketelinganya. 


"Aku harap wajah kamu tetap tersenyum seperti ini ketika 
malam tiba." 


Membuat bulu kuduk Susi seketika berdiri, dia merasakan 
aliran darahnya mengalir begitu deras dan debaran jantung 
yang berdendang ria didalam sana. Kenapa dia bisa lupa 
tentang hal itu, ya ampun mak! 


Ari mencium pipi gadis itu sambil menahan tawa, rona 
merah yang menghiasi wajah gadis itu membuatnya gemas. 
Kenapa ia selalu terpesona dengan kepolosan yang dimiliki 
oleh istri nya ini, padahal mereka sudah lama saling 
mengenal dan bersama selama bertahun-tahun meski tidak 
terikat dalam suatu hubungan. 


Semua yang dilakukan oleh boss kampret itu tidak terlepas 
dari ketiga pasang mata yang sejak tadi meng-ghibahkan 
mereka. 


"Kalo gue menang, lo semua bayarin gue makan di 
steamboat! Selama dua jam full." 


"Berisik lo! Iyeye gue bayarin, tapi kalo gue yang menang lo 
semua harus dandan kek badut dan joget-joget selama 
seminggu full di kantor." 


"Alah, gak usah percaya diri lo pada. Pasti gue lah yang 
menang, siap-siap lo berdua bayarin gue liburan sama 
cowok gue ke bali." 


"Kalian taruhan gak ngajak saya?" 


Sontak ketiga orang itu menatap horor kearah Rega yang 
tersenyum setan, menggoda karyawan abang sepupunya 


ternyata memiliki kesenangan tersendiri. 


Maaf ya kalo part ini gak terlalu seru, pokok nya 
maaf 


Oh iya, aku mau minta pendapat kalian tentang 
lanjutan cerita mereka. 


Kira-kira ada yang bakal protes kah kalo aku 
buatkan lapak sendiri untuk kisah mereka setelah 
menikah? 


Tentu dengan alur, konflik dan rasa baru. 
Kalo iya, aku udah siapkan semua nya. 


Dan juga, aku mau mengenalkan cerita baruku sama 
kalian. 


Aku belum publish cerita ini, karena sedang tahap 
menulis. Aku menyiapkan banyak part agar kalian 
gak menunggu terlalu lama untuk aku update. 


Sama seperti cerita pak boss, aku gak akan ngambil 
konflik berat. Datar dan terkesan garing, tapi aku 
harap kalian juga suka. 


"Istri Gendutku" 


Udah pasti kehidupan tentang pernikahan ya, dan 
yeah kejadian yang sering sekali terjadi dalam 
kehidupan nyata sebagian orang. 


Sama seperti lapak ini, gak akan ada adegan dewasa 
meskipun aku menggunakan taggar yang berbau 
Adult atau youngAdult romance. 


Kalian tahu kan gimana aku 


Oh ya, jangan lupa bilang SETUJU kalo kalian mau 
aku buatkan lapak sendiri lanjutan kisah ini. 


Salam sayang! 


Boss Kampret END 


"Ee eehh bapak mau ngapain? Saya belom siap pak mau di 
geprek!" Aduh, salah lagi. 


"Grepek maksudnya." 


Teriak gadis itu sambil memundurkan badannya hingga 
menyentuh dinding. Ari yang bahkan sejak tadi berdiam diri 
sambil menatap istrinya itu merasa keheranan dengan sikap 
aneh Susi. 


la membuka jas dan dasi yang sejak tadu mencekik 
lehernya, menyesakkan. Tubuhnya terasa gerah, mandi 
adalah pilihan terbaik. Belum selesai lelaki itu membuka 
semua pakaiannya, suara teriakan keras yang berasal dari 
Susi membuatnya mendadak geram. 


Apa yang gadis itu pikirkan hah?! 


"Kamu tahu ini sudah jam berapa? Gak ada kerjaan lain 
yang bisa kamu lakuin selain teriak-teriak setiap kali aku 
masuk kamar hah?!" 


Pria itu melingkarkan handuknya sebatas pinggang, ia 
mendengus melihat Susi menutup wajah tapi masih bisa 
mengintip dari sela jari-jarinya. Mereka bahkan sudah 
hampir dua minggu menikah, dan Ari bahkan belum 
melakukan satu pun keinginan yang selama ini sudah ia 
rencanakan ketika menikahi gadis itu. Gagal semua rencana 
ya pak boss! 


"Habisnya saya takut, saya belom siap loh pak diperkosa 
selama berjam-jam. Saya masih perawan, jadi harap 
maklum." Ucapnya tanpa rasa bersalah dan masih dengan 
posisi yang sama, menempelkan tubuhnya serapat mungkin 


ke dinding menghindari jika silap mata Ari menarik dirinya 
secara tiba-tiba. Ternyata malam pertama yang selama ini 
dia bayangkan, romantis dan penuh kebahagiaan didalam 
NOVEL yang ia baca tidaklah sesuai dengan kenyataan. Susi 
merasakan malu setengah mati ketika harus berbagi kamar 
dengan Ari, meski tingkah pria itu terlihat biasa dan 
terkesan menghindar karena ia sendiri pun tahu Ari juga 
malu. But, ayolah mereka sudah melewati DUA MINGGU, 
OKE! Dan ia masih juga belum siap membuka diri untuk 
suaminya sendiri, dosa gak ya? Pertanyaan konyol yang 
pernah ia tanyakan pada dirinya sendiri. 


"Dan saya juga masih perjaka! Kamu juga tahu itu." 


Ari menggelengkan kepala melihat raut wajah wanita itu 
yang berubah-ubah, sibuk dengan pemikirannya sendiri. 
Pria itu masuk kedalam kamar mandi, dan sekali lagi harus 
bersabar menunggu Susi untuk memberikan hak nya 
sebagai suami. Konyol! Sebelumnya gadis itu bahkan sangat 
mesum, tapi lihatlah sekarang? Dia bahkan berkeringat 
dingin dan mendadak demam akibat tidur seranjang 
dengannya, bodoh! Ari tertawa sendiri ketika mengetahui 
kalau istri tercintanya itu memang masih terjaga dengan 
baik, ya walaupun dirinya juga ikut terkena imbas harus 
menahan gairah. Payah! 


Sepeninggal Ari, perempuan itu mengelus dadanya merasa 
lega karena seperti hari-hari sebelumnya Ari bertindak 
biasa-biasa saja. Heh mbak Sus! Asal kamu tahu ya, 
menahan hasrat ingin menghamili kamu itu susah sekali. 
Gak tahu aja dia gimana nano-nano nya. Somplak! 


Dia menyiapkan baju tidur untuk Ari dan turun kebawah 
untuk menyiapkan makan malam mereka. 

Oh ya, seminggu setelah mereka sah menikah Ari meminta 
izin untuk mengajak Susi pindah kerumah mereka sendiri. 


Tidak tinggal bersama orang tua, bukan karena ia tak 
menyayangi orang tuanya maupun Susi. 


Tapi alangkah baiknya jika mereka membangun kerajaan 
sendiri dengan bebas, tanpa ada rasa canggung jika 
serumah dengan para orang tua. 

Setidaknya itu adalah pilihan terbaik dan tidak akan jadi 
masalah. 


Dulu saat pertama kali mereka bertemu, rasanya tidak akan 
mungkin pertemanan biasa mereka akan berakhir di 
pelaminan. Tidak pernah terbayangkan oleh kedua anak 
manusia itu akan menjadi sepasang suami istri. 


Meskipun masalah yang mereka hadapi tidak berliku-liku 
dan penuh drama, namun tetap saja sebuah pelajaran 
berharga dari sebuah pertemuan, kebersamaan dan 
perpisahan tidak akan terlupakan. 

Terdengar tidak mungkin tapi percayalah kalau menjalin 
suatu hubungan bukan hanya akan menguras emosi, tetapi 
juga waktu dan konsisten antar dua belah pihak. 


Tidak memberatkan satu dari kedua keluarga, karena 
menikah bukan hanya tentang dua orang yang saling 
mencintai tapi juga soal hubungan yang akan mereka jalin 
seumur hidup bersama anggota keluarga yang lain. Memang 
benar adanya bahwa sebuah rumah tangga hanya akan 
dijalani oleh suami dan istri, tapi kadang kala kehadiran 
orang ketiga dan keempat bisa jadi penolong disaat masalah 
datang namun jika terlalu banyak ikut campur maka 
kehancuran pun tak bisa dihindarkan. Jadilah semua hal 
harus seimbang, kini bukan hanya tanggung jawab sebagai 
seorang boss dari sekian banyak karyawan, Ari juga telah 
menjadi seorang imam dan kepala keluarga untuk Susi. 
Begitu pun sebaliknya, Susi harus memerankan sebaik 


mungkin perannya sebagai seorang istri dan kelak akan 
menjadi ibu dari anak-anaknya. 


"Kamu masak apa?" Suara bariton itu kembali menghentak 
Susi dari lamunan panjangnya. 


"Masak sayur asem sama ikan asin, sambel terasi. Kita 
belajar hidup prihatin dulu ya pak, soal nya tadi saya 
ketiduran mau kepasar." 


Ari duduk dan menunggu istri kesayangannya selesai 
mengambilkan nasi, ia tak merasa keberatan sama sekali 
dengan hidangan malam ini. Asalkan bersama Susi, asam 
garam pun ia telan. Beuh, bucin parah! 


Mereka menyantap makanan diiringi cerita-cerita Ari yang 
sudah mulai bekerja, mulai dari Arifin yang kembali 
ketahuan molor dijam kerja dan Winda yang salah 
menuliskan jadwal kemudian Rani yang kini sedang 
dimabuk asmara karena terlalu sering bekerja sama dengan 
Rega, anak itu selalu memberi harapan palsu pada semua 
gadis cantik. 


aaa 


Ari mematikan televisi yang sedang menayangkan iklan 
pembalut, kemudian melirik Susi yang terlelap 
disebelahnya. Kalau dulu ia selalu menunggui gadis itu 
terbangun sendiri hanya untuk menyuruhnya bangun dan 
pulang, sekarang ia bebas menyentuh nya dalam artian 
menggendong Susi dan memindahkannya kekamar mereka. 


Kebahagiaan itu masih saja memenuhi rongga dada Ari, 
sebenarnya jika Susi memintanya untuk menunggu lebih 
lama lagi agar bisa menyerahkan hak sebagai suami, dia 
pun tak masalah asalkan Susi tidak berpakaian tembus 
pandang yang membuat jakunnya naik turun menahan diri. 


Dan seperti biasa, Ari hanya bisa menatap tubuh itu 
tergolek diatas ranjang tanpa bisa melakukan apapun. 
Alamat ia akan begadang hingga subuh cuma untuk 
menyibukkan pikiran mesum yang entah sejak kapan mulai 
meracuni nya. 


aaa 


"Aku udah cukup sabar nungguin kamu siap, dan sekarang 
sudah saat nya aku mengambil keperawananmu!" 


"NGGAK! Saya udah bilang sama bapak, kalo saya belom 
siap pak!" 


"Terus sampai kapan kamu bakal nolak kayak gini hah?" 


"Sampe kapan-kapan ajalah pak, saya beneran belom siap 
ya pak. Please paksa saya! Ehh jangan paksa saya pak." 


Susi menangkupkan kedua telapak tangannya sambil 
memberikan tatapan memohon pada Ari yang hanya 
memakai boxer macan, dalam hati Susi ingin sekali tertawa 
tapi sekarang bukan waktu yang tepat. 


"Pokok nya saya mau sekarang, titik! Gak ada penolakan." 


Ari mengangkat kedua tangannya, mempraktekkan gaya 
seolah-olah dia adalah harimau yang siap menerkam Susi 
dengan suara raungan yang dibuat. 


"Rawwwrrr.." 
"Aahh, MAK!" 


Susi melemparkan semua bantal yang berada didekatnya, 
kemudian melompat turun dari ranjang lalu berlari secepat 
yang dia bisa menghindari Ari yang semakin menggila. 


Bagaimana bisa laki-laki itu menjadi buas seperti ini, ya 
allah selamatkan hambamu yang suci ini. 


Kamar yang tadinya rapi dan bersih kini harus berantakan 
karena ulah kedua orang itu yang saling mengejar, bahkan 
tak segan-segan Susi berteriak kencang ketakutan ketika Ari 
hampir berhasil meraih bahu nya. 


"EMAK! BAPAK! TOLONG ANAK MU MAK!" 
"Rawwrr.. Rawwrrr" 


Semakin keras gadis itu berteriak, maka semakin gencar Ari 
mengejarnya. 


Susi menghentikan lemparannya kepada Ari ketika 
merasakan wajahnya yang tiba-tiba basah. 


"STOPPPP! Rumah kita banjir ya? Kok basah?" 


Belum sempat ia mengetahui dari mana sumber air yang 
tiba-tiba membasahi wajahnya, suara teriakan dari alam lain 
lebih dulu menyadarkannya. 


"SUSI ARYANTI BANGUN! KAMU MIMPI APA 
HAH? !!!!!!!!!!" 


Finally, aku bisa menyelesaikan kisah mereka. 


Setelah ini, gak akan ada tambahan part lagi dilapak 
ini. 

Karena sudah aku bilang kan, kalo bakalan ada 
SEQUEL nya. 


So, buat kalian yang gak mau ketinggalan info kapan 
aku publish cerita mereka nanti. 


Segera follow akun ku, itu pun kalo kalian gak 
merasa dirugikan ya. 


Gak ada paksaan sama sekali kok. 


Aku berterima kasih sebanyak-banyaknya sama 
kalian yang sudah membaca ceritaku dari awal 
hingga akhir, dan memberikan dukungan serta 
mengoreksi jika ada kesalahan dalam ketikanku. 


Seperti yang kalian tahu, kadang kala moodku 
memburuk dikehidupan nyata hingga terbawa kesini. 
But i do my best untuk menyelesaikan kisah ini. 


Semua kerja kerasku, dan waktu yang telah aku 
luangkan untuk menulis mereka ternyata gak 
terbuang sia-sia karena kalian semua menerima 
karyaku dengan tangan terbuka. 


Maafkan jika masih banyak sekali kekurangan ku 
dalam menulis dan tidak sesuai Puebi, atau KKBi. 


Karena aku sendiri gak pernah membayangkan cerita 
ini akan digemari banyak orang. 


Kami segenap dari keluarga kuaci dan permen yang 
harmonis, mengucapkan selamat tinggal pada kalian 


semua. 


Sampai bertemu di musim kedua Pak Boss dan Mbak 
Sus! 


Laffyouuu 


INFO PENTING 


Hai hai.. 
Ada kah kalian merindukan aku?? 


Setelah memikirkan banyak hal, dan juga penuh 
pertimbangan. 


Aku berniat menerbitkan cerita Boss Kampret! 


Sudah ada beberapa yang meminang cerita ini, 
namun semuanya belum ku terima dan sebagian lagi 
belum aku respon. 


Aku hanya mau tahu pendapat kalian tentang 
penerbitan cerita mereka, haruskah aku setujui 
salah satu nya? Atau kalian ingin tetap membaca ini 
dalam versi . 


Dan yang paling penting, adakah dari kalian bersedia 
meminang ceritaku dalam versi buku?? 


Bagaimana ini miskah?! 


Aku akan segera menghapus sebagian part cerita ini, 
demi kepentingan ku sendiri menghindari dari 
plagiat 


Silahkan demo di DM atau bagi yang tahu 
instagramku pribadi, cuss teror! 


Kalo kalian nanya, apakah beda versi Wp dan Buku? 
Ya tentu akan ada banyak perbedaan. 


Tapi sekarang aku belum terima penerbit mana yang 
disetujui 


Sekian test ombak nya! 


